MY BOY 


Mata setajam elang itu sejak tadi tak henti hentinya 
menatap gelagat gadis itu. Bahkan kelopak mata itu tak 
bergeming. Sedikitpun tidak. 


“ Ya! Ayo! “ teriakan gadis itu sangat bersemangat. 
Seulas senyum itu muncul di bibir Juna. 


“ Masuuukkk !!! Oi masuk oi! “ teriak gadis itu lagi, 
begitu heboh. Tapi orang orang di sekitarnya tak peduli. 
Karena sudah dua jam gadis itu berteriak teriak seperti itu. 


“ Ya ..!! Harusnya tadi masuk kan! “ keluh gadis itu 
sambil mengambil bola basket baru lagi. 


Ya! Sudah sejak tadi, Juna memperhatikan gadis itu. 
Benar benar unik dan menarik. Gadis itu dengan sangat lincah 
memasukan bola bola itu ke keranjang. Dan heboh sendiri. 
Sudah dua jam lamanya Juna memperhatikan gadis itu. Dan 
bukannya bosan. Dia malah tambah tertarik pada gadis itu. 


“ Aish! Kok gue jadi payah gini sih, “ keluh gadis itu 
sambil terus berusaha memasukan bola basket lagi. 


“ Cantik, “ celetuk Juna sambil meneguk kopi janji jiwa. 
Kopinya di minum. Jiwanya di sakitin. Ups. Kembali ke gadis 
itu. Juna melirik rambutnya yang tak di ikat, di gerai sebahu 
dan itu membuat Juna gatal. Ingin mengikatnya. 


“ Cape, “ keluh gadis itu sambil duduk, tiket di mesin 
bola basket sudah menyentuh lantai belakang. 
2 


“ Mana aus lagi, kaya di padang gurun. “ gadis itu 
mengibas ngibaskan kaos untuk mengangin anginkan 
lehernya. 


“Minum ...? “ 


Gadis itu mendongak dan melihat cup minuman dingin 
yang terlihat sangat menyegarkan. la bisa melihat siapa yang 
memberinya minum. 


Cowok asing, siapa nih. Ngasih minum segala. Sok asik. 
“ Engga mau, makasih. “ jawab gadis itu dengan ketus. 


Alis Juna berkerut. la mendapatkan penolakan. Untuk 
pertama kalinya dalam sejarah kehidupannya sejak kloer dari 
rahim. Oh ini penolakan yang kedua, ia pernah di tolak lahir 
oleh opungnya. 


“ Gue ngasih minum baru, bukan bekas kenyotan gue. 
Lagian dari pada kopi, gue lebih suka ngenyot yang bergizi. 
Kaya ... “ 


Juna menggantung kalimatnya, “ Kaya, susu .... “ 


Sekali lagi, Juna menggantung kalimatnya. Gadis yang 
baru bertemu pertama kali dengannya itu merasa risih. 


Cowok aneh, gila lagi. Ngebahas susu pula! Sinting! 


Gadis itu sudah hendak beranjak dari lantai untuk pergi 
meninggalkan Juna. la pikir, Juna orang cabul kali. Gara gara 
bahas susu di pertemuan pertama. 


“ Gue lebih suka susu kedelai, engga suka yang macem 
macem. “ lanjut Juna dengan senyum jenaka. 


“ Gue ngasih minum, karena gue mau minta bantuan 
sebentar. Pliseo. “ 


Wajah memelas yang Juna tunjukan memang mujarab. 
Sejenak gadis itu urung, ia tak jadi pergi. 


“ Mau minta bantuan apa? “ tanya gadis itu dengan 
enggan. Gara gara bahas susu, dia jadi setengah setengah 
untuk menolong Juna. 


“ Gue mau minjem Hp boleh? Hp gue ketinggalan, 
minjem hp lo buat nelfon orang rumah, buat ngejemput gue. 


“ 


Kata kata Juna terucap dengan lancar seperti sudah di 
susu? Eh di susun sebelumnya. Akhirnya gadis itu merogoh 
saku kantongnya. Handphone itu terulur ke tangan Juna. 


Juna menerima handphone itu dengan girang, “ Duit 
gue udah keburu buat beli minum, jadi engga bisa buat ongkos 
pulang. “jelas Juna lagi sembari memencetkan nomor yang 
sudah ia hapal di luar kepala. 


“ Nih, minum dulu. “tawar Juna sembari mengulurkan 
lagi, KOPI JANJI JIWA. Gadis itu yang mulanya ragu ragu, 
akhirnya menerima minuman itu. 


Minum aja kali ya? Kan gue udah bayar. Iya la! Pulsa 
gue. 


Gadis itu meminum kopi dingin itu dengan rakus. Dua 
jam bermain dan kerongkongannya memang harus di gilas 
dengan air. 


Juna asik memencetkan nomor itu dan sekarang 
menempelkan ponsel milik gadis itu ke telinga. Gadis itu 
memperhatikan tangan Juna. 


NU HA NA HI NU HA NA HI NUHYAAKKK. 
Bunyi nada dering aneh tapi lucu itu terdengar nyaring. 


“ Bunyi apa tuh? “ tanya Juna pada dirinya sendiri 
dengan heboh. Kemudian ia merogoh saku celananya sendiri. 


Gadis itu sontak melotot. Karena Juna mengambil 
ponsel dari sakunya. la menghentikan meminum kopi. Juna 
nyengir devil saat melihat ekspresi kekagetan itu. 


“ Eh! Gue ternyata bawa hp! “ sorak Juna tanpa rasa 
bersalah karena berbohong. Tapi bukannya apa apa. Juna 
malah mematikan panggilan itu dan memencet mencet 
ponselnya. 


“ Nih gue kembaliin hp lo, makasih ya. Udah ngasih 
nomor lo ke gue. “Juna nyengir senang. Sedangkan gadis itu. 


Byur! Dia memuncratkan kopi yang sedang ia minum. 


Jadi gue di kibulin? Dia boong bilang engga bawa hp, 
supaya dapet nomor gue? 


Mata gadis itu sudah membulat sempurna, hendak 
marah pada Juna. Tapi terhenti. Karena Juna sudah 


5 


mendekatkan kepalanya. Mereka bertatapan amat dekat dan 
wajah Juna terlihat jelas. Alis tebal dengan hidung mancung 
yang bangir. Senyuman manis nan jahil secara bersamaan itu 
muncul. 


“ Nama gue Juna, Arjuna. Biasa di panggil sayang. “ 
kata Juna sambil memasukan handphone ke saku gadis itu. 


“Jangan lupa telfon gue nanti malem ya B-A-B-Y 
” Juna mengeja panggilan sayang itu di kuping gadis itu. Byur. 


Sekali lagi, sisa kopi di mulut itu muncrat tak bisa di 
hentikan. 


“Lo! “tunjuk gadis itu dengan nada marah. Tentu saja. 
Dia baru di permainkan, karena kebaikan hatinya. Sudah di 
salah gunakan. 


“ Sayang. “ tegas Juna tanpa rasa bersalah di ikuti 
cengiran puas. 


“ Oh iya, itu juga bukan kopi baru sih — “ Juna nampak 
menimang nimang. la berbohong dua kali ke gadis itu. 


“ Itu kopi bekas gue, jadi itu cluman gue buat lo. 
Simpen aja, buat kenang kenangan. “ 


Gadis itu melotot dan melihat tragis ke sedotan yang 
ia sentuh dengan bibirnya itu. 


Cliuman gue! Bibir maha ratu gue! Deritanya di dalam 
hati. Ia hendak menyemprot Juna dengan segala amarahnya. 


“ Jangan lupa telfon gue ya, Baby. “ Juna sudah 
melangkah pergi meninggalkan area bermain games di mall 
itu. Punggungnya sudah menjauh dan gadis itu sudah terpaku. 


1” 


"Ya gusti! Bibir gue! Najis najis najis! “ teriak gadis itu 


sembari mengusap bibirnya dengan kasar. 


| U 


“ Mama!! "teriaknya lagi dengan frustasi. Cluman. 


Huaa. 


Di sebrang sana, Juna terkekeh geli begitu melihat 
respon yang tak di duga duga, “ Bego, orang sedotannya gue 
balik. “ celetuknya sambil berlalu. la sudah puas karena 
mendapatkan nomor telfon gadis itu. 


“ Jun! “ teriak sebuah suara memanggil namanya 
dengan akrab. 


"ARJUNA !! “ sebuah teriakan lagi, tapi beda orang. 


“ Oi! Kalian dari mana geng. “Juna nyengir senang saat 
melihat dua sahabatnya itu. Namanya? Seto dan Dika. 


“Lo kemana? Dua jam kita berdua nyari, jangan jangan 
lo di culik! “ 


Seto sudah mendekati Juna, dan bug! Pukulan 
melayang. 


“ Gila lo! Main pukul pukul, “ rintih Juna kesakitan. Dua 
jam ia di cari cari dan di tanya sedang apa? Ya! Memandangi 
ciptaan Tuhan paling sempurna lah! 


“Sekarang gue yakin, kenapa bidadari di suruh di langit 
aja, “ runtuk Juna. 


Seto dan Dika malah saling pandang heran. 


dd 


Dika mengulurkan tangan, “ Lo, kerasukan? Kena 


sawan? Mabok balsem? “ 


Mereka bingung, kenapa Juna tiba tiba menghayal 
tingkat tinggi dan ngomong yang “ Engga jelas “ itu. 


“ Iya, Bidadari di suruh di langit supaya jaga sinyal 
jaringan telfon. Nih gue punya nomor salah satu bidadarinya. 
“ Juna berbicara dengan tambah menghayal. Seto dan Dika 
malah tambah kejang kejang. 


1, 


“ Wah! Beneran mabok balsem Set! “ seru Dika pada 
Seto yang sama sama sedang menggeleng geleng kan kepala. 


Melotot ke arah Seto dan Dika, “ Jangan sirik lo. “ 


Juna ingat, tadinya ia berpamitan untuk membeli 
minuman dan lanjut walking walking around mall sambil tebar 
pesona. Bukan tebar bibit. Nanti bingung, kalau perempuan 
satu mall hamil anak mereka bertiga. 


Juna yang melihat gadis itu memasuki tempat untuk 
bermain games, langsung tertarik. Bukan hanya karena 
parasnya. Tapi ke- unikan yang ia temukan dari gadis itu. Dan 
sanking uniknya, bokong Juna sampai tipis gara gara duduk 
dua jam di lantai, sambil memandangi ciptaan Tuhan yang 
maha indah itu. Bidadari penjaga sinyal. 


“ Yuk bawa pulang aja ini bocah, nanti kalo di tanya 
orang rumah Juna kaya gini? Kita jawab apaan ..? “ 


Mendengar itu, Seto jadi menyahut. “ Ya kita bilang 
aja, ke Nyokap sama Bokapnya. Eh mohon maaf tante, tadi di 
mall otak Juna engga sengaja jatoh. Udah dua jam di cariin, 
engga ketemu ketemu. “ 


“ Jadi sekarang, Juna engga punya otak tan. “ sahut 
Dika dengan tertawa. 


“Ikhlasin aja tan, kalo sekarang Juna engga punya otak. 
“ Seto berceletuk lagi. 


Dika dan Seto tertawa lepas dengan obrolan tak 
bermutu mereka. Juna yang mendengar otaknya di bawa 
bawa langsung tidak terima. 


“ Otak lo pada yang engga ada, kosong dari sananya. 
Ketinggalan di rahim! “ 


Nah nah nah! Kalau Juna sudah berbicara seperti ini. 
Tandanya ia sudah kembali norman. Normalnya Juna? Itu 
artian abnormal untuk orang orang sekitanya. 


“ Yaudah buruan balik, bentar lagi mau malem. “ ajak 
Juna pada dua temannya. 


“ Bukannya lo sukanya waktu malem ...? “ tanya Seto 
dengan nada mesum. 


“Iya, kalo malem kan bisa- “ sahut Dika tapi keburu di 
potong Juna. 


“ Bisa ngepet rumah lo berdua! “ 


AAA 


Juna pulang ke rumah. Rumah besar dengan segala 
fasilitas mewahnya. Ada ayah dan ibunya yang sedang ada di 
teras rumah. Kebetulan. Batin Juna. 


“ Mommyy!!! “ teriak Juna memanggil Ibunya yang 
sedang sibuk menuangkan kopi ke cangkir milik ayahnya. 


Juna berhenti di depan ibunya yang sudah geleng 
geleng melihat kelakuan anak laki laki semata wayangnya itu. 


“Wah! Wah wah! “ seru Juna seolah olah kaget. 
“ Ada Doddy juga! “ 


“ Doddy doddy! Dikira bapak kamu itu apa! Satpam 
komplek!” semprot Galang, ayah Juna. 


Galang geleng geleng kepala saat ia di panggil doddy 
doddy oleh anaknya sendiri. Mungkin waktu buat Juna, ia lupa 
Bismillah. 


“Lah! Mama di panggilnya Mommy aja engga masalah, 
masa Papa di panggil Doddy engga mau. “ elak Juna dengan 
seringai jahil di bibirnya. Ingin rasanya, Galang menabok mulut 
putranya, dengan alas sendal. Tapi yang ia pakai ternyata 
sendal akupuntur rupanya. la pun mengurungkan niatnya 
untuk menabok mulut Juna. 


10 


“ Engga gitu prosedurnya Juna. “jelas Galang dengan 
menahan dongkol. 


“ Dari mana? Seto sama Dika ke mana? Tadi kan 
mereka sama kamu ...? “ Sekar melihat ke belakang dan dua 
cecungut hamba sejati Juna itu. Yang selalu mengikuti Juna 
kemana saja. Tidak ada. 


Uu 


Mereka engga ikut Ma, tadi Juna lelepin di 
kandangnya macan. “ 


“ Hah? “ Galang dan Sekar bersahutan. 


“ Hah? “ Juna menirukan ekspresi Ayah dan Ibunya. 
Orang tua itu malah di buat kesal. Bukannya jawaban, malah 
ledekan Juna. 


“Juna dari mall Ma, mereka pulang engga ngikut ke 
sini. Lagian Seto sama Dika kan punya rumah sendiri, Jadi Juna 
sendirian. “ jelas Juna, ia sadar Ayah dan Ibunya mulai tak 
sabaran. 


“Juna masuk dulu ya Mommy, Doddy ... “ 


“ Doddy! Doddy! “ teriakan Galang tak di dengar 
anaknya. Juna sudah masuk ke dalam dan tak menggubrisnya. 


Padahal sendal akupuntur Galang sudah di tangan, ia 
pun mengurungkan niat itu. 


“ Sebenernya dia mirip siapa sih? Kok bisa kaya gitu, “ 
runtuk Galang sambil meraih cangkir kopinya. 


11 


“ Aish panas panas! “ teriaknya saat lidah itu terbakar 
kopi yang masih mengepul. 


“ Ati ati Pa, “ Sekara langsung mengipasi mulut 
suaminya. 


I“ 


“ Gara gara Juna 


AAN 


Juna memasuki kamarnya yang berantakan. Ada globe 
yang sudah menggelinding di lantai dan jadi bole. Dan segala 
bentuk orak arik kamar lelaki. Juna sedang libur sekolah, 
sebentar lagi. Libur akhir semester akan berakhir. Dan tak di 
sangka. Di hari hari terakhir ia berlibur. la bertemu hal tak 
terduga. 


“ Gila gila, bidadari mana yang gue liat tadi. “ 


Juna menerawang nomor yang ada di ponselnya. 
Segera nomor itu tersimpan di kontaknya dengan nama. “ 
JODOH DI TANGAN JUNA. “ 


“ Tolong, tangan Tuhan jangan dulu ikut campur, “ 
Juna berdo'a 


“ Nanti Juna jadi anak baik, ngasih makan si Oke sama 
si Uci. “ 


Juna menyebutkan Tokek dan Kucing peliharaannya 
yang kadang lupa di beri makan. Juna memang seperti itu, 
suka memanggil orang dengan panggilan yang buat sebel. 
Pernah suatu ketika, kebiasaan memanggil nama orang yang 
tanggung ini membuat Juna di jitak. Di empedunya tepatnya. 

12 


“ Hei Ma! “ teriak Juna memanggil seseorang. Gadis 
yang di panggil panggil Juna sejak tadi, tetap berjalan tak 
menghiraukan. 


“ MA! MA! MA! “ teriak Juna lagi, tak kalah keras dari 
sebelumnya. 


“ Hei! Gue punya nama ya! Ma! Ma! Emang gue emak 
lo! “ 


Gadis itu akhirnya berbalik dan memarahi Juna. 
“Lah, nama lo kan Mayang, iya kan Ma? “ 
Juna malah memangilnya dengan panggilan itu lagi. 


“Iya! Tapi bisa engga, manggilnya sekalian. MAYANG! 
“ Mayang sudah emosi sejak tadi. 


Ma! Ma! Lo pikir gue yang nyusuin lo sampe segede 
gini. Gerutu Mayang masih kesal. 


"Ya kan gue manggil Ma, lo engga mau, ya udah gue 
ganti panggil ANG deh! “ jawab Juna dengan nada tawar 
menawar. 


Plak! Buku paket setebal ratusan halaman itu di 
tonjokan ke perut Juna. 


“ Mayang! Dan gue bukan emak lo JUNA!! “ 


13 


MY BOY 


Juna sedang berjalan ke arah lapangan upacara, ini hari 
pertama masuk sekolah dan SMA Garuda wajib upacara untuk 
membuka tahun ajaran baru. 


“Jun, kita ke kantin yuk abis ini. Kita boker. “ ajakan 
Seto benar benar menggugah iman, untuk mengakhiri hidup 
Seto di Dunia. 


“ Lo aja sana, boker di kantinya Mba Wati, gue mah 
kalo boker di pasir. Biar tinggal di kubur. Praktis!” ujar Dika 
dengan bangga. 


Dika menyahuti Seto, tapi tidak dengan Juna. la sibuk 
berjalan dengan langkah gontai, di hari hari terakhir berlibur 
ia tak bertemu dengan bidadari penjaga sinyal itu. 


“Jun? Ah elah, masih mikirin itu... “ 


Seto menatap ke arah Juna yang kurang gairah, “ 
Mikirin bidadari penjaga tower itu? “ tanya Seto untuk 
mengkonfirmasi perkataan Dika barusan. 


“Hem em. “jawab Dika dengan singkat. 


“ Yaelah Jun! Ngapain masih di pikir gitu sih, “ ledek 
Seto, mereka berjalan di depan barisan kelas setiap angkatan. 
Sekarang mereka kelas dua belas. Kaka kelas yahut. Itu julukan 
adik adik kelas ke ketiganya. Tapi untuk Juna itu khususon. Ka 
Jun yang howet minta di peluk. 


14 


ll 


Noh banyak perempuan, “ tunjuk Seto ke arah 
barisan perempuan yang mereka lewati, auto jerit jerit saat 
mereka baper di tunjuk oleh Seto di susul tatapan Dika dan 
Juna howet minta di peluk. 


“ Ogah lah, mulut mereka kaya petasan banting. 
Berisik. “ komentar Juna dengan nada malas. Seto dan Dika 
malah sangat penasaran. Secantik apa rupanya, bidadari 
penunggu tower Juna itu. 


“Yang ini, cantikan mana sama ' Dia’ ? “ tunjuk Dika ke 
arah Sintia, kelas sepuluh yang katanya, paling cantik di 
angkatanya. Sintia sudah menatap Juna dengan penuh harap. 


Juna melirik dengan enggan, “ Cantikan dia. “ 
Ya skor bidadari penunggu tower, 1 : O. 
“ Aih, yaudah kita jalan lagi. “ 


Juna dan kedua temannya berjalan lagi melewati 
barisan kelas sebelas, ada banyak perempuan cantik di kelas 
sebelas. Maklum, sudah banyak yang di poles. 


“Hai Jun! “ sapa Kayla, anak IPS sebelas Dua yang suka 
padanya sejak MOS. 


“Ini gimana Jun? “ tunjuk Seto dan Dika pada Kayla. 


“ Susunya kecil. “ jawab Juna dengan singkat dan 
dingin tanpa melihat kalau dada Kayla sudah sebesar buah 
nangka. Nangka kisut. Mwehehe. 


15 


Ya, skor sementara Bidadari penunggu tower, 2 : 0. 


Kayla melirik ke dadanya yang di katai kecil oleh Juna. 
Kurang gede apa lagi bang! Jerit Kayla dalam hati. 


Mereka beralih ke barisan kelas dua belas yang sudah 
Juna hafal, dan yah. 


“Jun, main yuk nanti sore. Ke bioskop, ada lagu baru, 
eh film baru. Judulnya Prozen. “ 


Itu ajakan Bella teman sekelas Kayla, cantik cantik 
engga bisa ngomong “ F “ Frozen yang gaul gaul, jadilah 
Prozen. 


“ Engga mau, cantik cantik udik. “ kini bukan lagi Juna 
yang menolak, tapi Dika dan Seto. Nama udah beken, Bella. 
Ngomong Frozen jadi Prozen. Di blacklist lah Bella dari daftar 
calon gebetan Juna yang ke seribu. 


Skor bidadari penunggu tower semakin tak terkejar, 3 


Laki laki di tengah yang di kawal dua orang itu sukses 
membuat barisan perempuan yang melihatnya dari kejauhan 
histeris. Juna yang di tengah, adalah pusat dari segala 
pusatnya. Tampan, kaya, dan tipe tipe bad boy yang aduhai di 
mata siswi siswi SMA Garuda. Yahut lah pokoknya, Abang Juna 
yang howet ini. 


16 


Tangan itu memakai topi upacara di barisan paling 
depan, urutan upacara adalah IPS dan baru IPA, dan Juna 
dengan dua cecungutnya, ada di kelas IPS. Tapi gerakan itu 
membuat Juna tak berhenti di barisan kelasnya. la malah 
lanjut ke barisan terlarang, barisan kelas IPA. 


“Jun! lo mau kemana...” “ 


Dika dan Seto tak di gubris, mereka berlari kecil untuk 
mendekat ke Juna, laki laki itu berjalan terus ke arah Juna yang 
tiba tiba berhenti di barisan kelas IPA dua. 


li 


Jun ...? “ tanya Dika dengan heran, kenapa dia 
berhenti di depan barisan terlarang. 


Tangan yang sibuk memakai topi itu terhenti 
gerakanya saat mata itu menatapnya. Iya, sekarang Juna 
sudah menatap mata itu. 


“Ini, baru. “ ucap Juna dengan setengah terpesona. 


“Sempurna, luar dalam. “ tambahnya sambil menatap 
wajah yang tak lagi tertutupi topi. Juna tak menyangka, akan 
bertemu dengan bidadari penunggu towernya di sini. 


“Jadi? Dia? “ 


Dika dan Seto terpekik. Gadis yang sedang di tatap 
Juna itu apalagi. Dia benar benar cantik, bibirnya tanpa harus 
tersenyum juga sudah seperti membentuk lengkungan 
senyum. Parasnya apa lagi, tidak seperti Bella ataupun Kayla. 
Prozen dan Olaf? Lewat. 


17 


“ Aura aura bidadari emang engga bohong! “ Dika ikut 
terpesona ke arah gadis itu. 


Mendengar itu, Juna langsung menekankan dua 
jarinya ke mata Dika. Mencolok mata Dika. 


“Tutup mata lo! “ perintah Juna tak senang. Ia ingin, 
hanya dia yang menatap gadis di depannya dengan terpesona 
seperti ini. 


“ E- lo!! “ teriak gadis itu terpekik kaget saat Juna 
menarik tangannya dan menyentuh rambutnya. 


“ Iya, ini aku sayang. “ sahut Juna sambil menekankan 
tangannya ke dada dengan alim. 


Fs 


“ Aihs! Jangan kurang ajar ya! “teriak gadis itu tak suka 


saat Juna meraih rambutnya. 


Juna malah tak peduli, toh upacara belum di mulai. 
Siswa siswi baru di suruh untuk berbaris, tak ada satu guru 
yang sudah keluar. 


Juna malah tambah nekat, ia mendekatkan wajahnya 
seperti saat di mall waktu itu. Gadis itu langsung terperanjat 
mundur ke belakang saat menyadari, sorot mata Juna sudah 
turun ke dadanya. 


Gila nih cowo! Kemarin ngomongin susu! Sekarang dia 
malah tongol liatin dada gue! 


Plak! Plak! Plak! 


18 


“ Ah!! “Juna kesakitan karena pukulan triple combo 
yang mendarat ke kepalanya. 


“Jangan mesum ya! “ teriak gadis itu memperingati. 
Tanganya sudah ancang ancang, ingin memukul untuk ke 
empat dan ke lima kalinya. 


“ Haha! Juna kena tolak cewe ... “ Dika dan Seto 
tertawa puas melihat pemandangan langka itu. Baru kali ini, 
Juna di babit oleh perempuan. Baru kali ini pemirsa. 


“ Lo ngapain mukul gue! “ teriak Juna protes karena 
pukulan ke empat sepertinya hendak di layangkan. 


“ Lah! Lo ngapain liat liat dada gue! “ 
Juna mendelik kaget, ia kemudian tersenyum. 


Nah kan, beneran mesum nih otak cowo satu ini. Batin 
gadis itu dengan puas. 


“ Gue lagi engga liatin dada lo, gue lagi baca nama lo. “ 
jawab Juna dengan nada tenang dan senyuman itu tak luntur. 


Gubrak! Ingin rasanya Dika, Seto dan gadis itu semaput 
bersamaan. Bukan gitu caranya kalo mau tau nama Bambank. 
Salaman! Kenalan. Bukan nyosor dadanya. 


“ Dan berhubung gue udah tau nama lo, tapi gue baik. 
Lo cukup panggil gue, sayang. “ 


Ujar Juna lirih sambil berbalik badan. Ia meninggalkan 
barisan kelas IPA itu dan kembali ke barisan kelasnya, 


19 


“ Lo kenal sama Juna, Ren? “ tanya teman di sebelah 
gadis itu dengan heran. 


“ Boro boro! Gue aja baru pindah ke sini! “ ketus gadis 
itu sambil menatap punggung Juna yang sudah berlalu. 


“Eh? Jun? Siapa namanya barusan ? “ 
“ Arjuna, panggilnya Juna. “ 
Oh beneran engga boong ternyata, namanya Juna. 


Juna kembali ke barisan kelasnya, laki laki ada di 
barisan paling belakang. Alasanya simpel. Karena perempuan 
rata rata lebih pendek dari laki laki. 


“Jadi dia cewe yang lo maksud bidadari ? “ 


Dika sudah tak tahan ingin bertanya, selain karena 
gadis barusan memang super cantik dalam artian yang sangat 
berbeda dari yang lain. Juna juga selalu ngelindur tentang 
bidadari penjaga sinyal towernya itu. Yang selalu ia chat tapi 
engga di bales. 


ti 


“ Iya, “ ucap Juna singkat dengan senyuman yang 
belum menyingkir dari bibirnya. 


Renata Abbigail. Gue bakalan ganti nama kontaknya di 
hp gue. Tekad Juna sambil berdiri menghadap ke tiang 
bendera. Upacara akan di mulai. Dan Juna sudah membiarkan 
Dika dan Seto bertanya padanya tanpa jawaban. 


Juna sudah sibuk menerawang, Renata Abbigail. Dua 
belas IPA Dua. Deket lah sama dua belas IPS tiga. 


20 


“ Cinta engga pake jarak, “ tiba tiba Juna berceletuk 
saat tiang itu sedang meninggikan sang merah putih. 


U U 


Dia ternyata ke sini. ujar Juna lagi sembari 
memandangi tubuh Renata dari belakang. Juna sangat tinggi 
sampai ia bisa melihat barisan paling depan di kelas lain. Dan 
ia beruntung, bisa menatap Renata dari belakang. 


INI FLASHBEK 


Juna ingat, hari berikutnya ia juga mengikuti Renata. Diam 
diam, ia memperhatikan Renata lagi yang sedang sibuk 
bermain bola basket. Sama seperti sebelumnya. Renata 
bermain sangat lama sampai tiket itu menjulur ke belakang. 


Gadis itu akhirnya bosan dan berkeringat. Juna melihat 
gadis itu beranjak dan pergi, Juna mengikutinya dari belakang. 
Semalam, Juna sudah spam chat berkali kali. Dan tak ada yang 
di balas. Nomornya tidak di blokir. Ia hanya di abaikan. 


“Berani dia engga jawab chat gue, “ gerutu Juna sambil 
mengikuti Renata. 


“ Baru kali ini gue engga di lirik cewe, “ rungut Juna lagi 
sembari menikung karena tiba tiba Renata menengok ke 
belakang. 


“ Huft! “ Juna menarik nafas lega, “ Engga ketauan, 
untung aja ngikutin bidadari. “ 


Juna bisa melihat Renata yang sedang mengantre kopi. 
Perempuan itu dengan senyuman meraih minuman 
pesanannya dan keluar dari mall. 


21 


Juna masih mengikutinya, langkah Renata seolah 
menarik untuk Juna. Kalaupun tujuannya WC tetap menarik. 
Tetap, pokoknya. 


Renata tak lama keluar dari mall, Juna masih 
mengikutinya. Aneh memang, Juna jadi penguntit dengan 
sarung yang ia kenakan. la baru selesai sholat jum'at dan 
langsung ke mall. Ia ke mall kemarin siang dan pulang sudah 
sore. Jadi Juna pikir, Renata sudah ada di mall sejak siang. Dan 
tepat! Gadis itu memang ada di sana. Melakukan hal yang 
sama. 


Mata Juna kaget saat Renata tiba tiba menghadap ke 
balakang. 


“ Mampus! Gue ketauan! “ Juna segera menutupi 
wajahnya saat Renata mendekatinya, tapi anehnya. Bukan dia 
yang Renata dekati. Tapi ibu ibu penjual kue basah yang 
kesulitan membawa dagangannya. 


“ Mau di bawaain sampe mana Bu ...? “ Renata sudah 
mengambil alih dagangan ibu itu. 


“ Cuman nyebrang, engga ngerepotin kan ...? “ ibu itu 
bertanya dengan tampang khawatir. 


“ Engga..." jawab Renata dengan senyum manis dan 
tulus. 


22 


Blush! Senyum itu membuat Juna ikut tersenyum. 
Tanpa harus tersenyum pun, Renata sudah mampu membuat 
Juna senyam senyum sendiri. 


“Cantik luar dalem, “ lindur Juna saat melihat Renata 
sedang menyebrang dengan kewalahan di sisi yang 
bersebrangan dengannya. Tapi tak lama setelah Renata 
membantu ibu itu, sebuah mobil menghampiri Renata dan dia 
menghilang. Juna melirik ke arah mobil yang membawa 
Renata. Dan sejak hari itu, Renata tak muncul lagi di mall. 
Sampai akhirnya, hari ini Renata muncul di sekolah yang sama 
dengannya. Yang artinya untuk Juna, PEPET TEROOS JUN! 
JODOH DI TANGAN JUNA. 


UDAH FLASHBEKNYA. BANYAK GENANGAN. 


“ HIDUPLAH INDONESIA KAYA!! “ lirik lagu itu 
membuat seluruh siswa di lapangan melongok Juna. Si sumber 
suara. Juna heran, kenapa ia jadi sorotan. la kan sedang 
hormat ke bendera. Tapi otaknya sedang memikirkan Renata. 


Uu du 


Iya gue ganteng, liatinya biasa aja! Juna 
menyemprot Titin, teman kelasnya yang matanya juling tapi 
juga suka melotot. Kadang Juna jadi sebel. 


Pen nyolok mata Titin jadinya. Untung namanya Titin, 
engga pake T!! itu seonggok kata mutiara dari Juna untuk Titin. 
Tapi Titin tidak gentar, seluruh siswa menghadap ke arah Juna 
sekarang. 


“Lo salah lirik, “ hardik Titin. 


23 


“ Iya terus kenapa? “ tanya Juna menantang dengan 
marah, alasannya? Mata Titin lah alasannya. Lo engga salah 
Tin, mata Lo. Iya, mata lo yang salah. 


“ Lojuga salah lagu. “jawab Titin dengan sangat santai 
tapi matanya melotot. 


" Wagelaseh, tuh bendera masih di kerek kok. “ tunjuk 
Juna. Tapi yang ia lihat bukan lagi bendera yang di kerek. Tapi 
Pak Kepala Sekolah yang sedang memandangnya dengan 
sebal. 


“ Sekarang lagi mengheningkan cipta Guoblokkkg! 
Buruan tundukin kepala lo! “ Dika akhirnya menyadarkan 
kesalahan bertubi tubi Juna. Menyedarkan dengan cara yang 
bersahabat. Manggil guoblog misalnya? 


du 


“ Ya gusti! “ Juna segera menundukan kepalanya, 
Moga aing selamet dari amukan setan terkutut itu. “ 


Juna berkomat kamit dengan khusyu. Lagu 
mengheningkan cipta kembali di nyanyikan tim paduan suara. 
Dan Juna tetap berdo'a untuk keselamatannya. 


Arjuna Leksaman! Pak Adam Suseno sudah mencatat 
nama Juna di luar kepala. Anak kelas dua belas, tahun terakhir 
pelajaran yang selalu memusingkan kepala dengan tingkah 
anehnya yang buat pusing. Terakhir sebelum libur semester 
kemarin. Juna malah minggat dengan cara yang eksklusif. 


Minggat dengan menyebarkan rumor hoax, ya! Kabar 
pulang lebih awal. Siswa auto girang dan gerbang penuh sesak 
dengan bejibun siswa yang ingin pulang. 

24 


“ Loh kita emangnya engga jadi pulang? Katanya ada 
rapat komite? “ protes salah seorang siswa. 


“ Siapa yang bilang ada rapat komite? “ Pak Adam 
sudah siap menyodok hidung si biang keladi itu dengan batu 
akik di jarinya. 


“Loh? Juna yang bilang ke sekeliling kelas Pak. Katanya 
di suruh Pak Adam langsung, biar semua siswa siap siap. “ 


I“ 


“ Arjuna!! 


Dan saat itu? Juna sudah sukses meloncat dari tembok 
belakang. 


AAA 


25 


26 


MY BOY 


Pak Adam sudah selesai memberikan amanatnya yang 
super duper panjang. 


“ Bapa harap, di semester baru ini. Kalian,” tunjuk Pak 
Adam ke seluruh siswanya. 


“Kalian jangan sampai kemakan berita berita hoax lagi. 
Apa lagi, masalah pulang dan rapat komite. “ mata Pak Adam 
sudah terarah ke Juna and the geng. 


Jleb! Juna merasakan ngilunya. Pak Adam masih 
dendam dengannya. Alasan Juna minggat semester lalu 
adalah alasan sederhana. 


“ Mampus kita bisa mati kalo Pak Adam inget terus, “ 
Dika berbisik sambil menunduk. 


"Iya, gue juga. “ sahut Seto. 


Alasan gila Juna untuk minggat. Kangen rumah. 
Gubrak! Dika dan Seto mulanya tak mau ikut ikutan minggat. 
Tapi akhirnya, mereka juga kangen dengan masakan Mama 
Sekar. Mama Juna. 


AAA 


Selesai upacara, Juna, Seto dan Dika langsung menuju 
ke arah kelas. Mereka ada di semester terakhir putih abu abu. 
Banyak sekali les yang harus mereka lakukan. 


27 


“ Lo enak, pinter. Keturunan bokap. “ ledek Dika yang 
otaknya setengah. 


“Iya, lo mah enak. Nah gue? Try out aja musti nyiapin 
kancing. Siapa tau pas ngitung kancing, baju gue engga ada 
kancingnya. “ itu dumelan Seto yang, otaknya engga ada 
setengahnya. 


“ Gue kan bilang, otak lo berdua ketinggalan di rahim. 


Juna cuman nyengir bangga. Badung badung, ia selalu 
bisa mengerjakan tes dengan allhamdulillah. Yes, surga surga 
no. Eh? 


Juna bisa mengerjakan dengan baik, tanpa contak 
contek. Beda dengan Dika dan Seto yang harus tengok kanan 
kiri. Mentok mentok? Pasrah. 


Lapangan masih penuh siswa yang bergermun berjalan 
ke arah kelas. 


U 


Baby, mau di anter ke kelas? Siapa tau, butuh 
pengawalan. “ Juna menawarkan itu ke Renata. Dan gadis itu 
mendelik. 


U fl 


Minggir deh lo, jangan sok kenal! Renata 
mendorong tubuh Juna yang menghalangi jalannya. Renata 
berkelok ke kiri. 


“ Eit! Baby, mau engga di anter ...? “ tanya Juna lagi 
tanpa memedulikan penolakan pertama. 


28 


“ Eh! Engga perlu di anter gue bisa jalan sendiri ya ke 
kelas! “ teriak Renata dengan marah. Karena Juna terus 
mengganggunya. 


“ Oh, jadi engga mau jalan. Maunya di gendong ...? “ 
Juna berspekulasi sendiri, ia sudah menyodorkan ke dua 
tangannya. Bersiap menyeser Renata. 


“ Eit! Jangan kurang ajar ya! “ Renata memukul tangan 
Juna. PLAK PLAK PLAK. 


“ Sakit Baby, jangan main asal pukul dong. “Juna masih 
dengan pendirianya. Kehaluannya, kalau ia adalah pacar 
Renata. 


“Jangan manggil gue Baby baby ya! Gue bukan pacar 
lo! “ Renata sudah meninggalkan Juna di lapangan. Dika dan 
Seto yang tadinya diam memperhatikan. Sekarang mendekati 
Juna. 


jo 


“ Hua!!!! Di tolague! “ Dika tertawa setan. 


“ Tydack laku! “ kutuk Seto sambil menunjuk Juna, ia 
yang notabennya tak pernah pacaran. Jomblo dari ari ari di 
kubur. 


“ Belum pernah nginep di kuburan bintang lima? “ 


Ancaman Juna itu menghentikan gelak tawa Seto dan 
Dika. 


“ Lagian, emang belum. “ ucap Juna sambil menatap 
punggung Renata yang kian menjauh. 


29 


“ Tapi bentar lagi, ya kan baby .... “ ujar Juna ke udara 
kosong. 


AAA 


Renata masuk ke kelasnya dengan kesal. Ia 
menghentak hentakan kakinya dengan sebal. Baru kali ini ia 
sebal. 


“ Baru pindah, udah ketemu orang aneh. “ Renata 
duduk ke bangkunya. la sudah menundukan kepala ke meja 
dan menutupinya dengan tas. 


“ Ren, lo kenapa? Marah marah.” Mika duduk di 
samping Renata. Mereka bersahabat, alasan Renata mau 
pindah ke sini. Juga karena ada Mika. 


“ Di kintilin sama titisannya Komeng. “ jawab Renata, 
masih menundukan kepala. 


“ Oh, si Juna tadi.” Celetuk Mika. Jelas itu yang di 
maksud Renata, karena gadis itu tidak mendebatnya. 


“ Biarin aja kali Ren, gue juga kalo di deketin Juna. 
Hayok hayok aja. “ Mika menjawab dengan membayangkan 
Juna sedang menggandeng tangannya. 


“ Enak kan? Bisa jalan bareng Akang Juna yang howet! 
Kadang coool, kadang howeett! “ 


“Lo kira dispenser! Cool howet howet! Puser lo muter! 


30 


Renata menutupi telinganya semakin rapat. Mika 
malah mendamba dambakan Juna. 


Orang nyebelin gitu, howet howet! Dawet! Tuh cool! 


Juna di suruh untuk mengambil buku paket di 
perpustakaan, ia sudah pasti. Memilih rute paling efisien. 
Memutari belakang sekolah dua kali, mengelilingi kantin tiga 
kali putaran penuh, lalu bolak balik masuk kamar mandi 
sampai hitungan genap. Barulah, ia sampai di perpustakaan. 
Bahasa indonesia, pelajaran pertama yang ia dapatkan. 


Renata yang melihat tubuh Juna lewat di kelasnya, 
tubuhnya terlihat jelas di jendela kaca. 


Ganggu banget sih tuh orang! Keliatan palanya aja 
udah pengen nampol. Tanpa sadar Renata mengelus dadanya. 
Tapi, tubuh itu sudah menghilang. Gantinya, Renata sampai 
ingin ngejengkang. 


“ Bu, buku paketnya sudah saya ambil. “ 


Tiba tiba, Juna masuk ke kelas Renata yang tak ada 
sangkut pautnya dengan pelajaran Juna. 


“ Loh? Saya engga minta bantuan kamu buat ambil 
buku paket. “ 


Bu Enting. Biasa Juna ejek di belakang dengan 
panggilan BUNTING. Maklum, perutnya mirip kaya perut 
bagong. 


31 


“Loh? Ibu bukan yang nyuruh saya ngambil buku paket 
bahasa indonesia? “ Juna pura pura heran. Tangannya yang 
tak memegangi buku paket, ia acungkan ke Renata. 


|” 


“ Apaan sih! “ decak Renata dengan sebal. Ia tau, jari 
itu di tujukan padanya. 


“Juna? Kamu kepentok gagang sapu? Kamu tau siapa 
saya? “ Bu Enting mulai tak sabar. Jelas jelas ia guru FISIKA. 
Apa hubungannya dia dengan paket bahasa indonesia. 


“ Ibu? “tunjuk Juna dengan pura pura bego. 


“ Iya, kamu anak IPS kan? Tapi kamu tau kalau saya 
guru FISIKA kan ...?” 


“ Saya taunya ibu, BUNTING.” 


Mwehhe hehe. Suara gelak tawa sekelas itu membuat 
Bu Enting geram. 


“ Maksud kamu apa? “ semprot Bu Enting tak terima. 


“ Ya Rossul! Nama ibu kan Bu Enting, saya kan bilang. 
Ibu BUNTING kan? “ jawab Juna lagi tanpa rasa bersalah. 


Mweheheh. Hehe. Suara tawa terdengar lagi. 
“Juna! Saya minta kamu keluar!! “ 


“Jangan marah marah lagi Bu, umur engga ada yang 


” 


tau... 


Juna berlari dengan sigap untuk menghindari 
semprotan BUNTING. Ia takut akan berubah jadi candi. 


32 


“ Sweet banget ya si Juna, “ ujar Mika sambil ngiler. 


“Uu 


Begonya engga ketulung. “ gerutu Renata saat 
melihat kelakuan Juna. 


AAA 


Sepanjang koridor menuju ke kelasnya, Juna tak henti 
hentinya bersiul. la puas sudah melihat Renata di kelasnya. 
Awalnya Juna hanya penasaran. Lalu ia coba coba, eh 
ketagihan? Nah loh? 


Juna tadinya mau melihat dengan siapa Renata duduk 
sebangku. Ternyata dengan Mika. Juna jadi lega. Masalahnya, 
anak IPA beda dengan anak IPS. Anak laki laki di kelas IPA 
engga pernah liat daging perawan. 


“ Khawatir Baby kena sosor manusia serigala. “ ujar 


Juna sambil mendorong pintu kelasnya dengan kaki. 


“ Salam literasi Pak Rosul! “ sapaan Juna pada guru 
Bahasa Indonesianya. Namanya, Pak Rosul. Hiya hiya hiya. 


“ Kamu lama sekali, dari mana aja kamu? “ 


Tadinya guru Bahasa Indonesia itu tak mau nenyuruh 
Juna. Karena pasti akan ngaret. Maklum, budaya tepat waktu 
bukanlah budaya kita! Budaya kita adalah janji sehabis dzuhur, 
dateng waktu ashar! 


“ Dari kamar mandi Pak, 'anu' saya engga bisa di tahan 
tadi. “ Juna tersenyum senang karena Pak Rosul seperti 


33 


menahan marah. Bukannya Juna senang membuat guru 
gurunya kena darah tinggi atau sport jantung. Tapi, guru 
sekarang itu selalu saja. Menuntut. Siswa itu tugasnya belajar. 
Eh ini kalo nanya karena engga tau, malah di bodoh bodohkan. 


“Jangan banyak alesan, bagi bukunya cepet. Kita mulai 
pembahasan hari ini dengan puisi, buka halaman dua ratus 
sebelas. “ 


Perintah Pak Rosul langsung di iyakan Juna. Ia 
berkeliling membagikan buku paket itu. Satu meja satu. Dan 
setelah mendapatkan semua. Mereka kompak membuka 
halaman yang di suruh Pak Rosul. 


Dua jam berlalu, akhirnya titah terakhir Pak Rosul di 
ucapkan. 


“ Tugas kalian, buat puisi tema bebas. Bapa tunggu 
untuk di kumpulkan ke kantor. “ 


Pak Rosul meninggalkan kelas Juna, pelajaran mereka 
tinggal lima belas menit lagi sebelum bel ganti pelajaran. Dan 
Juna sudah dengan gencar gencarnya menuliskan lantunan 
bait puisi ia tulis dengan susah payah di buku tulisnya. 


Dika yang otaknya setengah saja, sampai menahan 
berak karena otaknya di gunakan untuk berpikir. 


Uu 


Kau ... ehm! Kau, bagaikan. “ Dika terbata bata 
menyambung bait demi bait puisinya. 


34 


| U 


“ Ehmm...! Ehm! Eheeem! Seto yang engga ada 
otaknya malah sibuk nyium bau buku baru dengan nada 
ngegas motor. 


“ Mulai deh si Seto! “ gerutu Dika yang terganggu, 
karena bait puisinya jadi berantakan. 


“ Urusin idup lo aja, ehmm! Ehm! Eheeemm!! “ Seto 
melanjutkan acar mengendus endus bukunya. 


“ Dah! Selesai! “ Juna membanting kertas tulisnya dan 
tersenyum puas. 


“Udah? “ tanya Dika dan Seto, kaget dan heran secara 
bersamaan. 


“Iya lah, Abang Juna. Pujangganya, SMA Garuda. “ ujar 
Juna sambil membanggakan dirinya sendiri. Tapi Juna tiba tiba 
menuliskan lagi puisinya ke lembaran kertas yang berbeda. 


I” 


“Ehmm...! Ehmm...! Ehm! Eheeem!! “ Seto makin gigih 


menghirup aroma buku baru. 


“ Mabok nih bocah. Sialan lo! “ Dika memukul kepala 
Seto. Gara gara itu, maha karya puisinya jadi gagal. 


AAA 


“ Mba Wati! Minumnya yang satu, gratis satu masih 
ada? Yang lagi diskon juga engga apa apa kalo gitu. “ 


Mba Wati yang lagi sibuk nyari duit itu langsung 
melotot. “ Mas Juna nyari minum apa goyang Shopee? Nyari 


35 


Ita 


Cashback pula! “ Mba Wati, langganan kantin Juna itu sudah 
biasa dengan pesanan Juna yang tak masuk akal itu. 


“ Bisa pake OVO dong kalo gitu bayarnya? “ Juna 
tambah ngarang. 


“ Minum yang gratis masih ada kan Mba Wati? “ Dika 
sudah melet melet, hidungnya ingusan. Makan bakwan satu 
dan cabenya lima. Alamat defisit untuk kantin Mba Wati. 


“ Ada Mas Dika, yang gratis sebelah sana ... “ tunjuk 
Mba Wati ke arah kran cuci tangan. 


“Yah, masa saya minum air mentah Mba ... “ ujar Dika 
sambil memelet meletkan lidahnya. 


“ Lo sih rakus, mukbang tuh daging. Ini cabe. “ Seto 
asik melihat Dika kepedesan. 


“ Nih Mas Juna, makanan sama minumnya. “ Mba Wati 
mengulurkan pesanan Juna dan segera duduk. 


4 


“ Nih minum, ' 
botolan. 


uluran tangan Juna memberikan the 


“ Thanks, Baby ... “ ucapan terima kasih Dika di balas 
dengan muntahan. 


Juna diam diam sudah membelikan minuman untuk 
Dika. Bagi Juna, persahabatan itu tidak bisa di beli. Lagi pula, 
Doddy — nya kan kaya. Auto anak sultan si Juna ini. 


36 


“ Awas loh kalo Mas Juna udah mau lulus nyari 
makanannya yang bonus terus, malahan gratis. Dikira saya lagi 
give away lontong. “ 


Mba Wati ngedumel sambil memotong motong 
sayuran. la tau, Juna hanya becanda. Pernah ada yang makan 
tanpa bayar dan Mba Wati ikhlaskan. Tapi ia menemukan uang 
dua puluh ribu di balik talenannya. Dari Juna. 


*** Temen saya makan tadi Mba, ini uangnya. *** 


Padahal Mba Wati tau, kalau itu bukan teman Juna. 
Jadi, Mba Wati tau. Kalaupun nyarinya yang gratisan. Juna 
akan tetap bayar. 


“ Mba Wati engga boleh gitu sama pelanggan lama. “ 
Juna menyeruput kuah bakso — nya. Sensasi pedas menjalar di 
lidahnya. 


" Buhh!! “Juna melet kepedesan dan kepanasan. 


“Kalo Mba Wati pelit sama pelanggan lama. Saya ganti 
subscribe channel sebelah nanti. “ 


Ancaman Juna tak di gubris Mba Wati. la sibuk 
melayani anak anak lain yang membeli makanan. 


Di tengah tengah rasa kepedesan ini. Juna menemukan 
oase. Di sana. Di ujung sana. Renata sedang berdiri di pondok 
kantin yang lain. Memesan entah apa itu. 


“ Ngeces Bosku? “ 
Dika mengamati mulut Juna yang melongo. 


37 


“ Mingkem cuk! Juancok koe! Kuah isinya iler.“ Seto 
tak jadi menyeruput kuah bakso Juna. 


“ Guys! Gue mau nyamperin masa depan dulu ya. 
Takutnya, kalo engga di samperin. Kaya muka lo. Surem bener. 
Jadi takut gue.” 


Juna beranjak pergi tanpa peduli Seto dan Dika. 


“ Bangsul. “ Seto akhirnya jadi menyeruput kuah bakso 
Juna. 


AAA 
“Baby makan apa? “ 


Tangan Juna sudah jadi sandaran kepalanya. 
Menghadap Renata dengan tatapan intens. 


“ Pengennya sih nelen orang. “ 


I“ 


“Ya Rosul! “teriak Juna, pura pura kaget. Sengaja juga, 
ia menyebut nama guru Bahasa Indonesianya itu. 


“ Ren, lo kok engga makan? “ 


Mika mendekati Renata dan mengambil kursi di 
sebelahnya. 


Oh ini toh jin yang kurang sajen — nya. Mika menatap 
Juna yang sedang menatap Renata. Pantesan Renata bete. 


“ Ngapain ke sini sih Jun?! “ Mika sewot, sengaja. Agar 
Juna tak mengganggu Renata. 


38 


“ Mau ngasih ini, ke Baby. Biar baca puisi dari Abang 
Juna yang kaya raya, tampan tampan allhamdulliah. Ces pleng 
kalo bikin anak! “ 


Renata melotot saat mendengar ‘Ces pleng ' 
“ Apaan? “ Mika penasaran. 


“ Puisi. “ jawab Renata. la penasaran. Isi puisi apa yang 
ada di otak Juna. 


Selesai mengatakan itu, Juna benar benar pergi. Di 
tangan Renata sekarang, ada selembar kertas yang di lipat dan 
di taruh paksa ke tangannya oleh Juna. 


39 


MY BOY 


Renata membuka kertas itu dan membaca bait demi 
baitnya. Mika ikut ikutan melongok kertas itu. 


Kamu seperti bola basket. 
Engga ada niat buat mainin bola aku? Eh?! 


Baru bait pertama yang di baca, Mika sudah ngakak 
jungkang jungking entah kenapa. 

“Ya ampun! Ren! Rahim gue anget baca beginian! “ 
seru Mika di tengah tengah tawanya. Renata malah berdecak. 


la merasa sedang di kerjai Juna. Iya, di olok olok. 


Mana selera puisinya juga gini lagi. Sok sokan bilang 
pujangga. 


Tapi entah sihir apa yang ada di secarik kertas itu, 
Renata membaca lagi kelanjutannya. Di bait ke dua, Renata 
tambah melongo. 


Kamu cantik, kaya Mia Khalifa? 


Renata mengernyit, baru baca sampai situ. la tau, 
kalau perempuan itu adalah bintang Poorno. 


Kamu engga mau celap celup? Eh? 
Mika tambah ngakak di bait ke dua ini. 


“ Wah wah wah! “ ucap Mika seperti sedang 
memberikan apresiasi untuk puisi Juna. 
40 


“ Lo di ajak berkembang biak sama Abang Juna yang 
howet Ren!! “ teriakan Mika, seruan itu membuat Renata jadi 
malas dan enggan membaca kelanjutan puisi Juna itu. 


“ Ish! Baru sekolah otaknya mesum mulu! “ decak 
Renata sambil mencoba menyingkirkan kertas itu. 


Ig 


“ Eh! Tunggu Ren! “ Mika menghalangi Renata. 


“ Gue mau baca, sampe abis. “ 


“Tuh! Ambil aja, sekalian di makan bareng mie ayam. 
Buat gantiin pangsit! “ 


Renata mendorongkan kertas itu ke Mika. la kembali 
melanjutkan acara makan siangnya yang terhalang gara gara 
Juna. 


“Bhuaaa!! Huaa huaaa haha!! “ tawa Mika membuat 
Renata terganggu. 


Oke! Sabar Renata! Otak Mika udah mulai keropos. 
Jadi gitu. Maklumin aja. 


Renata mencoba sabar, ia mengambil suapan yang 
pertama. Mie ayam itu hendak masuk ke mulutnya. Tapi tiba 
tiba. 


Brak! Brak brak! Mika menggedor gedor meja sambil 
tertawa terbahak bahak. 


“ Mika! Bisa tenang engga sih! Gue mau makan. Bukan 
nabuh beduk takbiran! “ Renata melotot ke arah Mika. Tapi 


41 


Mika tak peduli. la masih lanjut membaca puisi ala Juna 
Anantatoer toer. 


Suapan itu hendak di lanjutkan Renata, sial banget! 
Untung gue lagi kelaperan. 


Byur! Muahahaha Mwehehe hahaha!! 


Tawa Mika sekarang udah engga bisa di kondisikan. 
Sampai sampai, minum yang sedang Mika tenggak, 
menyembur ke Renata. 


“ Mika plastik ....!!! “ Renata memarahi Mika. 


“ Gila gila! Abang Juna emang cocok jadi badut eh 
komedian! “ 


Mika menunjukan lembaran kertas itu. Ada tulisan 
nama Renata di bawah sendiri. Dengan coretan nama Renata. 


Renata melotot mendapati namanya sudah di ganti 
paksa oleh Juna. 


Dari RENATA ABBIGAIL. Jadilah, dengan tangan aneh 
Juna. Namanya berganti RENATA BABIGILA. 


“ Aish! “ Renata meraih kertas itu dan mengepalkan 
tangannya, ia mencari cari sosok Juna yang masih ada di 
sebrang sana. Sedang menyeruput kuah bakso dengan 
tatapan yang masih tertancap pada Renata. 


“ Baby. “ bibir Juna bergerak tanpa suara di ujung sana. 
Di tunjukan untuk Renata, alis Juna sambil di kedut kedutkan. 


42 


“ Sinting! “ Renata juga menggerakan bibir ke arah 


Juna. 


Juna pura pura salah tangkap, ia menunjukan 
telinganya dan menadahkan tangan. Seolah ia salah dengar. 


“ Darling ...?” ucap Juna puas. Renata tambah kesal. 
Dulu gue pasti dosa besar. Pasti! 


Renata mencoba mengabaikan Juna yang terus 
menerus mengganggunya. Dari Baby jadi Darling. Dasar 
sinting. 


AAA 


Pulang sekolah. Siswa berhamburan. Hari pertama 
masuk sekolah memang begini. Aura aura setan penunggu 
kasur masih terasa. Soalnya setiap liburan. Hawanya hanya 
rebahan. 


“ Senin tiduran di sofa, “ Dika sedang mengingat ingat 
kegiatannya selama liburan. 


“ Selasa tiduran, “ Seto ikut mengingat kegiatan selam 
liburan. 


“ Rabu sampe Kamis, baring baring sampe ketiduran. “ 


“ Jum'atnya malah tidur beneran. “ Dika sekarang 
merasa liburnya hanya di isi tidur dan molor. Dari pagi ketemu 


pagi. 


" Sabtunya juga keitung hibernasi. “ Seto menghitung 
sisa hari yang belum di sebutkan. 
43 


“ Minggunya udah lulus lisensi buat jadi jenazah onlen. 
tukas Juna sambil mendapatkan pelototan dari kedua 
temannya. 


U 


| U 


“ Kerjaanya tidur mulu tuduh Juna kepada dua 


temannya itu. 


Juna duduk di depan kelas, menunggu gerombolan 
sesak itu pergi dan jalanan mulai sepi. Juna mengambil gitar 
yang selalu di bawa oleh Dika, ia mulai memetik senar itu dan 
mencoba menyanyi. 


“ Cek! Cek! Cek saldo yang engga bisa ditarik ... “ Juna 
mengeluarkan suaranya dan sesekali berdehem. 


“ Nyanyi geng ... “ ajak Juna pada Dika dan Seto yang 
masih memikirkan, kenapa dua minggi libur terasa singkat 
kalau hanya di isi dengan rebahan dan ketiduran yang 
berujung hibernasi. 


Kelas IPS tiga. Itu kelas Juna, dan mata elang itu 
menatap gadisnya yang sedang berjalan. Nampak asing 
memang, maklum hari pertama masuk sekolah. Renata masih 
belum paham jalan pulang. Ataupun denah sekolah. Dan 
sialnya. 


Asih! Kenapa gue musti lewat situ! Kenapa kelasnya si 
cowo aneh itu musti ada di deket gerbang keluar! 


Renata yang hendak putar balik itu di hadang Mika. 


“ Lo mau kemana? Kita mau balik, bukan mau ke UKS! 
“Mika menarik tangan Renata. Ekspresi Renata kini tak bisa di 


44 


jelaskan. Ya! Itu jalan satu satunya. Gerbang masuk dan 
gerbang pulang itu di pisah. Jadi Renata memang wajib 
melewati jalan itu. 


“ Ke UKS sampe maghrib engga dapet poin kan? “ 


“ Dapet dorpize, teh manis sama anak PMR. Dikira lo 
sekarat.” jawab Mika sewot. la sudah kangen rumah, eh 
Renata malah susah di ajak pulang. 


“ Buruan Ren! Mumpung udah mulai sepi. “ ajak Mika 
agar Renata mempercepat langkah kakinya. 


Renata berjalan dengan ogah ogahan. Ogah mendekati 
Juna maksudnya. Laki laki itu sedang genjrang genjreng 
dengan gitar di tangannya. Entah apa yang sedang di 
nyanyikan laki laki itu. Renata jadi sedikit penasaran. 


Tapi setelah lumayan dekat, Renata ingin tutup kuping 
dengan apapun itu. Bukan suara Juna yang jadi masalah. 
Engga! Bukan itu. Bukan juga teknik bermain gitar yang Juna 
mainkan. Bukan juga! Tapi Juna yang merubah lirik lagunya 
seenak jidat. 


“ Tak ada manusia, yang terlahir bercula .... “ lagi 
D'masiv yang menyentuh hati itu jadi ambrol derajatnya 
karena di nyanyikan Juna. 


Renata jadi engga untuk mendekat. Tapi tiba tiba 
genjrengan Juna beralih dengan cepat dan Juna menyanyikan 
lagu lain. Mata elang Juna sudah menangkap kehadiran 
Renata. Juna jadi merubah lagunya. 


45 


“ Kisah kasih di sekolah ... “ 
Suara merdu Juna itu membuat Renata terpukau. 


Dengerin bentar engga apa apa kan? Ada secuil asa 
dan harapan kalau Juna akan menyanyikan lagu itu dengan 
benar. 


“ Kisah kasih di sekolah ..... dengan siapa .... Aku ngga 


Gubrak! Mika yang mendengar itu jadi ingin salto. Ia 
sudah melting kalau lagu itu di tujukan untuknya. 


Akhirnya, lewat lagu Juna itu. Renata jadi belajar untuk 
tidak menaruh harapan tinggi tinggi. 


AAA 


Renata akhirnya melewati Juna. 


Misi misi, jangan ganggu. Numpang lewat. Renata 
sudah komat kamit memohon. Hari pertama — nya sudah 
hancur karena bertemu dengan Juna. Jadi tolong, jangan di 
tambah jelek. Kesannya weton Renata ada di Jum'at Kliwon. 
Bawaanya horor. 


“ Darling ... “Juna memanggil Renata dengan sebutan 
baru. Belum dua puluh empat jam. Dari Baby berubah jadi 
Darling. 


“ Iya Honey ... “ sahut Mika dengan girang. Seketika 
Juna melet melet kelolodan. 
46 


U | U 


Bukan ke elo! Ke Renata tegas Juna sambil 
merubah haluan pandangan. la menebarkan senyum manis ke 
arah Renata. 


“Amit amit. “ bentak Renata sambil marah marah. 


“ Marah marah cepet tua loh, tuh liat Mika. Badan 
doang kecil, tau tau udah mau lulus aja. “ 


Tiba tiba, Dika dan Seto yang sudah selesai mengingat 
dua minggu berlalu untuk rebahan, itu masuk dalam obrolan 
Juna, Mika dan Renata. 


“Jangan ngikut ngikut deh, “ Mika ngedumel. 


“Ik! “ panggil Juna. 


U 


Mika! Bang Juna yang howet. Panggilnya bisa? 
Sekalian aja, jangan tanggung tanggung. M-—-| — K—A! Mika! “ 
Mika sebal dengan kebiasaan Juna yang memanggil nama 
dengan tanggung. Mayang di panggil Ma, Mika di panggil Ik. 


“ Iya, Ika. Gue minta maaf. “ Juna dengan malas 
menyahuti Mika. 


U 


Untung ganteng, “ celetuk Mika. Engga kuad, 
gantengnya engga manusiawi! Tapi yang di ajak reproduksi si 
Renata. Batinnya dalam hati. 


“ Buruan Mika! Kita pulang. “ Renata tak mau berlama 
lama di dekat Juna. 


" Jagain Baby Renata, jangan sampe lecet. Udah ekstra 
bubble wrap soalnya. “ 


47 


Teriakan Juna itu terdengar walaupun Renata dan 
Mika sudah berbelok dan sudah dekat dengan gerbang 
pulang. 


| u 


“ Dikira gue paket magic jer kali 
sambil menarik tangan Mika erat. 


gerutu Renata 


“ Lo emang bukan magic jer, lo kan talenan. “ 
“ Lo kecil kaya piso buah! “ 


Jleb! Cibiran Renata itu menusuk hati Mika, “ Iya gue 
mang kecil kaya upil. Yang penting gue besar. “ 


Renata menatap Mika dengan melotot, ia sadar. 
Talenan adalah analogi Mika untuk dadanya yang rata. 


“ Maksud lo? “ 


“ Maksud gue, hati gue besar, lebar selebar samudera. 
Mika segera berdalih. Takut di bogem renata. Saking 
seringnya Renata bermain di taman, time zone, dan apapun 
itu. Otot Renat sudah terlatih untuk menjitak kepala orang. 


li 


Renata sampai di rumah. Kamarnya adalah tujuan 
pertamanya. Setelah masuk ia langsung merebahkan diri di 
kasur. Lelah di hari pertama sekolah. Di semester terakhir 
sekolah biasanya kita tidak bisa pindah, karena pendaftaran 
ujian nasional sudah di lakukan. Tapi Renata bisa pindah 
karena alasan. Alasan yang spesial pastinya. 


“ Pusing gue. “ Renata mengacak ngacak rambutnya. 
Hari pertama sekolah ternyata sesulit ini kalau bertemu 
dengan laki laki bernama Juna. 
48 


“ Mana ada cowo sinting lagi. “ desis Renata. Tak 
sengaja ia meremas kertas puisi Juna yang belum sempat ia 
buang tadi. 


Tangannya bergerak melebarkan kertas itu, tulisan 
tulisan itu membuat Renata marah. Dari Abbigail jadi babi 
gilak. 


“ Dia yang gila! “ Renata menyemprot kertas yang tak 
bersalah itu. Tanpa sadar, ia membalik kertas itu. Dan ada 
tulisan lain, tulisan yang lebih rapi dari sebelumnya. Dan isi 
puisi itu, tak seperti puisi di baliknya yang acak acakan. Renata 
tanpa sadar membaca bait demi bait puisi itu. Dan bulu 
kuduknya meremang karena puisi itu, benar benar indah dan 
puitis. 


Elokmu penuh pesona. 

Jiwamu pancaran nirwana. 
Bercahaya dan penuh warna. 
Dewi surga itu bernama, Renata. 


Renata tersenyum dengan puisi singkat itu. Tulisanya 
saja sudah beda jauh. 


“ Kok yang ini rapi, tapi yang ini kaya tulisan dokter. 
Dokter kelamin lagi! Mesum! “ 


Renata senyam senyum sendiri dengan bait puisi itu, ia 
luruh dalam setiap baitnya yang penuh majas yang 
menggambarkannya. 


49 


AAA 


Di sisi lain, Juna sedang asik nongkrong dengan Dika 
dan Seto. Matanya menatapi dua sahabatnya itu. 


fi 


“ Cih! Kok gue mau ya temenana sama lo berdua. 
ucap Juna dengan nada sedikit mencibir. 


“ Karena cuman kita bertiga yang engga punya temen. 
“ celetuk Dika. 


“ Kita bertiga bersahabat karena udah engga ada 
pilihan. “ jawab Seto menimpali Dika. 


Juna tertawa terkekeh kekeh. la sadar, karena dua 
temannya yang gila ini, makanya ia betah berteman dengan 
mereka lama lama. Karena sama sama gila. 


“ Tugas Pak Rosul udah di kumpulin belum Jun? Entar 
lo lupa ngumpulin, lo di cap jadi anak dajjal lagi. “ Seto 
mengingatkan Juna dengan tugas bahasa tadi. 


“ Udah, sip lah di kumpulinnya. “ jawab Juna dengan 
tenang sambil menyesap minuman hangat kebanggaanya. 
Susu cokelat cap tapir gurun. 


Seto malah menatap sinis pada Dika. Iya, Dika yang 
membuat puisi sampai menahan boker karena otaknya di 
pakai untuk berpikir. 


“ Ngomong ngomong, lo buat puisi apaan Dik? “ tanya 
Seto dengan penasaran. la ingin tau, kalau otak Dika yang 
setengah itu di maksimalkan, jadilah puisi seperti apa 
nantinya. 
50 


“ Puisi malem pertama, ngajak istri wik wik wik. “jawab 
Dika singkat dan padat mengenai garis besar cerita yang ia 
buat. 


“ Maksud lo? “ tanya Juna kaget. 


“ Tadinya gue mau buat puisi malem pertama ngajak 
wik wik, tapi engga jadi. Takut di blacklist sama Pak Rosul. Jadi 
kertasnya gue sobek. “ 


Juna yang mendengar itu langsung menahan berak, 
panas dingin dan tak karuan. 


“ Kertas yang di meja itu? Yang masih bersih itu kan? “ 
tanya Juna dengan terbata bata. 


pg 


“Iya! “jawab Dika dengan jelas. 


Mampus! Itu kertas yang gue pake buat nulis salinan 
puisi. Buat Renata!! Juna ingin sujud minta pengampunan dari 
Alloh. Rasanya ia banyak dosa selama di dunia ini. 


Ya Rosul!! Batin Juna menjerit. 


51 


52 


MY BOY 


Juna berjalan masuk dengan frustasi. Bener bener! 
Nanti Si Renata mikir apa tentang gue. Dia kira gue mesum 


lagi. 


“Jun? Kamu kutuan? “ Sekar heran karena anaknya itu 
garuk garuk rambut. 


U 


Juna malah nyengir, “ Juna lagi gosok gosok kupon 


Mommy. “ 


“Mau Mama bantu gosok, pake peso daging misalnya? 
“ tawaran Sekar terdengar mengerikan, ia dongkol karena 
jawaban Juna yang ngawur itu. 


“ Engga perlu Mommy, Juna masih pengen punya 
kepala. Kasian, kalo besok temen temen Juna liat Juna 
berangkat udah kaya hantu jeruk purut. “ cengir Juna dengan 
ngeri. 

Didikan Mommmy emang didikan psikopat. Juna kembali 
nyengir ke arah Sekar. 

“ Kenapa? Senyam senyum gitu, mau minta apa?!” 
Sekar menjauhkan diri, gelagat Juna yang tiba tiba berubah. 
Adalah aroma aroma tak sedap. 


“Idih! Mommy negatif pikiran.” 


“ Negative thinking. “ Sekar membenarkan perkataan 
Juna. 


53 


“Iya Iya, up to Momyy. “ 


“ Emang, terserah Mama di rumah. Papa kamu aja 
tunduk ke Mama. Kamu mau tunduk sama siapa kalo bukan 
Mama?!” 


Juna menelan ludahnya, ah elah. Mommy lagi marah 
marah atau gimana sih? Kasian Doddy, engga bisa dapet jatah 
kalo Mommy lagi PMS. 


Juna tak jadi meminta, melihat Ibunya yang sedang 
menunjukan kekuasaan. la sadar. Kekuasaanya kurang di 
bandingkan Ibunya yang menguasai seluruh rumah, termasuk 
Ayahnya aja di kuasai. Gimana nasib kamu Juna. 


“ Mommy dulu, Doddy ngejar ngejar Mommy gimana 
ceritanya? “ 


Juna melepaskan dasinya dan memasukanya ke saku 
celana. la duduk di sofa dan menunggu jawaban ibunya. Sekar 
nampak menimang, tak biasanya Juna bertanya seperti ini. 


“Dulu? Papa kamu ngejar ngejar Mama? Bentar Mama 
coba inget, ngejar yang ke berapa kali baru Mama terima. “ 


Sekar nampak menimang, ia ingat apa yang di lakukan 
Galang supaya cintanya di terima olehnya. 


“ Setelah Mama pikir pikir, “ Sekar menggantungkan 
kalimatnya. 


“ Rahasia, kamu masih bocah. Jangan mikir kaya gitu. “ 


54 


Sekar meninggalkan Juna yang sudah melongo. la ingin 
tau, bukan di PHP. 


AAA 


Makan malam tiba, Juna sudah turun dari kamarnya. 
Semedi setelah pulang sekolah ia akhiri dengan makan malam. 


“Selamat makan, Mommy — nya Juna yang guanteng. 
Selamat makan, Doody — nya Juna yang ngondek.” 


Juna menarik kursi, Sekar hanya mengangguk takzim. 
Sudah biasa kalau anak laki lakinya ini mabok balsem. Galang? 
Tidak terima! Kejantanannya di ragukan anaknya sendiri. Di 
bilang ngondek lagi. 


“ Kamu pikir kalo Papa kamu itu ngondek, kamu hasil 
nanem benih siapa? “ Galang melotot ke anak lelakinya yang 
memang punya kelakuan super duper aneh ini. 


“Juna? Bukannya Juna anak Mama goyangan Papa? “ 


Juna menghiraukan seruan tertahan Ayahnya. Sekar 
apa lagi. 


Sejak kapan anak ini paham masalah goyangan, sejak 
kapan mereka jadi bahas nanem nanem benih gini. Gusti gusti. 
Sekar memohon. Supaya kesabarannya di tambah sediki lagi. 
Supaya tak jadi menggaruk kepala Juna dengan golok ataupun 
silet. 


Makan malam itu selesai, makan malam di laksanakan 
kalau mereka sudah sholat isya berjamaah. Dan Juna, ugal 


55 


ugalan begitu. Dia golongan taat beribadah. Alasannya cuman 
satu. Dia takut di sunat lagi. 


“ Kalo sampe Papa tau kamu bolong sholatnya. Papa 
engga tanggung tanggung, sunat kamu di atas MONAS! PAKE 
LASER! “ itu adalah ancaman Galang setelah Juna pulang ke 
dokter sunat. Jalannya aja masih ngangkang nahan sakit. 
Galang sudah memberikan ancaman untuk anaknya yang 
sudah baligh itu. 


“ Burung perkutut. Jangan takut, gue bakalan rajin 
ibadah.” 


Tangan Juna sudah gatal dengan hp di tangannya. la 
sudah mengirimkan berbagai pesan untuk Renata. 


“ Hem hem hem, di abaikan emang sakit. Apalagi di 
kasih harapan buat di tinggalin. Lebih sakit lagilll .... “ 


Juna memandang Line untuk Renata. Tak ada satupun 
yang di balas oleh gadis itu. 


“ Ini pasti kurang gencer nih gue ngasih sinyal ke 
Renata. “ 


Juna pusing, memikirkan bagaimana supaya Renata 
menerima perasaanya yang tulus setulus kasih bunda. Juna 
masih berpikir dan terus berpikir. 


AAA 


Renata sedang merebahkan diri di atas kasur. 
Ponselnya sudah berdering sejak tadi. Alasannya hanya satu, 
pesan spam dari Juna. 

56 


Renata akhirnya membaca pesan pesan itu dari 
notifikasi yang muncul di layar. 


*** Ren, kalo laper makan. Jangan bikin insta story 
kaya si Titin. Temen kelas gue *** 


Pesan tidak bermutu itu Renata baca. Orang lain mah, 
ngasih perhatian. Udah makan belom? Ini ngasih perhatian 
sambil ngejelekin temen sendiri. Renata geleng geleng 
menyadari keajaiban Juna. 


*** Darling, sholat isya itu wajib. Nah, kewajiban gue 
buat imam-in lo tunda aja dulu. Nunggu gue kencingnya lurus. 
Sama bisa lost control, engga pake tangan. *** 


Lagi lagi pesan tak bermutu dari Juna itu membuat 
Renata semakin tak mengerti keajaiban apa yang ada di otak 
Juna. 


“ Kok ada manusia yang otaknya kaya alien gini sih, “ 
Renata mendecak. Ada banyak spam chat dari lima menit. 
Isinya engga ada yang penting. Merasa itu buang buang waktu, 
Renata menaruh ponsel itu menghilang dari hadapannya. 


Kenapa gue jadi ambil pusing masalah ginian. Biarin aja 
dia spam chat sampe ayam jantan di bantu bidan buat 
ngelairin. Sampe kecoa kentut bau mawar juga gue engga 
bakal bales chat Juna. 


Renata berniat mengabaikan pesan pesan Juna. la 
berniat sekolah. Untuk tujuan yang penting. Tak ada yang 
boleh mengganggu niatannya ini. 


5/ 


AAA 


Pagi itu terasa sangat dingin. Juna sudah sangat 
kedinginan. Tapi ia terpaksa menahan hawa hawa untuk 
membolos. 


“ Baru berangkat kemaren masa udah ada pikiran 
bolos. Hah! Lemah! “ bentak Juna pada sosok di cermin. Ia 
menunjukan jarinya ke arah sosok itu. Kemudian, sosok itu 
menunjuk balik. 


“Jangan sok iye deh! Udah! Bolos aja udah! Balik lagi 
ke kasur sana! Rebahan! “ sosok itu menghardik sambil 
memberikan bisikan setan. 


“ Jangan ganggu! Gue bakalan sekolah! Di sekolah 
udah ada malaikat.” Sosok itu mendebat perkataan sosok 
sebelumnya. 


Gebrak! Suara pintu di gedor dengan sangat keras. 


“Mama denger ya Jun! Jangan kelamaan ngobrol sama 
kaca! Buruan turun sarapan. “ 


Sekar kembali mengedor pintu. Sejak tadi ia 
mendengar Juna yang berdialog sendiri. Berasa drama 
kumbara. 


Anak lelaki satu ini, hobby — nya kok ngobrol sama 
bayangan sendiri. Sekar menepuk kepalanya, entah didikan 
salah apa yang ia lakukan sampai Juna jadi seperti ini. 


58 


I“ 


“Iya Mommy! Juna turun nih! “ sahutan dari dalam itu 


akhirnya menenangkan Sekar. 


“ Nah kan! Kita emang harus berangkat ke sekolah. 
Bukan buat rebahan, tapi biar Mommy engga marah marah. “ 
bayangan itu mengangguk menyetujui. Kemudian bayangan 
itu menjawab. 


“Mommy kalau marah marah, sungutnya suka keluar.” 


lagi. “ 


AAA 


Juna sedang berdiri di barisan motor siswa SMA 
Garuda. 


“Iya! Terus terus!! “Juna mengarahkan tangan kirinya 
memberikan aba aba. 


“ Juna! “ Seto mengacungkan kaleng biskuit ke arah 
Juna. 


“Tarik Set! Mengais rejeki pagi hari! “ Juna mengusap 
peluhnya pagi ini. Tukang parkir dadakan. Dika sudah ada di 
gerbang sana. Anak SMA mereka banyak yang menggunakan 
motor. Tapi parkir sembarangan. Jadi mereka bertiga, 
berinisiatif. Untuk merapikan barisan motor motor itu, yak! 
Sambil mengais rejeki tentunya. 


59 


“ Woi! Woi dek! Bayar dulu ....!“ Seto berteriak pada 
anak perempuan yang ia yakin, anak kelas sepuluh. 


“Ini, uang parkirnya Mas. “ uluran uang lima ribuan itu 
mendarat ke tangan Juna. Seto melotot melihat 
pemandangan itu. 


“ Eh? Lo bayarnya ke kaleng biskuit itu. “ tunjuk Juna 
ke arah Seto. Tapi tanganya dengan sinkron memasukan uang 
itu ke saku kemejanya. Dasar Juna. 


“ Engga mau, Kaka tukang parkir yang itu kurang 
ganteng. Engga kaya Bang Juna yang howet. “ 


Seto sudah mendekat ke arah motor adik kelas itu, ia 
ingin memerot bibir perempuan yang sudah mengatai — nya 
kurang ganteng. 


" Woiy! “ Seto mendekati motor itu. 
Bremmm!!! Wajahnya malah kena asap knalpot. 


“ Aish! Sialan. “ kutuk Seto pada adik kelas kurang 
asuhan kekerasan itu. Mulutnya. 


“ Maklum Set, jaman sekarang ganteng aja engga 
cukup. “ Juna terkekeh karena Seto bukan hanya di tolak oleh 
adik kelas. Tapi banyak. 


“ Mentang mentang lo yang paling banyak pens. “ 


“ Bukan gitu Set! “ Juna menarik uang di saku kemeja 
dan menaruh ke kaleng biskuit, “ Itu berarti jeleknya lo udah 
engga bisa di toleransi. “ 


60 


I” 


“ Bangsul 


Umpatan Seto itu menutup hinaan pagi ini. Udah di 
hina adik kelas, Juna juga ikut menghina mukanya. Ampun 
gusti. Untung Seto insekyur. Mau gimana lagi, mereka bertiga. 
Juna, Seto dan Dika. Sudah di katai homo saking dekatnya. 


pe 


“ Geng! Lima menit lagi kita masuk nih. Ke kelas yuk 


Ajakan Dika muncul dari gerbang sana dengan tas yang 
tercantel di bahunya. 


“ Bentar! Mau ngitung penghasilan dulu. “ Juna sibuk 
menghitung uang hasil jerih payahnya. 


“Iya, mau ngitung duid dulu. Buat bayar cicilan kompor 
emak di rumah. “ Seto sudah menumpahkan uang receh dan 
kertas yang di dapat dari lapak tukang parkit pagi ini. 


“ Loh? Kalian di bayar? “ Dika menatap Seto dan Juna 
yang asik mengantongi uang itu ke kantong seragam mereka. 


“ Loh? Dari tadi lo ngapain? Kirain kita markirin motor 
buat apa? Amal! “ Seto berbicara dengan sewot sambil 
memasukan uang kertas ke saku celananya sedangkan yang 
receh ke saku kemejanya. Maklum, kalau yang receh di taruh 
di saku celana. Kalau Seto jalan, bunyi cek ecek cek ecek ecek. 


Renata menatap ketiga cowok itu sejak tadi. Ia geleng 
geleng kepala. Awalnya ia bingung, kenapa anak anak 
mencium tangan. Eh ternyata mereka bayar jasa parkir Juna 
dan dua temannya. 


61 


“ Kenapa ada makhluk se — aneh mereka di sini sih. “ 
Renata hendak masuk ke dalam kelas. Sebentar lagi bel masuk 
berbunyi, dan Mika belum juga datang. Padahal Renata belum 
terlalu terbiasa dengan suasana kelas. Belum terlalu akrab 
dengan teman teman sekelasnya. 


“Jangan gitu dong! Masa gue musti bayar parkir! “ itu 
suara cempreng Mika yang bisa Renata dengan. Asalnya dari 
tempat parkir yang dekat dengan lapangan. Bentuk denah 
SMA Garuda itu persegi, dengan lapangan bola, lapangan voli 
dan lapangan upacara di tengahnya. Dan lahan parkir ada di 
sisi kanan gedung. Juga di sebelah lapangan. 


“ Engga bisa! Lo dateng telat. Nah loh, udah bel kan. 
Berarti lo bayar parkirnya goceng! “ 


Sejak tadi Dika ngotot agar Mika membayar uang 
parkir, karena ia iri. 


Sengaja nih bocah berdua, mereka dapet duit. Gue? 
Yang teriak teriak “ Parkir di sana aja masih kosong, di sebelah 
udah penuh! “ia di perintah seperti itu. Berteriak di depan 
gerbang agar banyak motor yang parkir di sini. 


Gila gila! Gue di manfaatin! 


“ Eh! Dika! Gue bayar uang gedung, bayar uang 
sekolah, bayar bulanan, bayar buku paket! Enak aja lo main 
minta uang parkir. “ 


Mika sudah emosi, motornya di halangi oleh Dika. 
Kalau kemarin ia naik angkutan umum. Sekarang la membawa 
motor sendiri. Tapi sialnya, ada tukang palak. 
62 


“ Mana gue tau Mik? Siapa tau lo bayar uang bulanan 
pake beras. Bukan pake duit. Tuker tambah, apa barter. “ Dika 
terus ngeyel. la tak mau tau. Intinya ia harus dapet duit. 
Supaya kaya Juna dan Seto. 


Dika melirik ke arah dua cecungut itu. la merasa sebal. 
Sejak tadi, saldo uang Juna dan Seto makin bertambah. Nah 
dia? Mika malah bukannya ngasih uang. Malah di omelin. 


“ Kenapa ribut ribut sih, Mika? “ Renata sudah 
mendekati Mika yang berdiri di samping motornya. Tapi di 
hadang oleh Dika. 


“ Masa gue di palak tukang parkir. “ sulut Mika. Dika 
melotot. Emang bener sih, masa gue mau ngaku jadi tukang 
cukur. 


“ Bayar berapa? “ Renata hendak mengambil uang di 
saku kemejanya. Ia tak mau berlama lama di sini. Mau buru 
buru ke kelas. 


“ Goceng. Buat Renata, serebu aja udah engga apa apa. 
Abang Dika ikhlas. “ 


Dika nyengir puas saat Renata malah mengeluarkan 
uang sepuluh ribu dari sakunya. 


Wuoohh!! Rejeki nampol. Dapet duit banyak dari 
bidadari. 


“ Nih, kembalinya sembilan ribu. “ ujar Renata tanpa 
dosa. 


Gubrakkkk!! Dika pengin semaput saking syoknya. 
63 


64 


MY BOY 


Juna melihat kemunculan Renata. la langsung 
bergegas bangkit dan mendekati gadis itu. 


“ Darling ...? “ 
Panggilan Juna di abaikan, Renata melengos tak 


sabaran ke arah Dika. 


“ Buruan kembaliannya, gue mau masuk kelas ... “ 


di 


“ lya iya, bentar. 
receh untuk Renata. 


Dika mencoba mengambil uang 


“ Nih, uangnya. “ 


Renata melotot, bukan uang dari Dika yang ia terima. 
Tapi malahan uang dari Juna. Dan cowo itu malah tersenyum 
sumringah ke arah Renata. 


“ Adek kira abang jadi tukang parkir buat apa? Edan 
apa buat adek? Ya buat tambahan uang jajan lah! “ celetuk 
Juna saat ia memberikan uang itu ke saku Renata. 


I” 


“Ish gila! 


Renata langsung menarik tangan Mika, “ Yuk ke kelas 
sekarang. Udah masuk! “ 


“Uang lo gimana Ren?! Woi! Renata!! “ 


Renata tak peduli, ia langsung menarik tangan Mika 
agar ke kelas. Meninggalkan uang sembilan ribunya. Dan uang 
yang di berikan oleh Juna untuknya. 


65 


tl 


“ Dia ngapain sih, pake acara ngasih duit ke gue. 
sungut Renata sambil memasuki kelas. Dikira gue lagi minta 
sumbangan apa! 


“Latian ngasih nafkah kali, siapa tau aja kalau lo nikah 
sama Juna, apes mulu mwehehe “ 

Renata melotot. la serius dan Mika malah 
menanggapinya dengan becanda. 

“ Serius deh?! Gue nanya ke lo! Emang dari dulu, yang 
namanya Juna Juna itu sukanya emang gangguin cewe ya? “ 

Renata menatap Mika yang tengah berpikir, “ Buruan, 
jawab dong Mika. Kelamaan mikir deh. “ 

"Ye, ini juga lagi di pikir. Lo tau kan, otak gue ini lemot. 
Udah kaya WiFi Perpus. “ 

Kembali, Mika memegangi dagunya dengan berpikir 
keras. 


“ Kalo di pikir pikir sih, Juna emang cool, banyak fans — 


U 


nya... 


Asih! Bukan itu yang gue tanya. Bukan! Kenapa lo 
malah muji muji dia?. Renata menahan dongkol, untuk temen. 
Kalo engga, udah gue selepet selangkangan Mika. 


“Juna emang gitu, tapi dia jarang usilin ce- “ 


“ Selamat pagi anak anak ....!! “ suara menggema itu 
memotong kata kata Mika. Mereka berdua langsung 
menghadap ke arah guru yang baru masuk itu. 


“ Pagi PAK!!! “ 


66 


U 


“ Guru Bahasa Indonesia . “ celetuk Mika tanpa di 


minta. 


U dd 


Namanya Pak Rosul, “ celetuk Mika lagi. Sejak 
kemarin memang begitu, Renata belum kenal banyak guru jadi 
tugas Mika untuk menjelaskan. Tapi sebagian guru sudah tau 
Renata. Tanpa sadar, Pak Rosul itu tersenyum langsung ke 
arah Renata. 

“ Anak anak, sebelum bulan depan kita masuk masa 
masa aktif belajar untuk persiapan ujian nasional. Komite 
sudah memutuskan kalau bulan ini akan di gunakan untuk 
mengejar materi semester dua. “ 

Renata mendengarkan dengan seksama. Pelajaran kali 
ini akan sangat panjang. Karena, yang Renata suka itu bukan 
pelajaran Bahasa. Renata juga tidak suka fisika, kimia ataupun 
biologi. Yang Renata suka, ada di luar sana. 


AAA 


“Emang yakin Jun ....? “ 


Juna mengangguk dengan takzim, “ Kalo engga yakin 
ini bakalan berhasil. Uang jajan gue seminggu, gue sedekahin 
ke lo sama Seto. “ 


Mendengar uang jajan Juna, yang jumlahnya wadidaw 
itu. Seto dan Dika langsung melirik setuju. 


"Asalkan Lo yang tanggung jawab , oke? “ 


Seto meminta perlindungan asuransi. Dia masih belum 
yakin, tapi? 


“ Udah Deh, ini pasti berhasil! “ 


67 


dl Sip! U 
Juna mengacungkan jempol tangannya, Dika juga. 


Seto malah meneguk ludah berkali kali. Bagaimanapun 
ia adalah aktor utamanya. Jadi ia yang harus bersiap siap. 


Di depan sana, ada Miss Ning. Guru bahasa inggris 
yang sangat tidak tau aturan. Semua murid lahir di indonesia. 
Sukur sukur ada yang lahir di Sukabumi. Jadi bisa bahasa 
daerah. Lah mereka semua ? bahasa indonesia juga belepotan 
bahasa gaul. Apalagi di tambah bahasa inggris? Dia menuntut 
seluruh anak yang di ajarnya punya nilai delapan puluh di ujian 
nasional nanti. Itu alasan ujaran kebencian Juna. Juga Seto 
apalagi Dika. Karena dapat nilai tujuh, mereka juga masih 
syukur. Juna sih tenang, dia cerdas, tapi ia tak tega kalau Seto 
dan Dika harus di katai bodoh karena nilainya. Mereka itu 
bukan bodoh, cuman otaknya setengah. 


“So, we should use ‘Verb “at the first pharase. “ 


Suara Miss Ning. Yang konon namanya NINING. Tapi 
engga mau di panggil Bu Ning, maunya Miss Ning. Itu sudah 
terdengar membosankan di telinga Juna dan Dika, apalagi 
Seto. 


Gubrakk ...!! Brakk....!! 


Suara meja yang di tendang dan membuat gaduh. Miss 
Ning langsung berbalik ke belakang. Menghela nafas, karena 
itu Juna. Biasa. Batinnya. Ia berbalik ke papan tulis lagi. Bersiap 
siap melanjutkan penjelasan. 


Gubrak......!! brakk .....!! 


68 


“Juna!! Dika!! “ Teriak Miss Ning dengan kesal, 
anak anak sekelas berbalik. 


“ Maaf Ning, eh?! “ Juna sengaja keceplosan agar 
gurunya itu mendekatinya. 


“What happened! Tell me!! “ 
Gubrakk .....!! Gubrak ....!! 

Lagi lagi suara itu terdengar lagi. 
“Jadi gini Miss, Seto...“ 


“ Iya, what happen with Seto! “ Miss Ning setengah 
berteriak karena tak sabaran. 


Dika mencoba bercerita dengan nada yang ketakutan. 
la melirik ke arah Seto yang sedang berusaha keras. 


“ Miss, Seto dari tadi kesurupan Miss. “ 
“What ?! “ teriak Miss Ning setengah berteriak. 


“ Iya Miss, ini kan gedung baru. Baru selesai juga. Si 
Seto kena ghost rider! “ 


Juna mendapatkan pelototan dari Miss Ning. 
Masalahnya, yang ia sebutkan itu film dengan tema setan 
engga ada sangkut pautnya sama alasan Seto kesurupan. 


“ Kenapa Seto sampai kaya gitu? “ 


Akhirnya Miss Ning bertanya, ia menatap ngeri ke arah 
Seto yang terkapar di lantai. Matanya melotot, mulutnya 
terbuka. Hih ngeri, batin Miss Ning. 


“ Coba kasih bawang putih! “ 


69 


Plak! Juna dan Dika ingin sekali menampol jidat Miss 
Ning. Kebanyakan kuliah di Inggris nih. 


“ Miss, Seto tadi ngomong kasar makanya dia 
kerasukan. Seto bukannya ketempelan vampir Miss.” 


Lagi lagi, Juna mendapatkan pelototan dari Miss Ning. 
“ So, did you have any suggestion ? “ 


Miss Ning keliatan ngambek, karena dia pikir idenya 
udah elegan. Ngasih Seto bawang. Yawla! Di Indonesia itu 
kesurupan karena kurang sajen guys, bukan karena butuh 
bawang buat masak. 


“Wah! Kayanya Seto masih harus di jauhin dari kelas 
Miss. Liat! Seto tambah parah!! “ 


Dika pura pura panik dengan menunjuk Seto yang 
sudah gulang guling di lantai dan mulutnya yang melongo, 
sekarang berbusa. 


Ya ampun, gemesnya temen gue. Saking gemesnya 
pengen gue kubur langsung di pekarangan. Juna membalikan 
mukanya, ia menahan tawa karena akting Seto yang all out ini! 
Seratus untuk Seto. Prok prok prok. 


“ IHHH!!! “ Miss Ning menjerit saat tubuh Seto 
bergerak kaku tapi seperti hampir melucuti semua 
pakaiannya. 


“ Bawa temen kamu keluar! Get out from my class!! “ 
Miss Ning menjerit sambil menutupi wajahnya. la tak mau 
matanya yang sucih ternodai oleh tubuh bug"il Seto yang 
burik burik natural. 


"Tapi Seto kesurupan Miss, he is not sadar? “ 
70 


Bahasa Dika yang belepotan setengah inggris setengah 
katrok tidak di gubris, “ Pokoknya bawa temen kamu keluar 
dari kelas! Now!!! “ 


“Yes MISS!! “ 


Dengan segera, Seto di angkut oleh Juna dan Dika. 
Tubuhnya masih menggeliat, menunjukan gejala gejala 
kesuruapan tadi. 


ANN 


Brakk! Tubuh Seto di jatuhkan ke kasur UKS dengan 
tanpa perasaan. 


“Sialan lo berdua! “ 


Keluh Seto sambil bangun dan memegangi 
pinggangnya yang sakit, ia kemudian memasukan seragamnya 
yang keluar dan berantakan. 


“Wah gila sih barusan! Masa Miss Ning mau ngasih lo 
bawang. “ 


Dika tidak bisa menahan tawa saat mengingat ekspresi 
Miss Ning di kelas. Pucat pasi, apalagi saat Seto pura pura mau 
melucuti pakaiannya sendiri. 


“Wah gila gila, engga salah lo yang jadi aktornya. “ Dika 
memegangi perutnya. Tak tahan mengingat kejadian barusan. 


71 


“ Lo kesurupan apa ketempelan arwah ikan cucut sih? 
Bibir lo sampe monyong monyong gitu.” Juna menimpali 
dengan tawa yang tak di tahan tahan. Buaaaha haa haa. 


“ Sialan lo berdua! “ Seto bangkit, ia kini duduk di 
samping ranjang UKS. 

“ Terus gimana sekarang ...? “ tanya Seto pada Juna 
yang sedang mengelus perutnya. 


“Tidur lah, nanti kalo Matematika baru kita masuk ke 
kelas lagi. Do you understand son. Sontoloyo. “ 


Juna membaringkan tubuhnya di ranjang sebelah Seto. 


“Gue mau merem di mana dong? “ Dika kebingungan, 
ia tak mendapatkan tempat. 


“ Noh, di pojokan. Di temenin sama tong sampah.” 
Juna menunjuk pojok UKS yang isinya peralatan seperti tandu. 
Dika hanya pasrah. Susah punya temen kek Juna sama Seto. 
Batin Dika. Tangan Dika dengan cepat membuka tandu itu 
menjadi tempat tidur dadakan. 


Flash back. 


“ Kalau kalian tidak bisa mendapatkan nilai tinggi di 
mata pelajaran saya nanti. Ujian nasional apa lagi. Mau jadi 
apa kalian ...? “ 


Itu adalah omelan Miss Ning saat pengunguman nilai 
try out Bahasa Inggris keluar dan kelas Juna. IPS Tiga. Adalah 
kelas dengan rata rata yang di ' Bawah standar “ di mata Miss 
Ning. Juna mendecak kesal. Alasan rata rata kelas mereka 
anjlok karena Seto dan Dika hanya mendapatkan nilai lima 


72 


puluh. Semua murid belajar mati matian dan mendapatkan 
rata rata tujuh puluh lima. 


“ Apa nanti kalau kalian di tanya anak anak kalian. 
Kalian engga malu? “ 


Kemarahan Miss Ning hanya di tunjukan ke Seto dan 
Dika. Dan Juna tidak suka. Guru tuh bukan gini. Guru juda jadi 
murid. Ini namanya nge — bego bego — in. Bukan ngajarin. 

“ Apa kalian engga bisa mikir?! “ 

Wusshhhh!! Kotak pensil milik Titin itu melayang 
nyaris menyentuh wajah Miss Ning. 

“ Gila lo Jun! “ Protes Titin ke arah Juna. 


"Apa sayang ...? "jawab Juna dengan enteng ke arah 
Titin. Raut muka Titin langsung berubah. Merah padam karena 
malu. Maklu, di panggil sayang. Biasanya di panggil mendiang. 
RIP TITIN dan hatinya. 


“Juna! Kamu ada masalah apa sama saya! “ Miss Ning 
melihat kotak pensil yang tadi di layangkan Juna ke arahnya. 


“ Ada sesuatu tadi, saya kira aura aura jahat. Eh taunya 
bukan. “ 


“ Juna!!! Arjuna Leksmana!!! “ Miss Ning bersiap 
mengeluarkan amarahnya. 


Juna menutup kupingnya. Ia siap dengan perang yang 
di adakan Miss Ning. 


“ Saya belum liat nilai, kamu. Sekarang kita liat. Berapa 
nilai kamu ... “ 


13 


Miss Ning membalik lembaran kertas itu, nama Juna 
ada di absen paling depan. Sedangkan Seto dan Dika ada di 
belakang. Miss Ning menahan amarah dengan frustasi. Nilai 
tak bisa di jadikan alat untuk menghukum Juna. Nilai Juna 
hampir sempurna. Sembilan puluh lima. 

Tapi Miss Ning menyeringai, “ Kenapa kamu sampai 
salah dua nomor? “ tekan Miss Ning. 

“Saya engga suka listening Miss, kedengerenya cuman 
owas owes. “ 


Hiya. Miss Ning semakin marah. Bahasa yang ia anggap 
tinggi itu malah di nilai owas owes oleh murid didikannya. 


“ Miss, cita cita saya mau jadi astronot. Nanti di bulan 
saya engga bisa tuh, mengaplikasikan bahasa inggris. Cita cita 
Seto pengen jadi dukun santet. Ilmu algoritma matematika di 
sekolah engga berguna Miss. Apalagi si Dika, cita cita Dika 
tinggi banget Miss, pengen jadi tukang service AC. Ilmu ---“ 


Mulut Juna sudah di sumbat Miss Ning dengan 
tanganya, “ Ikut Ibu ke kantor. “ 

Dan dengan itu, Seto dan Dika di jelek jelekan lagi. 
Selamat mereka dari daftar “ siswa bego “ di alumni mereka 
nanti. 

Mampus! Mommy bakalan dapet surat cinta. Decak 
Juna saat Miss Ning memberikannya selembar kertas. Untuk 
orang tua. 


Come back to real life. 


“Jun 2!” 
74 


“ Hem! Berisik amat, udah tidur. Mumpung Miss Ning 
percaya lo masih kesurupan. “ 


Juna membalikan tubuhnya, Seto hanya memandang 
punggung Juna. Sebentar lagi, masa masa putih abu mereka 
selesai. Kegilaanya dengan sahabatnya bernama Arjuna 
Leksaman ini harus berakhir juga. Thank you brather. Udah 
nyelamatin gue dari daftar “ Siswa bego se — alumni “ batin 
Seto yang otaknya engga ada. 


Thank you brather. Itu tatapan Seto dan Dika ke Juna. 
Karena Juna, ia tak suka teman temannya di jelek jelekan. 
Miskin prestasi bukan berarti masa depan suram. 


15 


MY BOY 


Juna melihat kemunculan Renata. la langsung 
bergegas bangkit dan mendekati gadis itu. 


“ Darling ...? “ 
Panggilan Juna di abaikan, Renata melengos tak 


sabaran ke arah Dika. 


“ Buruan kembaliannya, gue mau masuk kelas... “ 


ti 


“ Iya iya, bentar. 
receh untuk Renata. 


Dika mencoba mengambil uang 


“ Nih, uangnya. “ 


Renata melotot, bukan uang dari Dika yang ia terima. 
Tapi malahan uang dari Juna. Dan cowo itu malah tersenyum 
sumringah ke arah Renata. 


“ Adek kira abang jadi tukang parkir buat apa? Edan 
apa buat adek? Ya buat tambahan uang jajan lah! “ celetuk 
Juna saat ia memberikan uang itu ke saku Renata. 


La 


“Ish gila! 


Renata langsung menarik tangan Mika, “ Yuk ke kelas 
sekarang. Udah masuk! “ 


“Uang lo gimana Ren?! Woi! Renata!! “ 


Renata tak peduli, ia langsung menarik tangan Mika 
agar ke kelas. Meninggalkan uang sembilan ribunya. Dan uang 
yang di berikan oleh Juna untuknya. 


76 


i 


“ Dia ngapain sih, pake acara ngasih duit ke gue. 
sungut Renata sambil memasuki kelas. Dikira gue lagi minta 
sumbangan apa! 


“Latian ngasih nafkah kali, siapa tau aja kalau lo nikah 
sama Juna, apes mulu mwehehe “ 


Renata melotot. la serius dan Mika malah 
menanggapinya dengan becanda. 


“ Serius deh?! Gue nanya ke lo! Emang dari dulu, yang 
namanya Juna Juna itu sukanya emang gangguin cewe ya? “ 


Renata menatap Mika yang tengah berpikir, “ Buruan, 
jawab dong Mika. Kelamaan mikir deh. “ 

“ Ye, ini juga lagi di pikir. Lo tau kan, otak gue ini lemot. 
Udah kaya WiFi Perpus. “ 

Kembali, Mika memegangi dagunya dengan berpikir 
keras. 


“ Kalo di pikir pikir sih, Juna emang cool, banyak fans — 


U 


nya ... 


Asih! Bukan itu yang gue tanya. Bukan! Kenapa Io 
malah muji muji dia?. Renata menahan dongkol, untuk temen. 
Kalo engga, udah gue selepet selangkangan Mika. 


“Juna emang gitu, tapi dia jarang usilin ce- “ 


“ Selamat pagi anak anak ....!! “ suara menggema itu 
memotong kata kata Mika. Mereka berdua langsung 
menghadap ke arah guru yang baru masuk itu. 


“ Pagi PAK!!! “ 


77 


U 


“ Guru Bahasa Indonesia . “ celetuk Mika tanpa di 


minta. 


fi di 


Namanya Pak Rosul, “ celetuk Mika lagi. Sejak 
kemarin memang begitu, Renata belum kenal banyak guru jadi 
tugas Mika untuk menjelaskan. Tapi sebagian guru sudah tau 
Renata. Tanpa sadar, Pak Rosul itu tersenyum langsung ke 
arah Renata. 

“ Anak anak, sebelum bulan depan kita masuk masa 
masa aktif belajar untuk persiapan ujian nasional. Komite 
sudah memutuskan kalau bulan ini akan di gunakan untuk 
mengejar materi semester dua. “ 

Renata mendengarkan dengan seksama. Pelajaran kali 
ini akan sangat panjang. Karena, yang Renata suka itu bukan 
pelajaran Bahasa. Renata juga tidak suka fisika, kimia ataupun 
biologi. Yang Renata suka, ada di luar sana. 


AAA 


“Emang yakin Jun ....? “ 


Juna mengangguk dengan takzim, “ Kalo engga yakin 
ini bakalan berhasil. Uang jajan gue seminggu, gue sedekahin 
ke lo sama Seto. “ 


Mendengar uang jajan Juna, yang jumlahnya wadidaw 
itu. Seto dan Dika langsung melirik setuju. 


"Asalkan Lo yang tanggung jawab , oke? “ 


Seto meminta perlindungan asuransi. Dia masih belum 
yakin, tapi? 


“ Udah Deh, ini pasti berhasil! “ 


18 


di Sip! dd 
Juna mengacungkan jempol tangannya, Dika juga. 


Seto malah meneguk ludah berkali kali. Bagaimanapun 
ia adalah aktor utamanya. Jadi ia yang harus bersiap siap. 


Di depan sana, ada Miss Ning. Guru bahasa inggris 
yang sangat tidak tau aturan. Semua murid lahir di indonesia. 
Sukur sukur ada yang lahir di Sukabumi. Jadi bisa bahasa 
daerah. Lah mereka semua ? bahasa indonesia juga belepotan 
bahasa gaul. Apalagi di tambah bahasa inggris? Dia menuntut 
seluruh anak yang di ajarnya punya nilai delapan puluh di ujian 
nasional nanti. Itu alasan ujaran kebencian Juna. Juga Seto 
apalagi Dika. Karena dapat nilai tujuh, mereka juga masih 
syukur. Juna sih tenang, dia cerdas, tapi ia tak tega kalau Seto 
dan Dika harus di katai bodoh karena nilainya. Mereka itu 
bukan bodoh, cuman otaknya setengah. 


“So, we should use “Verb “at the first pharase. “ 


Suara Miss Ning. Yang konon namanya NINING. Tapi 
engga mau di panggil Bu Ning, maunya Miss Ning. Itu sudah 
terdengar membosankan di telinga Juna dan Dika, apalagi 
Seto. 


Gubrakk ...!! Brakk....!! 


Suara meja yang di tendang dan membuat gaduh. Miss 
Ning langsung berbalik ke belakang. Menghela nafas, karena 
itu Juna. Biasa. Batinnya. Ia berbalik ke papan tulis lagi. Bersiap 
siap melanjutkan penjelasan. 


Gubrak .....!! brakk .....!! 


79 


“Juna!! Dika!! “ Teriak Miss Ning dengan kesal, 
anak anak sekelas berbalik. 


“ Maaf Ning, eh?! “ Juna sengaja keceplosan agar 
gurunya itu mendekatinya. 


“What happened! Tell me!! “ 
Gubrakk .....!! Gubrak ....!! 

Lagi lagi suara itu terdengar lagi. 
"Jadi gini Miss, Seto...“ 


“ Iya, what happen with Seto! “ Miss Ning setengah 
berteriak karena tak sabaran. 


Dika mencoba bercerita dengan nada yang ketakutan. 
la melirik ke arah Seto yang sedang berusaha keras. 


“ Miss, Seto dari tadi kesurupan Miss. “ 
“What ?! “ teriak Miss Ning setengah berteriak. 


“ Iya Miss, ini kan gedung baru. Baru selesai juga. Si 
Seto kena ghost rider! “ 


Juna mendapatkan pelototan dari Miss Ning. 
Masalahnya, yang ia sebutkan itu film dengan tema setan 
engga ada sangkut pautnya sama alasan Seto kesurupan. 


“ Kenapa Seto sampai kaya gitu? “ 


Akhirnya Miss Ning bertanya, ia menatap ngeri ke arah 
Seto yang terkapar di lantai. Matanya melotot, mulutnya 
terbuka. Hih ngeri, batin Miss Ning. 


“Coba kasih bawang putih! “ 


80 


Plak! Juna dan Dika ingin sekali menampol jidat Miss 
Ning. Kebanyakan kuliah di Inggris nih. 


“ Miss, Seto tadi ngomong kasar makanya dia 
kerasukan. Seto bukannya ketempelan vampir Miss.” 


Lagi lagi, Juna mendapatkan pelototan dari Miss Ning. 
“ So, did you have any suggestion ? “ 


Miss Ning keliatan ngambek, karena dia pikir idenya 
udah elegan. Ngasih Seto bawang. Yawla! Di Indonesia itu 
kesurupan karena kurang sajen guys, bukan karena butuh 
bawang buat masak. 


“ Wah! Kayanya Seto masih harus di jauhin dari kelas 
Miss. Liat! Seto tambah parah!! “ 


Dika pura pura panik dengan menunjuk Seto yang 
sudah gulang guling di lantai dan mulutnya yang melongo, 
sekarang berbusa. 


Ya ampun, gemesnya temen gue. Saking gemesnya 
pengen gue kubur langsung di pekarangan. Juna membalikan 
mukanya, ia menahan tawa karena akting Seto yang all out ini! 
Seratus untuk Seto. Prok prok prok. 


“ IHHH!!! “ Miss Ning menjerit saat tubuh Seto 
bergerak kaku tapi seperti hampir melucuti semua 
pakaiannya. 


“ Bawa temen kamu keluar! Get out from my class!! “ 
Miss Ning menjerit sambil menutupi wajahnya. la tak mau 
matanya yang sucih ternodai oleh tubuh bug"il Seto yang 
burik burik natural. 


“Tapi Seto kesurupan Miss, he is not sadar? “ 
81 


Bahasa Dika yang belepotan setengah inggris setengah 
katrok tidak di gubris, “ Pokoknya bawa temen kamu keluar 
dari kelas! Now!!! “ 


“Yes MISS!! “ 
Dengan segera, Seto di angkut oleh Juna dan Dika. 


Tubuhnya masih menggeliat, menunjukan gejala gejala 
kesuruapan tadi. 


Brakk! Tubuh Seto di jatuhkan ke kasur UKS dengan 
tanpa perasaan. 


KL 


“Sialan lo berdua 


Keluh Seto sambil bangun dan memegangi 
pinggangnya yang sakit, ia kemudian memasukan seragamnya 
yang keluar dan berantakan. 


“Wah gila sih barusan! Masa Miss Ning mau ngasih lo 
bawang. “ 


Dika tidak bisa menahan tawa saat mengingat ekspresi 
Miss Ning di kelas. Pucat pasi, apalagi saat Seto pura pura mau 
melucuti pakaiannya sendiri. 


“Wah gila gila, engga salah lo yang jadi aktornya. “ Dika 
memegangi perutnya. Tak tahan mengingat kejadian barusan. 


“ Lo kesurupan apa ketempelan arwah ikan cucut sih? 
Bibir lo sampe monyong monyong gitu.” Juna menimpali 
dengan tawa yang tak ditahan tahan. Buaaaha haa haa. 


82 


“ Sialan lo berdua! “ Seto bangkit, ia kini duduk di 
samping ranjang UKS. 


“ Terus gimana sekarang ...? “ tanya Seto pada Juna 
yang sedang mengelus perutnya. 


“Tidur lah, nanti kalo Matematika baru kita masuk ke 
kelas lagi. Do you understand son. Sontoloyo. “ 


Juna membaringkan tubuhnya di ranjang sebelah Seto. 


“ Gue mau merem di mana dong? “ Dika kebingungan, 
ia tak mendapatkan tempat. 


“ Noh, di pojokan. Di temenin sama tong sampah.” 
Juna menunjuk pojok UKS yang isinya peralatan seperti tandu. 
Dika hanya pasrah. Susah punya temen kek Juna sama Seto. 
Batin Dika. Tangan Dika dengan cepat membuka tandu itu 
menjadi tempat tidur dadakan. 


Flash back. 


“ Kalau kalian tidak bisa mendapatkan nilai tinggi di 
mata pelajaran saya nanti. Ujian nasional apa lagi. Mau jadi 
apa kalian ...? “ 


Itu adalah omelan Miss Ning saat pengunguman nilai 
try out Bahasa Inggris keluar dan kelas Juna. IPS Tiga. Adalah 
kelas dengan rata rata yang di" Bawah standar ' di mata Miss 
Ning. Juna mendecak kesal. Alasan rata rata kelas mereka 
anjlok karena Seto dan Dika hanya mendapatkan nilai lima 
puluh. Semua murid belajar mati matian dan mendapatkan 
rata rata tujuh puluh lima. 


“ Apa nanti kalau kalian di tanya anak anak kalian. 
Kalian engga malu? “ 


83 


Kemarahan Miss Ning hanya di tunjukan ke Seto dan 
Dika. Dan Juna tidak suka. Guru tuh bukan gini. Guru juda jadi 
murid. Ini namanya nge — bego bego - in. Bukan ngajarin. 


“ Apa kalian engga bisa mikir?! “ 


Wusshhhh!! Kotak pensil milik Titin itu melayang 
nyaris menyentuh wajah Miss Ning. 


EL 


“ Gila lo Jun! “ Protes Titin ke arah Juna. 


“ Apa sayang ...? “jawab Juna dengan enteng ke arah 
Titin. Raut muka Titin langsung berubah. Merah padam karena 
malu. Maklu, di panggil sayang. Biasanya di panggil mendiang. 
RIP TITIN dan hatinya. 


I” 


“Juna! Kamu ada masalah apa sama saya! “ Miss Ning 
melihat kotak pensil yang tadi di layangkan Juna ke arahnya. 


“ Ada sesuatu tadi, saya kira aura aura jahat. Eh taunya 
bukan. “ 


“ Juna!!! Arjuna Leksmana!!! “ Miss Ning bersiap 
mengeluarkan amarahnya. 


Juna menutup kupingnya. la siap dengan perang yang 
di adakan Miss Ning. 


“ Saya belum liat nilai, kamu. Sekarang kita liat. Berapa 
nilai kamu ... “ 


Miss Ning membalik lembaran kertas itu, nama Juna 
ada di absen paling depan. Sedangkan Seto dan Dika ada di 
belakang. Miss Ning menahan amarah dengan frustasi. Nilai 
tak bisa di jadikan alat untuk menghukum Juna. Nilai Juna 
hampir sempurna. Sembilan puluh lima. 


84 


Tapi Miss Ning menyeringai, “ Kenapa kamu sampai 
salah dua nomor? “ tekan Miss Ning. 


“Saya engga suka listening Miss, kedengerenya cuman 
owas owes. “ 


Hiya. Miss Ning semakin marah. Bahasa yang ia anggap 
tinggi itu malah di nilai owas owes oleh murid didikannya. 


“ Miss, cita cita saya mau jadi astronot. Nanti di bulan 
saya engga bisa tuh, mengaplikasikan bahasa inggris. Cita cita 
Seto pengen jadi dukun santet. Ilmu algoritma matematika di 
sekolah engga berguna Miss. Apalagi si Dika, cita cita Dika 
tinggi banget Miss, pengen jadi tukang service AC. Ilmu ---“ 


Mulut Juna sudah di sumbat Miss Ning dengan 
tanganya, “ Ikut Ibu ke kantor. “ 


Dan dengan itu, Seto dan Dika di jelek jelekan lagi. 
Selamat mereka dari daftar “ siswa bego “ di alumni mereka 
nanti. 


Mampus! Mommy bakalan dapet surat cinta. Decak 
Juna saat Miss Ning memberikannya selembar kertas. Untuk 
orang tua. 


Come back to real life. 
“Jun ?!“ 


“ Hem! Berisik amat, udah tidur. Mumpung Miss Ning 
percaya lo masih kesurupan. “ 


Juna membalikan tubuhnya, Seto hanya memandang 
punggung Juna. Sebentar lagi, masa masa putih abu mereka 


85 


selesai. Kegilaanya dengan sahabatnya bernama Arjuna 
Leksaman ini harus berakhir juga. Thank you brather. Udah 
nyelamatin gue dari daftar “ Siswa bego se — alumni “ batin 
Seto yang otaknya engga ada. 


Thank you brather. Itu tatapan Seto dan Dika ke Juna. 
Karena Juna, ia tak suka teman temannya di jelek jelekan. 
Miskin prestasi bukan berarti masa depan suram. 


86 


MY BOY 


Juna membalikan badannya. Benar benar tidur, tapi 
sekarang Dika dan Seto sudah membangunkannya. 


le 


“ Bangun! Ngimpi mulu 


Teriakan Seto itu menggema, sudah sejak lima menit 
tadi bel pergantian pelajaran berdering dan Juna belum mau 
bangun. 


“Itu bel udah treak treak. “ 
“tu bel — nya kejempit kali, coba di cek dulu. “ 


Mendengar jawaban ngasal Juna, akhirnya dengan 
mengumpulkan segenap keberanian. Seto dan Dika 
bersitatap. Satu keputusan. 


“ Masih ngelindur aja sih! “ 


Gubrak. 


U 


Iblis! Jahanam! Penghuni neraka jalur alternatif! 
Setan lo berdua! “ 


Juna bangun karena ia sudah bersimbah di lantai, Dika 
dan Seto sengaja menjatuhkannya ke lantai. 


“ Buruan, nanti kalo kita engga ke kelas. Orang orang 
curiga. “ tanpa harus di curigai pun, teman teman sekelas 
mereka pasti tau. Juna dan Dika apalagi Seto. Hanya berpura 
pura. 


87 


| sg 


“Iya! Gue bangun 


Di sisi lain, Renata sudah membopong buku buku yang 
ia pinjam dari perpus. Buku bahasa indonesia yang ia pinjam 
bersama Mika saat pelajaran Pak Rosul. Perpus searah dengan 
UKS. Setelah itu barisan kelas dua belas IPA. 


Renata menghentikan langkahnya, langkahnya 
terhenti saat sosok itu keluar dari UKS. 


“ Ngapain lo berenti mendadak. Buruan, entar kita 
kena sabda guru. “ Mika melihat Renata dengan heran. 


dd 


“ Eh? Engga, yuk jalan lagi. “ Renata dengan sekuat 
tenanga mencoba mengabaikan kehadiran Juna dan dua 
temannya itu. Dika dan Seto. 


Huft! Anggep aja mereka itu makhluk astral Ren! Lo 
bisa! Semangat! Renata melangkah dengan hati hati. Dan yak. 


“ Darling, mau ke perpus. Mau di bantuin bawain buku 
paketnya. “ tawar Juna. 


Juna sudah menyeringai memberikan senyuman 
terbaiknya. Kilatan itu membuat Renata menyadari, mata 
elang Juna benar benar menghipnotis. 


Ren! Jangan di liat! Pekik Renata di dalam hati, “ Engga 
perlu! Jangan ganggu gue! “ Renata lagi lagi memasang 
tampang cuek dan Juna juga, lagi lagi ia tak peduli dengan 
penolakan Renata. 


“ Hel!!! “ Renata terpekik saat tangan berotot Juna 
sudah merebut tumpukan buku paket di tangannya. 
88 


“ Udah, jangan kecapean Darling. “ seru Juna sambil 
meninggalkan Seto dan Dika di belakangnya. 


“ Nih, bantuin. “ Mika juga ikut ikutan mengulurkan 
tumpukan buku paket itu ke Seto dan Dikah. Dua laki laki itu 
malah saling bersitatap. 


“(Dih! Ogah!!! “ 


“ Anj- N “ Mika mendengus kesal, “ Jangan sampe 
jodoh gue se — amit amit mereka berdua. “ 


“ Jangan sampe jodoh gue kaya dia. “ Renata ikut 
menimpali. 


“Ini bukannya UKS ya? “ tanya Mika heran setelah ia 
menyadari arah kedatangan Juna dan the genk. 


“ Mereka abis minum pil KB kali, “ 


Renata tak peduli, ia berjalan pergi ke arah kelas. Toh buku 
buku sudah di kembalikan oleh Juna, “ Lo lupa? “ 


Mika mencegat jalannya Renata, ia mengacungkan 
buku di kedua tanganya, “ Jadi gini yang namanya temen ...? “ 


” Iya iya gue temenin. “ 


Renata menatap dengan putus asa ke arah pintu 
perpus. Mana dia belum nongol keluar lagi, desah Renata. 


“Yuk.” Mika mendorong Renata dengan sumringah. 


Mereka berdua akhirnya ke Perpus. Juna benar benar 
mengembalikan buku paket itu ke tempatnya. 


89 


“ Bukannya kemarin kamu baru pinjem buku itu? “ Bu 
Arni, si perpustakawan sekolah heran. Karena Juna tidak 
meminjam buku itu tadi. 


“ Engga Bu, ini saya bantuin Pacar. “ jawab Juna 
dengan enteng, tak lama kemudian Mika muncul ke Perpus 
iringi Renata di sampingnya. 


“ Oh, kamu sekarang pacaran sama Mika? “ tanya Bu 
Arni dengan mengambil kesimpulan sendiri. 


Melotot, “ Masa saya mau sama Mika Bu? Nanti turun 
derajat saya yang udah tinggi tinggi ini. “ 


Juna nampak tak terima, tapi Bu Arni nampak santai 
santai saja. “ Ya syukurlah, kasian Mika nanti kalo sama kamu. 


di 


Juna mendengus, perpustakawan satu ini memang 
paling savage dalam membabit Juna. 


“ Ibu punya anak perempuan? “ tanya Juna tanpa ada 
angin ataupun masuk angin. 


“ Punya, kenapa? Naksir kamu sama anak saya.” 


Jleb. Sekali lagi, Juna kalah telak dengan penjaga 
perpus satu ini. Kalau tiap guru yang berdebat dengan Juna 
akan mengaku kalah. Beda dengan Bu Arni yang statusnya 
bahkan bukan guru. 


“Nanti anak Ibu saya pacarin, saya tinggalin pas sayang 
sayangnya. “ tekad Juna dengan mantap. 


90 


“ Anak saya udah punya suami dari dia umur sembilan 
belas tahun. Sekarang udah hamil anak ke tiga? Masih mau 
kamu sama anak saya.....? “ 


Di sisi lain, Mika dan Renata yang sejak tadi mencuri 
dengar obrolan Juna dan Bu Arni tadi sedang terkekeh 
menahan agar tawa mereka tak meledak. 


“ Ya kalo itu sih, ya engga sih Bu. Ya udah, sampein 
ucapan selamet saya aja Bu. “ 


Bu Arni sudah tak menjawab. la sudah selesai 
mencatap daftar pengembalian buku, dan juga sudah 
menghitung buku paket yang di kembalikan. Mika yang 
bertanggung jawab mengembalikan buku itu tersenyum. 


“ Pas bukunya ya Bu, engga ada kembalian. “ cengir 
Mika. 


“ Kamu pikir saya jualan lontong. “ ketus Bu Arni. 


Penjaga perpus apa penjaga akherat sih. Ketus amat, 
Mika menunduk dengan lesu. 


“ Darling, Abang mau ke kelas dulu ya. Ati ati jalannya, 
kakinya jangan lupa gonta ganti. Nafasnya jangan lupa, jangan 
nafas yang manual. Repot. “ 


Renata membeku di tempat, Juna yang tiba tiba 
berjalan melewatinya. Bukan masalah itu, tapi tangan Juna 
yang tiba tiba mengusap pucuk kepalanya. Membuat dia 
tertahan di sana. 


91 


“ Eh! Celengan ayam. Ngapain lo nyodorin kepala ke 
gue! “ 


Juna kaget karena Mika sudah mendekatkan 
kepalanya ke dadanya, “ Minta di elus. Kaya Renata barusan, 
Abang Juna yang Howet! “ 


“JIJI!” sembur Juna sambil meniup ubun ubun Mika 
lalu berlalu ke luar Perpus. 


“ Nah kan denger, kata dia. jiji. “ Seto dan Dika yang 
mengintip di balik pintu terkekeh. 


kt 


“ Diem lo berdua 


“Cie! Di katain jiji marah, di katain sayang seneng. Noh, 
gorengan jatoh juga sayang namanya. “ Seto melangkah pergi 
dengan Dika yang tertawa terbahak bahak. Mengikuti langkah 
Juna yang berjalan ke kelas. 


“Emang sih, barusan juga gue ngerasa jiji. “ komentar 
Renata sambil berlalu menahan tawa. 


I“ 


“ Renata!!!! “teriak Mika dengan amarah tertahan. 


“ Mika! Ini perpus, bukan tempat adu ketahanan pita 
suara. “ 


Mika menatap Bu Arni dengan berlapang dada, “ Saya 
do'a semoga lahiran anak Ibu lancar tanpa ganjelan apapun. “ 


AAA 


92 


Hari semakin sore, dan rasanya Renata enggan untuk 
pulang ke rumah. Tak ada siapa yang bisa di ajaknya untuk 
berbicara di rumah. Hanya Ayahnya yang kolot. Suka memaksa 
dan mengatur. Bahkan mimpi anaknya sendiri, harus sesuai 
dengan mimpinya. 


“ Gue males pulang. “ 
“Yaudah, nge — camp sono di semak semak. “ 


“ Gue barter deh ginjal lo lama lama Mik, gue tuker 
pake cilor. “ 


Mika sudah setengah jam yang lalu bertengger di 
depan kelas. Jam tiga sore. Mereka pulang setengah tiga dan 
Renata masih betah di sekolah. 


“ Bokap aja belum pulang, ngapain gue pulang. “ 


Mika berbalik badan menghadap Renata, iyalah orang 
Bokap aja lo liatin tiap hari. Mika memainkan kunci motornya. 
la tak bisa mengantar Renata pulang, ia cuman bawa satu 
gelm. 


“Lo pake helm dari kardus gih. Bosen lama lama liat lo 
di sini mulu. “ 


“ Yaudah sana, durhaka lo sama temen sendiri kaya 
gitu.” 


Renata melihat sekeliling sekolah yang sudah sepi, 
murid murid sudah berhamburan pergi sejak tadi. Dan hanya 
ada guru guru di ruang kantor. Ia ingin pulang, tapi di rumah 


93 


tak ada apapun yang bisa ia lakukan selain belajar. Dan itu. 
Membosankan. 


“ Gue udah pesenin lo ojek online. Tenang aja, lo 
jangan ngerasa engga enakan sama gue. Lo bisa ganti duit gue 
pake mie ayam tiga mangkok di kantin besok siang. Gue 
pulang dulu ya Ren! Bye!! “ 


Mika langsung ngeloyor pergi, “ Mika! Jangan gitu, 
jangan tinggalin gue!” 


Sekeras apapun Renata berteriak, Mika tetap berjalan 
meninggalkannya. 


“ Aish! Sono pulang naik ojek, buruan gih! “ 


Klek! Helm terpasang dan Mika langsung meluncur 
tanpa menghiraukan wajah memelas Renata. 


Renata berjalan ke gerbang keluar, jangan jangan Mika 
benaran order ojek online lagi. Batin Renata. 


Perempuan itu berdiri di gerbang dan belum melihat si 
driver yang sangat mencolok penampilannya. Dengan jaket 
dan helm yang sinkron. Ijo ijo kaya bendera partai. 


“Jangan jangan, Mika boong lagi. “ 


Renata celingukan. Kanan dan kiri jalan masih sepi dan 
belum ada tanda tanda orang yang bertanya, “ Mba? Yang 
order bukan ?” 


I” 


“ DI boongin Mika kan 
lantaran kesal. 


Renata mengehentakan kaki 


94 


Mau aja sih, gue di boongin Mika. Mending kalo gini, 
gue jalan ke halte! 


Renata yang hendak berjalan ke halte itu, langkahnya 
terhenti. Ada ban motor yang menghalangi jalannya. 


" Mba yang order bukan ? “ 
“Iya, temen saya yang ord- “ 


Renata tertahan saat melihat Juna sedang menahan 
tawa karena ke konyolannya. 


“ Ngapain lo di sini! “ 


“ Mau narik orderan Darling, selain pagi pagi jadi 
tukang parkir. Gue juga jadi tukang ojek online. “ 


“ Engga lucu, “ sewot Renata. Padahal dia mengira, 
kalau barusan adalah ojek online beneran. 


“ Iya, ini beneran mau jadi tukang ojek. Liat tuh, helm 
udah ada dua. Kutang, eh kurang satu. Yang di boncengin 
engga ada." 


Juna melihat wajah Renata yang tak menggubrisnya. 


Aduh aduh duh, mana diem diem bae. 


Uu 


Ren, “ panggil Juna dengan nada serius. Tapi Renata 
fokus berjalan ke arah halte dan berniat menunggu sampai 
ada bus yang lewat. 


95 


Jadi Mika nih kerjaanya dia pasti. Dia yang nyuruh 
orang aneh ini buat nganterin gue. Sok sokan bilang duit gue 
ganti pake mie ayam aja. Hidih! 


~“ 


“ Renata 


Renata yang di panggil tetap diam. Dan hap. Laki laki 
itu sudah duduk di sampingnya tanpa peduli situasi. Halte sepi 
karena halte ini khusus untuk rute pelajar. 


“Gue anter lo pulang, hemat duit kan. Biar duitnya bisa 
di tabung buat nikahan kita nanti. Kasian loh, sewa gedung 
akhir akhir ini mahal. “ 


Juna mendekatkan posisi duduknya, dan ajaibnya. 
Renata menjauh sampai ujung kursi sana. Juna hanya nyengir 
geli dengan kelakuan Renata ini. 


“Ren jangan jauh jauhan, kalo liat lo kaya gitu. Gue jadi 
pengin ngelakuin yang iya iya. “ canda Juna dengan nada yang 
menahan geli. Juna masih setia menunggu keputusan final 
Renata. Hampir lima belas menit dan tak ada bus yang lewat 
ke halte ini. 


“ Udah deh Ren, gue anter lo pulang. Kalo lo takut, gue 
tau rumah lo. Lo minta turun di mana aja. Gue jabanin. “ 


Mana pantat gue semutan lagi, anjir. Pantat pantat, 
tahan sebentar lagi ya. Juna mengusap pantatnya yang sudah 
tak terasa itu. Meminta agar pantatnya bersabar. Mohon 
bersabar, ini ujian. 


“ Ren, lo belum tau ceritanya apa? Di halte ini? “ 


96 


Suara Juna memulai pembicaraan, mata Renata hanya 
mengerling. la tak peduli dengan cerita pewayangan yang 
akan di bicarakan Juna. 


Bodo amat! Batin Renata. 


“ Dulu tuh ya, kira kira setahunan sebelum lo pindah. 
Waktu gue kelas sebelas, di sini sore sore ada perempuan yang 
mau di perkosa gara gara nunggu bus yang engga dateng 
dateng. “ 


Melihat cara Juna bercerita yang amat serius itu, 
Renata jadi menelan ludahnya sendiri. Ia mulai gugup. 


Kalo beneran sampe nanti sore engga ada bus gimana. 
Renata mulai khawatir. 


“Jadi itu korbannya salah satu pegawai sekolah kita. “ 
ujar Juna dengan serius. 


"SMA Garuda .....? “ tanya Renata pada Juna. Dan 
Juna menganggukan kepalanya serius. 


97 


98 


MY BOY 


Renata melihat mata Juna yang tak bergetar 
sedikitpun. 


“ Lo pasti boongin gue. “ tebak Renata. 


“ Mana gue boong sih, makanya gue anterin lo. Gue 
khawatir lo kenapa napa, lo kan masih baru di sini. Lagian 
orangnya juga .... “ 


Juan melihat ke sekeliling mereka yang sepi, entah 
kenapa langit mulai gelap dengan tiba tiba. 


Juna menutupi sisi mulutnya dengan tangan kanan, 
lalu berbisik, “ Orangnya udah meninggal. “ 


Glek glek gelk, Renata berkali kali menelan ludahnya. 
Gugup bercampur khawatir. 


“ Di belakang halte ini Ren, dia udah mati sebelum di 
perkosa. “ tutut Juna mengakhiri cerita creepy sore hari ini. 
Juna bisa menangkap getaran ketakutan di wajah Renata. 


Bulu kuduk Renata sebenarnya sudah meremang sejak 
tadi, aish! Horor banget sih ceritanya. 


Tiba tiba Juna mengangkat telfonnya, laki laki itu 
berjalan menjauhi Renata seolah tak ingin terganggu. 
Panggilan ini adalah panggilan penting. Tak lama kemudian, 
Juna berbalik dengan raut wajah yang sangat serius. 


“ Sorry Ren, gue engga bisa nungguin lo lama lama. 
Gue ada urusan, “ ungkap Juna. 


99 


Renata seketika panik. Nah! Gimana sih! Udah cerita 
macem macem, dari yang ini sampe yang mati. Gue di 
tinggalin sendirian di sini gitu? Ngana sehat?! 


Ingin sekali Renata memaki Juan. Udah nawarin buat 
nganterin pulang, terus main pergi gitu aja! Tapi Renata 
menahan itu semua. Aduh! Gue yang bilang engga mau. Gue! 
Renata goblook emang. 


“ Ren, gue buru buru. Kalo lo mau tetep nungguin bus, 
gue cuman bisa nemenin lo lima menit lagi. “ ujar Juna tanpa 
menatap Renata sedikitpun. 


“ Gue sih engga maksa ya, tapi kayanya —" 
“Anterin gue pulang, sekarang. Pliss!! “ 


Juna tersenyum, tapi dengan cepat ia memudarkan 
senyum itu dan berpura pura acuh. 


"Ya udah ayo, gue juga lagi buru buru soalnya. “ 


Juna hendak berjalan keluar dari halte dan turun ke 
motornya, tapi wushh!! Renata sudah lebih dulu 
mendahuluinya. 


|” 


“ Buruan Juna! “ teriak Renata tak sabaran. 
Kena juga dia, puas Juna. 


Renata merasakan aura aura itu, jadi Renata cepat 
cepat keluar. Entah kenapa ia meremang begitu merasakan 
hawa negatif di dalam halte. 


100 


“ Pake dulu helm — nya. Tenang, masih wangi, baru di 
cuci pake kembang mawar. Engga kalah wangi sama wangi 
kuburan baru. “ 


Renata menerima helm berwarna hitam itu, Juna 
malah aneh. Bukannya dia yang memakai helm hitam itu. 
Cowok itu malah memakai helm berwarna pink. Motif hello 
kitty pula. 


“ Naik Ren! “ perintah Juna sambil menyalakan 
motornya. Dan lagi lagi, Renata baru menyadari kalau Juna 
benar benar out of the box. Renata baru sadar saat ia akan 
membonceng, motor Juna bukan motor matic. Tapi motor 
Vespa lawas. Ori lawasnya, sampai sampai Juna harus sedikit 
kesusahan untuk menyalakannya. 


“ Susah bener sih idup gue. “ celetuk Renata. la sudah 
duduk di bonceng Juna. Laki laki itu menjalankan motor 
vespanya. 


“Romantis kan Ren. “ tanya Juna setengah berteriak. 
Epet epet epet. Suara knalpot vespa itu membuat Renata 
menahan dongkol. 


Romantis romantis your head!!! 


Setengah perjalanan itu hanya di isi ocehan Juna. 
Mulai dari dia yang takut kalau di sunat untuk yang ke dua 
kalinya di atas ketinggian Monas oleh Ayahnya, sampai 
tentang sebutannya untuk Ayahnya. Yaitu Kanjeng Adipati 
Galang Palaluy Peyang. Si penyokong perekonomian. 


101 


Renata mendengarkan itu tanpa mau memotongnya. 
la sadar diri kalau ia sedang numpang. 


U 


“ Eh, Ren. Gue minta maaf ya. “ ujar Juna tanpa di 
landasi dosa apa yang telah ia perbuat pada Renata. 


“ Emang lo apain gue. “ Renata nampak tak peduli 
untuk apa permintaan maaf Juna di ajukan. 


“Yang masalah halte. Boro boro Ren di sana ada yang 
mau di perkosa. Mwehehe itu biar lo mau di boncengin gue 
aja. “ 


Sayup sayup mendengar jawaban itu, Renata mulai 
terpancing emosi. 


|- 


“Jadi lo boongin gue masalah orang mati di sana 


“ Iya, itu tadi gue ngarang aja. Mana ada guru SMA 
Garuda yang naik halte. Noh Bu Arni aja naik Mercedes benz. 
Eh, lagian siapa yang mau merkosa Bu Arni, entar di timpuk 
pake kamus tiga bahasa. Bahas Indo, Inggris, sama Arab. Sadar 
sadar auto pinter. “ 


Renata mendengus saat melihat belakang kepala Juna. 
Iya, gue juga pengin neplokin pala lo pake kamus tiga bahasa. 
Biar kalo lo amnesia, minimal lo amnesia pake bahasa arab. 


“ Ren, kok lo diem aja. Jangan diem aja dong Darling, 
dikira gue lagi boncengin kunti apa gimana nih. Kan repot. “ 


“ Turunin gue di lampu merah sana. “ 


102 


“ Loh! Kok turun sih, gue aja belum tau alamat lo di 
mana. “ 


“ Turunin aja gue, gue males di anterin sama lo. “ 


Epet epet epet. Suara Hengki. Si Vespa milik Juan yang 
tak terima kalau penumpang perdanannya minta di turunin 
paksa karena kesalahan Juna. 


Lo sih! Pake acara boong. Mungkin itu adalah alih 
bahasa knalpot Hengki yang epet epet sejak tadi. 


“ Turunin gue di lampu merah sana Juna! Buruan! “ 


pg 


“Engga! "tanpa ada niatan sedikitpun dari Juna untuk 
menurunkan Renata. 


Epet epet epet. Hengki menyetujui Juna yang keras 
kepala tak ingin menurunkan Renata. Bagus den! Mungkin itu 
alih bahasa knalpot si Hengki. 


“ Turunin atau gue loncat dari motor lo! “ 
“Weh! Gemblung! Jangan Ren, nanti lo luka luka. “ 


Juna nampak mengelus keringat, bisa repot kalau 
Renata sampe beneran terjun dari pundak Hengki. Juan 
nampak mulai memutar otak. 


U fl 


Yaudah gue turunin lo, di sini. Juan mulai 
melambatkan laju Vespa — nya. Saat Renata hendak 
menapakan kakinya ke jalan, tiba tiba Juan berteriak. 


“s 


“ Pegangan Ren! “ Refleks, Renat tak jadi turun, tapi ia 
malah memegangi Juna dengan sangat erat. 
103 


“ JUNA!!! “ teriak Renata dengan geram. la sampai 
ketakutan tadi. Juna malah nyegir kuda nil. 


Epet epet epet. Hengki pun ikut tersenyum puas. 
Penumpang perdananya, tak jadi kabur. Bagus Tuan! Mungkin 
itu alih bahasa knalpot si Hengki. 


AAA 


Hengki si Hengki. Bukannya tak mampu 
membelikan motor yang lebih bagus ataupun mahal. Tapi 
Galang tak bisa menghalangi Juna yang selalu berangkat 
dengan Hengki. 


“ Biar kaya di Bandung Pa, berasa di kota kembang. 
Boncengin kembang desa, udah deh! Auto kumbang dan kupu 
kupu. “ tapi sebenarnya alasan Juna memakai Vespa bukan 
hanya itu. Ada satu hal lagi yang tak bisa ia temukan selain saat 
ia memakai Vespa. 


“ Woi! “ teriak salah sorang pecinta senja yang 
meneriaki Juna. 


“ OIY! “ sahut Juna dengan sangat riang. 


“ Lo kenal? “ tanya Renata dengan heran, laki laki 
barusan, dengan rambut lurus ala iklan Rejoice anti kusut itu 
berkumis tipis layaknya Mawang si penyanyi Nuha nahu 
nuhya. 


“ Engga." jawab Juna dengan santai. 


104 


Brak!! Renata ingin marah, kenapa lo engga kenal, 
terus lo nyahutin Oiy! Pake nada sok akrab. 


“ Tapi udah biasa kaya gitu, “ lanjut Juna. la ingin 
bercerita banyak tentang si Hengki ini. Ini bukan Hengki 
Kurniawan. Tentu BUKAN. 


“Kalo yang pake motor Vespa pasti pada kaya gitu Ren. 
Seneng gue, engga saling kenal tapi kalo sama sama make 
Vespa. Pada nyapa gitu, udah kebiasaan. “ 


Bukannya udah kebiasaan, mentang mentang pake 
Vespa. Yang pake Nmax engga di sapa. Berarti itu diskriminasi 
knalpot! Dalam hati, untung hanya di dalam hati Renata 
protesnya. 


“Lo mau bawa gue kemana sih, katanya nganterin gue. 
Tapi lo bahkan belum tau alamat pulang gue kemana. “ 


Juna akhirnya membelokan motor Vespa — nya ke kiri. 
Bukan arah yang benar untuk ke rumahnya apa lagi ke arah 
rumah Renata yang belum ia ketahui. 


Uu 


Bentar ya Ren, tadi kan gue bilang ada urusan 
penting. Jadi kita ke sana dulu, baru deh gue anterin lo balik. “ 


Renata hanya diam, ia mengikuti saja kemana Juna 
akan membawa si epet epet ini pergi bersamanya. Jam tangan 
menunjukan pukul empat sore. Renata hanya 
memandanginya lekat lekat. Sejam lagi kalo belum sampe 
rumah, bisa berabe. 


105 


“ Lo tunggu di sini ya Ren, kalo lo mau ikut masuk juga 
engga apa apa. “Juna memarkirkan Vespa — nya di depan gang 
sempit, sebelahnya ada masjid. Juna melepaskan helm dengan 
lambang si kocheng itu dan menaruhnya di sana. Di atas 
Vespa. 


“Lo mau kemana? Engga mau kabur kan. Motor Vespa 
ini bukan motor curian kan. “ Renata menatap gelagat Juna 
dengan penuh curiga. 


U 


Darling, jangan curigaan gitu sama gue. 
Allhamdullilah, gue ini sholeh sholeh yes! Neraka neraka No! 
jadi anti maling maling. Bokap gue sultan. Auto kaya, nah gue? 
Rajin menghafal Al — Qur'an juz — nya aja sampe Juz ama. “ 
ucap Juna membanggakan hal yang tak membanggakan itu. 


Juna dengan sengaja melepaskan helm yang sedang di 
pakai Renata, “ Lo mau ngapain!! “ pekik Renata. 


“ Mau lepasin helm honey, inget. Wudhu itu kepalanya 
yang di basuh, bukan helm. “ jelas Juna dengan tangan yang 
masih berusaha melepaskan helm di kepala Renata. 


Klek. Suara helm yang terlepas. 
“ Maksud lo? “ Renata melongo bego. 


“ Kita sholah ashar dulu, udah mepet waktunya. Inget 
ini kewajiban, kalau keinginan mah banyak. Mintanya banyak. 
Sholatnya cuman dua rakaat kalo subuh. Bisa bisa di sunat di 
ketinggian Monas loh! Ih ngeri! “ Juna inget ancaman 
Ayahnya. Kalo sholat bolong, rasain sunat untuk ke dua 
kalinya. Di atas Monas. Biar se — antero Jakarta liat, pendosa 

106 


yang melalaikan sholat. Namanya Arjuna Leksmana. Yang 
burungnya di potong di atas ketinggian, mengalahkan rekor 
muri sunat masal. 


Juna dengan santainya berjalan meninggalkan Renata 
ke arah tempat wudhu yang bertuliskan pria. Tapi kemudian 
cowo itu berbalik badan menghadap Renata. 


“ Renata mau sholat di imamim Abang Juna, atau 
sholat sendiri? Atau Renata lagi gerhana bulan yang menjelma 
jadi martabak? “ 


Renata melongo dengan kata kata Juna barusan, “ Gue 


Ma 


sholat 


“ Bagus, calon istri Arjuna Leksmana emang syaratnya 
satu. “ tukas Juna dengan bangga. 


Uu 


Islam lah.” Renata menjawab dengan sewot. 
Menikah harus se — agama kan? Yang penting jangan satu 
kelamin. Gawat. 


“ Salah, calon istri gue ya musti perempuan. Udah gila 
gue mau nikahin bencong. “ 


Juna tertawa terbahak bahak dengan lawakannya 
sendiri, ia kemudian masuk ke area wudhu dan terdengar 
suara kucuran air wudhu yang mengalir deras. 


“ Dia wudhu atau mandi shower. “ komentar Renata 
saat mendengar suara air yang mengalir deras. Pemandangan 
itu membuat Renata terpaku. Wajah Juna yang tiba tiba entah 


107 


kenapa. Bersihnya engga ketulungan. Mungkin efek air Wudhu 
atau efek mata Renata yang mulai blereng. 


“Uu tl 


Ren, buruan. Kita sholat. ajak Juna dengan 
santainya ia memasuki masjid. Kaki Juna yang telanjang itu dan 
celananya yang sudah di gulung sampai di atas mata kaki. 


Tanpa sadar pipi Renata memerah, ia langsung 
berpaling dan tak mau lagi menatap Juna. 


“ Gue belum wudhu, gue wudhu sebentar ... “ 


Renata langsung berlari ke arah tempat wudhu, 
bersusah payah mengusap wajahnya dengan air dingin agar 
tak memerah lagi. 


I“ 


“ Mikir apaan sih lo Ren 


Plak plak plak. Renata menampar wajahnya sendiri, 
mencoba mengembalikan kesadarannya. 


“ Bisa bisanya! “ Renata melanjutkan wudhu — nya 
yang tertunda itu. Membasuh ke dua tanganya dengan niatan 
bersuci. 


Gadis itu memasuki masjid, mengambil mukena yang 
ia dapat di pojokan masjid. Langkahnya terhenti saat Juna 
ternyata sudah ada di depan sana. Tiba tiba, ada laki laki yang 
memegang pundak itu dan menjadi makmum Juna dengan 
instan. 


“ Gue makmum sekalian juga lah, “ celetuk Renata. 


108 


“ Bukan apa apa, biar pahalanya gede. “ batin Renata 
memebenarkan. la memakai mukena itu dan berniat. Sholat 
kali ini, entah kenapa terasa berbeda. 


109 


MY BOY 


Juna selesai sholat, Renata juga. Laki laki itu tak 
langsung pergi. la berdo'a untuk waktu yang lumayan lama. 
Renata bahkan sampai selesai mengikat tali sepatunya. 


“ Nih! “tangan Juna tertodong ke arah Renata. 


“ Apa! “ tanya Renata menantang, tangan udah kaya 
bocah minta uang saku. Batin Renata. 


“ Salam, Pak Imam baru selesai sholat. Mumpung 
tangan masih bau bau surga hiya hiya hiya. “ 


Juna tertawa sumbang sembari mendekatkan 
sepatunya. la duduk di sebelah Renata sambil memakai kaus 
kakinya. 


Kenapa ada cowo se — aneh Juna gini sih. Pasti waktu 
kecil ngemilnya pelet ikan takari. Jadi anehnya engga 
ketulungan. 


“Ren? Ngapain lo ngelamun? “ 


Juna ternyata sudah selesai menalikan sepatunya. la 
sudah berdiri di depan Renata dengan bingung. 


“ Engga, emang ngelamunin apa. Buruan Jun! Anterin 
gue pulang.” 


Bentar lagi jam lima, kalo belum sampe rumah gue bisa 
ambyar di bejek bejek. 


110 


“Yaudah, yuk. Gue juga buru buru, ada urusan. “ 
Dari tadi juga ngomongnya gitu, buru buru ada urusan. 


“ Nih pake, biar lo aman. “ 


Sepanjang perjalanan pulang Renata jadi paham, apa 
yang di katakan Juna. Banyak sekali pengendara motor Vespa 
yang saling menyapa. Sekali lagi, Juna tak mengenal mereka. 


“ Gue turun di gang situ aja. “ 


Juna menatap gang yang di tunjuk Renata dengan jari 
tangannya. 


“Rumah lo? “ 


Juna bertanya heran, “ Engga perlu. Gue turun aja di 
situ, kalo lo liat rumah gue. Bisa bisa Io langsung kabur lagi.” 


Juna hanya mengangguk paham. la tak tau maksud 
perkataan Renata. Tapi ia menepikan motornya dan berhenti 
di gang yang di tunjuk Renata. 


“ Makasih Jun. “ Renata mengulurkan helm pada Juna. 


“ Ciumnya engga ada? “ Juna melongo heran, Renata 
malah ingin mengulek bibir Juna. 


“ Gue kira lo iklas nganterin gue, “ sewot Renata. 


“Iya gue iklhas kok. Ikhlas lilahita — Renata. Beneran. “ 


111 


Tanpa sadar Renata tersenyum dengan perkataan Juna 
barusan. 


“Yaudah, gue pamit dulu ya. Bye Honey..... “ 


Motor Vespa itu melaju dengan pelan dan knalpot 
motor Hengki yang epet epet epet. Sepertinya, Hengki belum 
kuad kalau terpisah dari Renata. Si penumpang perdananya. 


“ Ada ya, makhluk sejenis Juna yang berkembang biak 
dengan cara vegetatif. “ 


Renata berjalan masuk ke gang, berkelok sebentar dan 
akhirnya ia sampai di rumah berhalaman luas itu. Rumah 
berlantai satu, dari jalan sudah terlihat kamar dengan jendela 
yang lebar. Itu kamar Renata. Ia biasanya duduk duduk di 
jendela sambil menikmati kucuran air hujan di sana. Renata 
syka hujan, kucuran air hujan dan bau tanah setelah hujan. 


“ Baru sampe? “ 


f 


Renata menilik si pemilik suara, ia nampak gugup. ' 
Renata naik bus di halte Pa, rada lama jadi telat. “ 


Laki laki itu hanya mengangguk pelan, “ Yaudah sana 
masuk, istirahat terus lanjut belajar. “ 


Renata mengangguk, ia berjalan masuk ke dalam 
rumah. 


Belajar lagi belajar lagi, kaya idup juga bukan pelajaran. 
Pelajaran hidup misalkan. 


112 


AAA 


Juna sudah melajukan motornya ke tempat tujuannya. 
Sejak tadi ponselnya terus berdering tanpa di angkat. 


“ Safety ride Hengki, “ Juna berbicara dengan motor 
Vespa — nya. Setelah tujuan itu terlihat, Juna memarkirkan 
motornya. Matanya berkedip karena silau. 


"Ya Rossul! “ 


Juna terpekik kaget, karena panggilan dari Ibunya, 
panggilan Sekar sudah memenuhi layar ponselnya. 


U 


Iya, Mommy — nya Juna yang cantik cantik 
allhamdullilah nandingin Mimi Peri. Gimana? “ 


Juna selesai dengan kata katanya, ia lantas 
menjauhkan ponsel dari kupingnya sudah pasti. Karena Sekar 
akan mengomelinya. 


“Kamu di mana Juna! Kenapa belum sampe rumah. Ini 
udah mau maghrib, bukannya hari selasa kamu pulang jam 
dua. Keluyuran kemana kamu! Jangan jangan kamu pake 
narkoba! Minum anggur cap orang tua! Minum minuman 
terlarang! “ 


Sekar tau, kalau Juna bukan anak nakal dalam artian di 
luar kendali. Tapi kendali Juna itu beda. Emang musti di cucuk 
hidungnya biar kaya kebo. Nurut dan engga buat orang rumah 
khawatir. 


113 


“ Massya Allah! Denger suara Mommy aja, gendang 
telinga Juna langsung bersih. Allhamdullilah, Juna engga perlu 
deh ke dokter. “ 


|” 


“Juna!!!! “ teriakan Sekar akhirnya mampu membuat 
Juna berhenti becanda akhirnya. Karena sepertinya, Sekar 
benar benar khawatir. 


“Juna ngumpul sama temen temen Mom, Ma, Bunda, 
Ibunda, Umi. “ Juna mulai menghitung ada berapa temannya 
yang sudah terkumpul. 


“ Ada Dika, sama Seto. Udah jelas, duo lelembut yang 
suka nempelin Juna itu ikut. Sama ada anak anak panti. “ 


Juna tidak bisa menghitung jumlah anak anak panti itu. 
Tapi yang jelas banyak. 


“Jadi, kamu di panti ...“ terdengar suara helaan nafas 
Sekar di sana. la merasa lega. Anaknya tidak mabok, tidak 
narkoboy apalagi anggur cap old people. 


“ Iya Mommy makanya jangan mikir kalo Juna itu 
mabok, kalau kuah indomie aja udah bisa buat Juna melayang. 
Ngapain harus ngeganja. “ 


“ Iya iya, Mama salah udah negative thinking dulu. 
Lagian kamu belum pulang pulang. “ 


Juna melirik jam tangannya. Dari sepulang sekolah 
sampai sekarang, memang terhitung telat kalau baru 
mengabari Ibunya di mana ia berada. 


“Iya, Juna minta maaf. “ 
114 


“ Juna, pulangnya dari panti jangan kelamaan ya. 
Mama khawatir, sekarang ada banyak begal. “ 


Mendengar itu, Juna menatap Hengki yang teronggok 
di parkiran. 


“ Begal mana tergiur buat ngambil Hengki si Mommy, 
“ celetuk Juna. 


Yakin sih gue, begal kalo denger knalpotnya Hengki 
yang epet epet aja udah ogah buat nyegat gue. Hengki! Lo 
emang tolak bala. Hengki tersenyum senang dengan pujian 
Juna. Epet epet epet. 


Uu 


Bodo amat. Mama pusing ngobrol sama kamu. 
Pokoknya pulang yang selamet. Inget! Jangan kemaleman. “ 


Sekara langsung menutup telfonnya. Bisa tambah 
darah tinggi kalau ia mendengarkan ocehan Juna lebih lama 


lagi. 


“ Yah, padahal anak sholeh sholeh yes belum setor 
do'a. Do'a memandikan jenazah misalnya. Hiya hiya hiya. “ 


Juna mendekati meja panjang itu, anak anak yang 
berpakaian koko itu langsung menyambut kedatangannya. 


“ Mas JUNA!!!! “teriakan itu menyambut kedatangan 
Juna. 


Juna? Dia berjalan layaknya superhero yang baru 
mendapatkan predikat A. di ujian menghadapi monster laut. 


115 


“ Mas Juna, kita udah mau buka puasa loh! Tinggal 
nungguin Mas Juna! “ 


Juna mengusap gadis kecil berkerudung putih itu, 
namanya Ana. Tujuh tahun dan yatim piatu. Juna tersenyum 
sumringah ke arah Ana. 


“ Bagus dong kalo nungguin Mas Juna, emang berbuka 
itu sunahnya dengan yang manis manis. “ 


Ana hanya tersenyum senang karena Kaka favoritnya 
sudah datang. Senyum aja lah, Ana engga mudeng Mas Juna 
ngomong apa. 


“ Hue! Gue mau muntah! Bisa bisa puasa gue makruh! 
Kresek item tolong ....!! “ Seto memeletkan lidahnya seperti 
perempuan hamil muda. 


“ Denger barusan, gue jadi pengen jedotin kepala!! 
Gue mau amnesia aja. “ Dika bersiap melakukan bunuh diri 
berencana. 


pa 


“Sirik aja lo! “ Juna menghardik Seto dan Dika. Mereka 
sudah seperti cacing kepanasan. 


AAA 


116 


Juna duduk di tengah tengah anak anak itu. Dika dan 
Seto juga duduk. Sudah ada banyak makanan yang di taruh di 
meja panjang itu. Ini halaman panti. Anak anak suka makan di 
luar kalau mereka berpuasa. Walaupun ini hari selasa, anak 
anak panti sedang berpuasa tiga hari sampai rabu besok. 


“ Gimana, hari ini buka puasanya di temenin sama tiga 
orang. Mas Juna, Akang Dika sama ...” Dika menunjuk Seto 
yang sudah pucat karena lemas berpuasa. “ Nah itu kalian bisa 
panggil engkong, udah jam segini bibirnya pucet. Kalian bantu 
do'a ya. Kasian, nyawanya udah di ubun ubun. “ 


Juna tertawa di iringin suara tawa anak anak, karena 
nyatanya Seto sudah lemas dan pucat pasi padahal adzan 
sebentar lagi. Mereka bertiga sudah berjanji akan berbuka 
puasa hari ini dengan anak anak. Makanya, Juna dan kedua 
temannya Seto dan Dika memilih tidur di UKS tadi. Karena 
lemes. 


“Sialan! Sialan. Untung engga boleh maki, anak sholeh 
mulutnya isinya baik baik. Dasar! Kaum fir'aun. “ 


Juna mengendurkan dasi osisnya. la membagikan 
minuman yang sudah di beli Dika dan Seto tadi, saat ia sibuk 
mengantarkan Renata. 


“Yang buka puasa pake janji mantan. Minggir, hari ini 
kita buka puasa pake apa coba? Siapa yang tebak nanti bisa 
dapet hadiah dari Mas Juna ... “ 


“ Hadiahnya apa Mas? Mesin cuci? “ suara Ucok yang 
terdengar antusias. 


117 


Ini lagi, mana minta mesin cuci. 


“ Mas Juna mau ngasih tambahan kasur bukan? “ Ana 
nampak antusias, di panti ia yang paling kecil jadi kadang suka 
di selip selipin di tengah anak anak panti yang lain. 


“ Kalo kasur, noh kasur Mas Juna di rumah gede. Ana 
di kelonin sama Mas Juna aja. Mau engga? Ini penawaran 
terbatas, selama masa promosi berlangsung. “ tawar Juna. 


“ Engga mau, ketek Mas Juna asem. Kaya baju kotor 
engga di cuci. “ 


Bangsul, untung lagi puasa. Mana Dika sama Seto 
ketawa puas banget lagi. 


Uu 


Ucok, Ana. Mas Juna lagi nyuruh kalian nebak 
makanan buka. Bukan lagi bagi bagi dorprize agustusan. “ 


Juna akhirnya membagikan kolak di gelas plastik itu, 
niatnya tebak tebakan luntur sudah. Anak anak yang lain tidak 
berebutan. Mereka tertib dan tenang. Seto dan Dika 
membantu Juna membagikan makanan lain seperti buah 
buahan. 


Lima menit. Tak lama kemudian terdengar suara adzan 
maghrib. 


“ Akhirnya, nyawa engkong udah bisa di sambung. “ 
Dika meledek Seto yang sudah mengantongi dua gelas kolak. 


“ Sirik aja lo! Urusin diri sendiri deh! “ 
Dika memimpin do'a dan mereka berbuka puasa. 


118 


Juna hanya memandang suasana ini dengan senang. 


“ Yang makan sayurnya banyak ati ati, besok bisa 
berubah jadi burung beo! “ Juna mulai meledek adik adiknya 
ini. 


Marmut, kalo kata Mamanya Ka Dika. Nanti 
kebanyakan makan kangkung kalian jadi Marmut. “ 


Dika terkekeh dan Juna juga melihat reaksinya. 


“Kalo kata Opungnya Ka Seto, yang kebanyakan makan 
sayur nanti jadi belalang sembah. “ 


Mwehehe hehe. Ketiga sahabat somplak itu tertawa 
saat anak anak panti kompakan untuk berhenti mengunyah 
sayur. Tapi setelah mendengar cekikikan Juna. Seto dan Dika. 
Anak anak panti melanjutkan berbuka puasa mereka dan 
makan sayur. 


“ Kata Bunda, “ Ucup berbicara dengan sayur di 
mulutnya, Bunda itu panggilan untuk Ibu pengurus panti. 


“ Kata Bunda, kemarin ada anak yang boong. Terus 
besokannya ngilang. Ihh serem. “ Ucup begidik sendiri setelah 
menceritakan pengalaman yang di ceritakan oleh Bundanya. 
Juna otomatis meneguk ludahnya. 


Mana lagi musim begal lagi. Gerutunya. Gara gara 
Ucup, Juna jadi takut pulang sendiri. 


AAA 


Selepas isya, Juna berpamitan. Dika dan Seto juga. 


119 


“ Bun, kita bertiga pulang dulu ya ...” Seto mencium 
tangan Bunda Ani. Si pengurus panti. 


“ya, ati ati. Juna sama Dika juga. Jangan ngebut, udah 
malem. Kemarin ada yang kena begal. “ 


Peringantan itu di dengar dengan hati hati. Nah kan, 
yang ilang besokannya itu orang kena begal. 


“Tenang Bun, Hengki kalo ngebut udah bisa ngalahin 
Valentino Rossi. Messi juga lewat! “ Juna menepuk Hengki. 
Bangga. 


“ Messi pemain bola oon! “ hardik Dika yang sudah 
nangkring di motornya sendiri. Tinggal tunggu Seto bonceng. 


“ Gue kira Messi asisten tukang service kompor. “ Seto 
sudah membonceng di belakang Dika. 


“ Ye, Messi kalo balapan sama Hengki juga bakalan 
kalah dia. Apalagi kalo Messi lari sambil bawa motor. “ 


“Serah lo deh Jun! yang waras ngalah!! “ 
“ Assalamu'alaikam.” 


Seru ketiganya di sahuti jawaban salam dari Bunda Ani. 
Dua motor itu melaju dengan cepat meninggalkan panti yang 
sudah sepi itu. Gelak tawa sudah berhenti karena trio BH. 
Brother howet. Itulah yang Juna, Dika dan Seto inginkan kalau 
di panggil adik adik di panti. Mereka pergi, artinya canda tawa 
itu harus di tutup dengan istirahat. 


120 


Tiga laki laki ganteng tapi kelakuan badut itu adalah 
penghibur di panti. Kedatangannya sudah seperti ultramen. 


121 


MY BOY 


Pagi itu Juna sedang berkeliling sekolah. Setiap 
koridor ia lewati dengan tenang. Sengaja memang, supaya 
sampai kelas. Teng teng teng, sudah bel. 


“Jun, enaknya pagi pagi ke Kantinnya Mba Wati. “ usul 
Dika dengan perut yang bunyi. 


“ Enak lagi kalo di bayarin Jun, “ sahut Seto. Setuju 
dengan usulan Dika. 


Juna malah santai, tak menggubris. 


“ Boleh aja lo berdua makan di kantinnya Mba Wati. 
Pesen mie kuah, terus lanjut mukbang cimol. Di lanjut ASMR 
es kepal nutrisari. Gue angga masalah. “ 


Juna memalingkan tubuhnya, menghadap Dika dan 
Seto, “ Tapi inget, kalo udah makan lo berdua musti bantuin 
gue di rumah sore nanti. “ 


Dika dan Seto melihat senyum Juna dengan ngeri. Kata 
“Bantu “adalah sebuah kamuflase untuk penyiksaan yang tak 
bisa di elakan kalau mereka bertamu ke rumah Juna. 


“ Engga! Gue tiba tiba kenyang. “ 


“ Gue malah udah engga kenal siapa tadi? Mba Wati 
yang mana nih? “ 


Juna nyengir dengan puas, Dika dan Seto otomatis 
gugur kalau masalah “ Membantu “ dia di rumah sore nanti. 
Syaratnya berat memang kalau bertamu ke rumah Juna. 


122 


“ OMG! “ teriakan tertahan adik adik kelas Juna dan 
Dika juga Seto. Mereka bertiga sedang di awasi mata adik 
kelas. 


I“ 


“ Gue cup Bang Juna! Howet sih! “ jerit salah seorang 


gadis berambut pendek. 


“ Gue cup Bang Seto! Oon oon gitu, ngangenin! “ ini 
mungkin gadis impian Seto yang mau menerima keadaan dia 
apa adanya. Apa lagi otaknya yang apa adanya. Kayanya. Bibir 


sensual karena gigi juga selangkah lebih maju. 


“ Gila! Kalian kalo liat Mas Dika jalan aja udah keliatan 
kalau Mas Dika yang paling jantan!!! Dari pejantan di suaka 
marga satwa! Mas Dika yang paling jantan! Gila! Kayanya 
Gajah mau juga di hamilin dia! “ 


Dika mengorek kupingnya. Bisa bisanya dia yang 
ganteng kaya Lee Min Ho KW super ini di sepadankan dengan 
peranakan Gajah. 


Yup! Salah satu alasan mereka bertiga menyusuri 
lorong lorong koridor adalah untuk tebar pesona. Catet. 
Pesona. 


“ Astaga! Kebablasan! Rahim gue anget!! Gue bingung 
siapa Bapaknya! Kocokan aja engga apa apa. “ salah seorang 
adik kelas halu itu membuat Juna mengernyit. 


Perasaan gue tebar pesona, bukan tebar benih. 


Juna menggelengkan kepala, tak tahan. 


123 


“ Yuk buruan. Tuh lorong kelasnya Renata udah 
manggil manggil buat di lewatin. “ 


Dika dan Seto menatap punggung Juna yang 
sumringah. Padahal lorong kelas dua belas IPA masih jauh di 
ujung sana. Tapi ya sudah. Cinta kadang buat otak jadi di 
bawah standar. 


Juna berjalan cepat sampai tas di bahunya melorot. 
Lorong kelas dua belas IPA. Kelas Renata ada di dua belas dua. 
Juna menapaki tiap ubin lantai dengan senang. Kemarin ia 
memboncengkan Renata. Walaupun bukan dengan suka rela. 
“Juna! Kita pulang bareng ya! “ engga engga kaya gitu. 


Tapi Juna masih senyum puas. 
“ Honey, Darling, Manis, push push push ..... 


“ Lo kira Renata peranakan kucing persia! “ ujar Dika 
kesal dengan seruan panggilan Juna. 


Plak! Kepala Juna di tabok Dika. 


“ Esih! Lo tabok gue lagi. Booking rumah sakit, segera. 


Juna berhenti di ubin yang sedang ia pijak. Hari ini 
mereka bertiga tidak jadi tukang parkir. Allhamdulillah, jerih 
payah kemarin masih kemarin masih sisa. 


“ Renata kok engga ada di kelas ya? “ ujar Juna. Heran. 


124 


Juna melihat suasana kelas yang memang masih sepi 
karena masih pagi. Renata belum berangkat kali ya, masih 
sleeping beauty. 


“ Kita mau kemana nih? “ 
“ Nyolong kolor Pak Adam “mau? “ 


Dika dan Seto mengernyit. Idih, kolor Pak Adam aja 
mau di aniaya si Juna buat ritual pemuja guru. 


“ Engga, makasih. “ tolak Dika dan Seto berbarengan. 


Akhirnya mereka berlalu ke kelas mereka. Dua belas 
IPS tiga. Di sebrang sana. Dengan deretan wajah wajah yang 
mungkin saking seringnya membaca sejarah, mereka jadi 
kenal dekat dengan Siliwangi, juga Hayamwuruk. 


“Titin! “ 
“ Titin si kumala wongso! “ 


“ Mirna sontoloyo !!! “ 


Titin yang sedari sibuk bergerumul dengan kaumnya. 
Sesama kaum hawa, Titin mengemban peranan paling penting 
di kelas Juna. Yak! Tepat sekali. Sebagai kaum hawa tersohor, 
Titin terkenal karena pesonanya sebagai DUTA GHIBAH. 


“ Apaan! “ Titin membalas panggilan Juna dengan 
enggan. 


“Ih, jangan di monyong monyongin gitu. Inget, jelek. “ 
Dika menggoda Titin dengan rayuan pasarannya itu. 


125 


“ Sorry, gue ngobrol sama Juna yang masih spesies 
Manusia. Lo king kobra minggir dulu, “ celetuk Titin. Ia 
bergegas mendekati Juna. Sakit hati Dika. RIP. 


Di sisi lain, Seto ketawa ngakak. Walaupun otaknya 
cenderung tidak ada. Tapi ia cukup peka kalau Titin yang 
notabennya mantan Dika itu masih memiliki kenangan buruk 
dengan Dika. 


“Jangan kasar gitu dong Tin, entar kalo balikan susah 
loh ngilangin gengsinya. “ Juna menggoda Titin. 


“ Nanti kalo mau ngajak balikan, jangan bawa bawa 
masalah lama. Inget, kita itu menuju masa depan! Kesalahan 
kesalahan temen gue tolong di maafin! “ Seto mendapatkan 
pelototan dari Dika. 


Mungkin dulu Dika khilaf sampai sampai ia mau 
memacari Titin. Untung sekarang Dika sadar, Titin jauh lebih 
sadar. Duta ghibah tidak boleh lemah!! 


“ Ada apa lo pagi pagi udah deketin gue. Naksir boleh, 
tapi tolong. Ada perasaan yang harus di jaga. “ ujar Titin sok 
bijak atau? Sok laku? 


Mata lo Tin! Tolong kondisikan! Juna menahan 
amarahnya. Alasannya karena mata Titin yang selalu menyulut 
emosi. Mau Titin lagi merem melek nahan mules pun. Mata 
Titin tetap seperti orang melotot. 


“ Gihabih siapa barusan? Kok gue denger ada kelas IPA 
dua di sebut sebut. “ 


126 


Rupanya duta ghibah membawa bawa kelas Renata. 
Jadi Juna terpaksa bertanya pada Titin. 


“ Gue kira lo udah tau, “ Titin pura pura tidak tertarik 
berbicara dengan Juna. 


“ Tau apa? “ Juna mulai kesal, mata Titin di tambah 
kelakuan Titin. 


Ngomong sekarang atau gue colok mata lo Tin! 
Buruan. Tapi yang keluar dari mulut Juna malah lain. 


“Soto di kantin Mba Wati! “ 


Titin geleng geleng kepala, gue engga segampang itu 
di sogok heh! 


Waduh! Kalo engga tau ghibahannya si Titin yang 
paling akurat, ogah gue ngemis ke dia. 


“ Oke! Gue kasih lo uang saku gue hari ini full service 
pijet sama Dika, terus persembahan kopi sianida dari Seto! “ 
Juna mulai frustasi. Baru kali ini dia sangat peduli apa yang di 
pergunjingkan Titin dan teman temannya. 


“ Berhubung gue cuman doyan duit, gue cuman ambil 
uang saku lo aja. “ 


Juna mulai menahan berang. Lelet ngomongnya, gue 
tampol lo Tin lama lama. Juna menggerakan kakinya tak 
sabaran. 


I“ 


“ Buruan 


“ Lah duitnya mana?! “ 
127 


“ YA ROSSUL!!! NIH TIN! AMBIL TUH DUIT GUE! " 


Juna memberikan semua uang yang ada di saku 
kemejanya. Titin nyengir. 


“ Jadi, tadi di belakang sekolah. Ada, anak baru. Yang 
lagi di .... “ 


Tanpa mendengarkan penjelasan Titin sampai selesai, 
Juna langsung berlari ke arah belakang sekolah. Juna panik, 
pasalnya. Tempat itu, tempat yang sering di gunakan untuk 
bullying. 


NAN 


“Jadi, lo itu siapanya Juna?! “ 


Renata melihat empat orang perempuan. Satu 
angkatan dengannya yang sejak tadi menggeretnya langsung 
ke belakang kelas. Renata tak peduli, ia tak takut dengan 
bullying seperti ini. 


“Emang gue ada apa sama Juna. Gue juga engga kenal 
sama dia. “ Renata menatap gadis yang paling gencar 
menekannya sejak tadi. Gadis itu mendecak sebal. Bukan 
jawaban pembangkang yang ia harapkan. 


“ Emang, lo kira kita pada bego atau gimana? Lo kira 
engga ada yang liat kalo kemarin lo di bonceng Juna!! “ 


Renata menghela nafas berat. 


128 


Ini fans fans gila cowok itu ternyata sama gilanya kaya 
dia. Renata mendongak, tadi dia sudah di benturkan ke 
tembok. 


“ Kalo gue bilang gue ngojek ke Juna. Lo pada percaya? 


“Ck! Ngojek lagi, dikira Juna driver ojol. “ 


Nah kan, udah di bilangin engga bakalan percaya. Udah 
gila kaya Juna, otaknya medit pula. 


“ Byur! “air itu sengaja di siramkan ke Renata tepat di 
wajahnya, Renata menyemburkan sisa air itu dengan miris. 
Seragam barunya harus basah di hari pertama ia memakai 
seragam almamater SMA GARUDA. 


Untung gue anaknya sabar, untung pantat gue lebar, 
kalo gue udah engga sabar. Udah gue jadiin adonan isian 
cireng mereka berempat. 


“ Selama ini ya, Juna engga pernah boncengin cewe! “ 
Byurr!!! Air lagi di siramkan sekarang Renata malah takut kalau 
buku bukunya ikut basah. 


“ Kalo bukan lo yang kegatelan minta di anterin Juna, 
alesan ini itu supaya di anterin Juna. Lo kira lo bakalan punya 
kesempatan buat di boncengin Juna? “ 


Byur!! Kembali air itu di siramkan ke wajah Renata. 
Sepatunya sudah basah dari guyuran yang ke dua tadi. 


Sabar Ren! Katanya orang sabar bakalan ngalahin 
orang yang bar bar. Renata ingin angkat suara sekarang, ia 
129 


bosan mendengarkan alasan ia di labrak. Yang ternyata alasan 
super duper konyol ini. Ia kira ia melakukan kesalahan. 


“Kalo gue bilang gue yang maksa Renata buat bonceng 
gue? Lo berempat mau guyur gue kaya tadi. “ 


Belum sempat Renata mengeluarkan kata katanya, 
Juna sudah muncul dengan di sambut pelongoan empat gadis 
di depan Renata. 


pa 


“Juna! “ pekik Sasa dengan nada tertahan. 


“ Minggir! “ 


Juna menepis tangan Sasa dan mendekati Renata 
dengan wajah yang tak bisa di jelaskan. Juna malah aneh, 
bukannya kaya di film film. Ngasih jaket kek, atau apalah. Juna 
malah ketawa liat Renata. 


“ Ren, lo shio ikan! “ elak Juna dengan tawa tertahan 
karena melihat Renata basah kuyup. Bukannya prihatin karena 
Renata basah kuyup karenannya. Juna malah menertawakan 
Renata dulu. 


“ Lo mau jadi peletnya! “ pelotot Renata dengan 
amarah. Gara gara lo gue di giniin. Lo malah ngeledek gue! 


Juna langsung menghentikan tawanya, ia kembali 
menatap Sasa dan tiga temannya. 


U 


Jangan ganggu Renata lagi, inget. Ini bukan 
peringatan. Ini namanya amnesti pajak. Macem macem lagi lo 
berempat gue jadiin ganjelnya Hengki! “ 


130 


“Jun! Gue engga suka ya lo sama dia lengket begini! 
Gue kan pacar lo. “ Sasa malah berteriak dengan marah. 
Seolah dia baru saja di selingkuhi. 


Juna geleng geleng kepala. Cuman gara gara pernah 
nolongin Sasa waktu perempuan itu keserempet Hengki. Sasa 
jadi halu kalau perhatian Juna kepadanya itu adalah perasaan 
lain. Iya, lain dari yang lain. Lebih menjurus ke jiji dan enek. 


“ Bodoamat deh Sa, ngimpi sendiri sono. “ 


Juna tak peduli dengan wajah kesal Sasa saat 
tangannya sudah menggenggam tangan Renata dengan erat. 
Dan membawa gadis itu pergi. 


“Jun! Juna!! “ Sasa berusaha mengejar Juna yang di 
ikuti Renata yang berjalan kewalahan karena langkah lebar 
Juna. 


“ Ehh!! Mau kemana nih Sasa bumbu penyedap rasa!! 
Dika menghadang jalan Sasa dengan tangannya. Sasa 
langsung beralih ke sisi yang lain untuk mengejar Juna. 


U 


“ Eh! Ini anak micin bukannya sekolah malah nge — 
labrak orang. Keturunan Wirosableng lo! “ 


Seto sudah menghalangi jalan Sasa dengan cara yang 
unpredictable. Cara yang paling santuy — able. Yaitu mencolok 
lubang hidung Sasa. 


“ Aduh! Sakit!!! “ pekik Sasa. 


131 


Seto malah aneh, begitu ia melepaskan jarinya dari 
lubang hidung Sasa. Ia langsung menggosok gosokan jarinya 
ke tanah. 


“ Hidung aja kotor. Banyak ngehirup udara kotor nih! 
Mabok asep knalpot makanya otaknya engga bisa mikir! “ Seto 
menyentilkan jarinya ke udara. 


Sasa melihat sekeliling, sudah tak lagi terlihat. Juna 
sudah menghilang, kemana ia membawa Renata?. 


“ Sini gue kasih lo pelajaran. “ Dika sudah menarik 
tangan Sasa untuk mengikutinya. 


“ Lo bertiga ngapain! Noh lo sebagai hamba setia, lo 
juga musti ngerasain hal yang sama. “ Seto meringis jahil ke 
ketiga teman Sasa. Seketika, tiga perempuan itu bergidik 
ngeri. Senyum Seto, kaya senyum tukang cabut bulu ayam di 
ayam potong. Dan Seto siap mencabut bulu ayam di pantat 
ayam. Hidup hidup. 


“ Masuk. “ perintah Juna dengan nada kesal. 


132 


133 


MY BOY 


I“ 


“ Ngga mau 


Juna memandangi tubuh Renata dari bawah sampai 
atas, badan Renata sudah menggigil karena di siram air 
beberapa kali. Juna hanya diam saja, bukan karena ia tak mau 
melerai. Tapi ia ingin melihat Renata membela diri. Tapi yang 
membuat Juna kesal, Renata justru diam saja. 


“Lo basah En! “ 
Renata melotot ke arah Juna. Renata! Bukan En! 


Melihat Renata yang tak suka dengan panggilan itu, 
Juna langsung menepuk mulutnya sendiri. Kebiasaan manggil 
orang yang aneh aneh itu ia hilangkan. 


“ Masuk ke dalem. Buruan, bentar lagi bel masuk. “ 
Juna masih melihat Renata yang ragu ragu untuk mengikuti 
perintahnya. Juna malah jadi tertarik untuk membuat Renata 
ketakutan. 


Renata celingukan ke sana dan kesini. Ini tempat 
kosong, ngapain gue di bawa ke sini. Di suruh masuk segala 
lagi. Gue di mana lagi! Mika!! Gue lupa denah sekolah. 


Renata masih celingukan dan komat kamit engga jelas, 
minta do'a sama dewa petir, dewa judi segala dewa ia sebut. 
Tiba tiba tubuh Juna yang mendekat membuat dia ketakutan. 


“ Ngapain lo! Minggir! “ 


134 


Renata tak bisa menghalau tubuh Juna yang jauh lebih 
tinggi dari dia. Juna malah semakin mendekat. la jadi makin 
khawatir. 


“ Mau ngapain woy! “ 


Seet. Gerakan Juna membuat Renata kaget, “ Lo kira 
gue mau ngapain. Perkosa lo? Nih gue bukain pintu. Buruan 
masuk, “ celetuk Juna. Pintu ruangan itu sudah terbuka. Di 
dalamnya banyak sekali seragam yang tergantung di 
gantungan baju. 


“Ini ruangan buat Tim Basket sekolah. Ambil di bagian 
belakang, ada seragam buat lo pake.“ 


Juna tanpa perasaan langsung mendorong tubuh 
Renata masuk dan klek. 


“Hei! “ Renata berteriak karena pintu tiba tiba di tutup 
oleh Juna dari luar. “Buka! “ 


Seru Renata dari dalam. Tapi Juna malah muncul di 
jendela. Lalu pintu di buka lagi, “ Ngapain lo ngunci pintu! “ 
Renata nampak kesal. Tapi tiba tiba Juna malah masuk ke 
dalam dan pintu di kunci dari dalam. Klek. 


“ Hei! Ngapain lo masuk ke dalem! “ kini Renata 
berteriak lagi ke arah Juna. 


“ Jadi gini, gue ngunci pintu dari luar supaya lo bisa 
ganti. Eh lo malah marah gue kunci dari luar. Jadi gue masuk, 
spekulasi gue sih. Lo mau gue liatin lo waktu ganti. “ ujar Juna, 
ia menjelaskan dengan bangga. 


135 


pa 


“ Keluar!!!! “jerit Renata. Juna hanya senyum senyum 
sendiri saat melihat Renata memerah pipinya. Mudah sekali 
menggoda Renata. Aduh! Jadi nagih! 


Renata menepuk kepalanya dengan kasar. “ Udah 
sinting! “ 


Seragamnya benar benar basah, Renata menatap 
dirinya sendiri dengan heran. Sepatu apa lagi, basah bukan 
main. Dan benar kata Juna. Ada seragam sama dengan yang ia 
pakai. Berlengan pendek dan masih terlipat rapi di dalam 
plastik. 


Renata mengambil seragam itu. 


“ Dingin juga kalo pake seragam ini terus.” Tangan 
Renata sudah membuka seragam itu. la mengernyitkan 
kepalanya saat melihat ada nama Arjuna Leksama di sisi kanan 
seragam itu. 


“ Jadi ini seragam dia? “ Renata menatap ukuran 
seragam itu yang sudah kecil untuk ukuran Juna, tapi pas 
untuk ukuran badannya. Ada perasaan tak sudi, kalau Renata 
harus memakai seragam Juna. 


Brak. Renata mendaratkan seragam itu ke lantai. 
Engga mau. Mau di taruh di mana muka gue, di ketel!? Pasti 
besok gue jadi bahan bully lagi kalau sampe ketauan pake 
seragam dia. Cuman di bonceng aja gue musti di guyur subuh 
subuh gini. 


Renata berjalan hendak meminta Juna untuk 
membukakan pintu. la tak apa, memakai seragam basah. 
136 


Masuk angin masuk angin. Yang penting besok besok gue 
bakalan ngehindarin tuh perempuan udik. 


Tok tok tok. 


U 


Cepet amat, “ komentar Juna dengan heran. 
Perasaan baru dua menit pintu ia tutup agar Renata bisa ganti 
seragam. Wah! Hebat! Renata cuman butuh dua menit, buat 
ganti baju. Beda dengan perempuan yang sibuk milih milih 
baju. 


“ Apa liat liat! “ pelotot Renata saat Juna menatapnya 
dengan melongon. 


“ Lo engga ganti baju sejak tadi? “ Juna menepuk 
jidatnya dengan heran. 


Juna langsung masuk dan melihat seragam itu 
teronggok di lantai. Sepertinya harus dengan cara paksa untuk 
membuat Renata mengganti baju basah itu dengan baju yang 
kering ini. Juna langsung berlari ke luar dan menarik Renata 
masuk. 


“ Ganti baju lo pake ini. “ 


Tangan Juna teracung. Dia sudah menyodorkan 
seragam miliknya, seragam saat ia masih kelas sepuluh. 
Renata melirik sebentar dan kemudian berpaling. 


“ Engga mau.” 


Baru di boncengin aja fans fans sableng lo udah 
neyerang gue. Gimana nasib roh gue kalo mereka liat gue pake 
seragam lo. Gue mau di jadiin apa?! 

137 


Renata menatap laki laki jangkung di depannya ini. 
Wajah Juna seperti sedang menatapnya dengan peringatan. 
Dan sepertinya benar. 


“ Kalo lo engga mau ganti baju, biar gue yang gantiin 
baju lo. “ 


Renata berjalan mundur menjauhi Juna. Juna malah 
semakin maju mendekati Renata. 


“ Sini Baby, Abang Juna yang gantiin baju lo. “ Juna 
sudah mengacungkan tangannya seolah hendak melucuti 
pakaian Renata. 


Astaga! Ya Rossul! Dia beneran se — nekat ini! 


I“ 


“ Nah! Mau kemana! “ tangan Juna sudah mencegat 
Renata. Membuat gadis itu terhalang gerakannya karena 
terkurung tangan Juna. 


“ Gue gantiin, sini. Lo tinggal angkat angkat tangan. 
Gini gini gue udah lulus uji toksisitas. Gue engga beracun. Jadi 
gue gantiin baju lo. Tetep aman.” 


Juna sudah mulai membuka seragam itu dan menatap 
Renata seolah siap untuk menggantikan baju perempuan itu. 


“ Sini sini. Uluh uluh, bajunya basah. Abis ujan ujanan 
ya. Sini Baby, Akang Juna gantiin bajunya. “ 


“ Berenti!!! “ Renata berteriak panik. Juna otomatis 
berhenti. la tersenyum puas sekarang ini. Tapi Juna belum 
selesai menggoda Renata. 


138 


“ Sini sini, gini gini Akang bisa loh gantiin baju. “ 
“ Gue ganti pake baju lo. “ 


Brak. Sambaran tangan Renata mengambil seragam di 
tangan Juna. 


“ Ngapain masih di sini! Keluar. “ 
Yah penonton kecewa! Batin Juna. 
“ Mau gantiin baju Iho Baby. “ 

“ Keluar!!! “ 


Juna berjalan keluar dengan cengiran puas. Gertak 
gertak berhadiahnya berhasil. Berhasil modus juga. Hehe. 


AAA 


Renata keluar dengan risih. Pakaian Juna ternyata 
masih kebesaran di badan mungilnya. 


"Apa lo liat liat! “ 


"Ya Rosul!! “ lagi lagi Juna sengaja nyebut dengan 
nama gurunya, kembali. Juna tersenyum. 


“Untung galak, masih cantik. “ 


Blush! Pipi Renata sedikit merona mendengar kata 
cantik. Maklum, kuping perempuan lemah. Juna kemudian 
menutup pintu itu kembali. Ruangan itu tak pernah di kunci. 

139 


Juna melangkah pergi meninggalkan Renata tanpa berkata 
kata lagi. 


“Lo mau kemana? “ Renata berteriak kesal. Gue di 
tinggalin! Ia langsung berlari mengejar Juna. 


“ Ngapain lo ngikutin gue? “ menaikan sebelah alisnya 
dan tersenyum girang, “ Lo suka sama gue? “ 


Ck! Renata malah berdecak sebal. Ia memalingkan 
wajahnya karena malu harus mengintili Juna. 


í 


“ Gue engga tau denah sekolah. 
dengan cuek yang di buat buat. 


' jawab Renata 


“ Bukan lagi ngejar gue? “ tanya Juna lagi dengan 
cengiran yang bertambah lebar. 


“ Engga lah. “ 
“Yaudah kalo gitu, galak galak gitu untung sayang. “ 


Juna membalikan badan, ia berjalan memutari 
pekarangan belakang sekolah. Tak lama. Tara! Kelas 12 IPA 2. 
Kelas Renata sudah terlihat di ujung lorong sana. 


“ Noh kelas lo, “ tunjuk Juna dengan cengiran. Renata 
langsung berlari dengan menutupi dada kanannya. Jangan 
sampai ada yang melihat ada nama Juna di seragam itu. Bisa 
bisa, ia langsung jadi ayam geprek sambel cocol. 


“ Engga perlu makasih kok baby, Abang ikhlas .... “ 


Juna berteriak sampai teriakannya menggema di 
lorong lorong sepi itu. Tak lama ia melihat Dika dan Seto yang 
140 


ada di ujung lorong yang lain sedang berjalan mendekatinya. 
Seto tersenyum senang. Entah apa yang membuatnya senang. 


“Kenapa nih? “ tanya Juna penasaran. 
"Tanya tuh ke Seto. “ 


Melirik ke arah Seto, laki laki itu sedang senyam 
senyum sendiri. Mereka berdua tadi baru saja selesai 
memberikan pelajaran ke Sasa dan tiga teman perempuannya 
yang bernama Yolan, Dinda, dan Mayang. 


“ Gue nyuruh Sasa nyebokin cicak, terus si Yolan gue 
suruh buat ngomong sama pager belakang sekolah di rekam 
terus udah gue share di story IG dia. si Dinda sama Mayang di 
suruh Dika buat joged poco poco. “ 


Juna tersenyum bangga dengan kedua temannya ini. 


“ Bagus bagus, ketololan kalian itu Iho yang buat gue 
betah temenan sama lo berdua. “ 


Juna terkekeh sambil menggandeng dua temannya itu 
untuk pergi ke kelas. Kembali, mereka tebar pesona. Inget! 
Pesona. Juna masih mesem mesem ngebayangin Sasa yang 
jerit jerit geli karena harus nyebokin Cicak. Mantap jhiwa!! 


“ Gimana caranya lo dapet Cicaknya Set ? “ 


“ Ah elah kaya lo engga tau gue aja Jun, gue kan bisa 
bahasa hewan. Gue push doang tuh Cicak langsung deketin 


U 


gue. 


141 


Bagus bagus, semakin di teliti otak Seto memang 
semakin tidak ada. Nihil kerangka otaknya. 


AAA 


Renata langsung duduk di bangkunya. 


“ Kenapa lo baru nyampe? Biasanya lo paling pagi 
berangkatnya ... “ 


Mika mengamati tampilan Renata yang masih basah 
rambutnya karena siraman Sasa barusan. 


“ Lo abis ngapain semalem? Ya Robbi! Gue engga 
nyangka, Adek terkejut Bang! “ 


Mika mengamati Renata yang sedang melotot ke 
arahnya, rambut acak acakan. Dan! Wah wah! Seragam 
almamater kedodoran yang pasti bukan milik Renata karena 
bernamakan Arjuna Leksmana yang tengah di pakai oleh 
Renata. 


“Lo Ren! Wah wah! Sekali lagi, Adek terkejut ...“ Mika 
mengelus dadanya ber - istighfar. 


“Jangan mikir macem macem ya! “ 


Renata lansung menghardik Mika yang walaupun gitu 
gitu, otaknya tidak sesuci karpet mushola. Pikiran Mika emang 
harus di vacum biar lumayan bersih. 


“ Justru liat lo yang kaya gini, enaknya emang mikir 
yang macem macem. “ 


“ Gue baru aja di bully. “ 
142 


Renata berterus terang, Mika langsung mendelik. 
Siapa yang berani bullying di sini? Apa lagi ke Renata! Belum 
pernah di damprat Bapaknya Renata berani berani bullying 
Renata di sekolah pulak. 


“Lo engga mau lapor Bokap? “ 


Renata geleng geleng menolak, “ Ini tuh gara gara fans 
si cowo nyebelin yang kemarin minta uang parkir ke lo! Nah 
itu! “ 


“ Maksud lo si Juna? “ 


Renata mengangguk pelan, ia menggosok gosok 
rambutnya yang masih basah. Mika hanya mengangguk pelan. 


“ Gue juga tau kok lo bakalan di begal kaya tadi. Udah 
ketebak kali. “ 


“ Kok lo udah tau lo engga ngasih tau gue! Setidaknya 
ngasih peringatan gitu! “ 


Mika terkekeh pelan, ia juga berperan untuk acara 
pembegalan Renata pagi ini. 


“ Lo itu rame banget tau di Instagram gara gara ada 
yang posting lo di bonceng Vespa — nya Juna. “ 


Mika terkekh pelan kemudian menunjukan postingan 
instagram yang baru di post kemarin itu. Mata Renata 
mendelik, itu adalah foto kemarin saat ia harus di bonceng 
Juna. Tapi foto ini di ambil di waktu yang kurang tepat. 
Kesannya Renata seperti sedang berpacaran dengan Juna. 


143 


“ Nih liat komentar komentarnya dong, biar tambah 
Jjinja pedas!! “ Mika scroll layar ponselnya. Terdapat banyak 
komentar untuk foto ini. Ehm, kebanyakan adalah makian. 
Untuk Renata yang terkasih. 


@masadepan JUNA : Wah wah wah! Belum pernah 
kesamber gledek gara gara gue marah liat dia di bonceng Juna 
tuh! 


Membaca komentar pertama, Renata langsung 
menelan ludahnya. Fans Juna, bar bar. Tidak santuy seperti 
warga #62 lainnya. 


@Juna aku hamil : Itu anak baru woiy! 12 IPA 2. Kalo 
besok nomor absen di kelas itu berkurang satu karena 
siswanya ada yang wafat. Bukan gue pelakunya. 


Glek! Kembali. Renata menelan ludahnya. Ampun! 
Tulung gusti. Renata mulai berpikir untuk sekolah di negeri 
sihir saja. 


@Sasa anakcantik : ***** tek akk k 


Sasa yang berkomentar. Isinya umpatan. Renata 
langsung berhenti melihat komentar berisi sara dan umpatan 
untuknya. 


“ Semua gara gara lo! “ 


U 


“Sakit Ren! Kenapa musti kepala gue yang lo tampol. 
Mika mengelus kepalanya yang di tampol Renata. 


144 


“ Gara gara lo yang boongin gue, mana ada driver ojek 
online!! Besok kalo gue kena santet online! Lo musti tanggung 
jawab. “ 


145 


MY BOY 


Juna duduk dengan tenang, uang sakunya sudah habis. 


“ Gara gara Titin, duit gue jadi ambyar. “ Juna melirik 
Titin di kantin tetangga. Untung bukan selimut tetangga. Titin 
asik jajan apapun itu asal tunjuk aja. Bayarnya? Ya jelas, 
dengan uang yang ia peroleh dengan menjadi julid. 


“ Udah, ikhlasin aja. “ Dika malah membela si mantan 
dengan tenang. 


"Iya lo enak, duit gue yang di ambil Titin. “ Juna malah 
sewot. 


“ Namanya mantan yang masih terkenang! Wadooh!! 
“ Seto kena gaplok garpu Dika. 


Juna melihat ke sisi yang sama di sana, ada Renata 
yang juga sedang jajan di kantin. Berhubung Juna dan Renata 
beda keyakinan. Juna selalu jajan di kantin Mba Wati, dan 
keyakinan Renata adalah jajan di manapun asalkan engga ada 
Juna. Demi cinta. Juna berjalan menjauhi Mba Wati. Ia 
menyalahi keyakinannya. 


Brak. Juna dengan santainya duduk di meja di depan 
Renata. Gadis itu nampak kaget karena kedatangan Juna yang 
tiba tiba. Renata langsung berniat untuk berbalik. 


“ Eh Ika. Thanks ya kemarin. “ gara gara Mika mengirim 
chat Line padanya. Juna jadi punya kesempatan untuk 
nganterin Renata. 

146 


“ Mika, Juna! Di korek dong coba kupingnya pake pipa 
rucika. “ Mika mencoba bersabar, “ Biar dengernya jelas. “ 


Mika langsung duduk dengan menghentakan 
mangkoknya ke meja. 


“Iya iya, Mika. Nah loh, puas lo? “ 


Mika nyengir santuy. Renata sudah berniat untuk pergi 
ke kelas sendirian. Engga jadi jajan. Renata sudah berdiri dan 
berjalan pergi. Tiba tiba tubuh jakun itu berdiri menghadangi 
jalannya. 


“ Minggir. “ 


“ Ogah, maunya kaya gini aja.“ Juna hendak menaruh 
tangannya di pundak Renata. Di tampis dengan kekuatan 
super Renata. 


Ck! Renata mendecak kesal, ia beralih ke sisi lain dan 
ia masih di hadang oleh Juna. 


“ Lo sebenernya mau apa sih? “ 


Renata dengan cekatan menjauhkan wajahnya, gara 
gara kelakuan bar bar Juna. Renata jadi paham gerak gerik 
kalau Juna mau mendekatkan wajah ke mukanya. 


“ Gue engga suka ya kalo lo pura pura. “ tuduh Juna. 


Renata bingung dan melongo sendiri, “ Gue engga lagi 
pura pura. “ dalih Renata. 


“ Gue engga suka lo pura pura engga tau perasaan gue 
ke lo. “ 
147 


Juna berdiri dan masih di sana. la menatap Renata 
yang diam saja. 


Baru kali ini gue di tolak cewe. Pertama kalinya dalam 
delapan belas tahun hidup gue dalam kejombloan yang hagigi. 
Dan gue suka sama lo buat pertama kalinya dan langsung di 
tolak. Cinta di tolak! Dukun bertindak Ren. 


Uu 


Ren. “ Juna mendekatkan mulutnya ke telinga 
Renata. Renata langsung panik karena seingatnya, Juna suka 
seenaknya sendiri. 


Prang!!! Tiba tiba suara piring pecah membuat 
kegaduhan. Mata orang orang langsung teralih ke sumber 
suara. Mata wanita itu menatap Renata dengan tajam. 


Mampus!!!! Batin Renata. Renata ingat! Itu pemilik 
akun instagram @Juna aku hamil!! Renata langsung stalking 
si pemilik akun instagram itu, dan yang berniat mengurangi 
populasi kelasnya. Adalah perempuan itu. 


“Jangan deket deket gue!! “ 


Renata langsung mendorong tubuh Juna untuk 
menjauh. Ya Allah, lindungi hambamu ini dari segala macam 
mara bahaya dari hati perempuan yang sedang cemburu. 
Renata komat kamit. Juna melihat mata ketakutan Renata itu 
dan langsung mencari. Siapa yang sudah menakuti Renata 
sampai seperti ini. 


“Siapa yang buat lo, tak — “ 


148 


Juna melihat sekeliling dan ia sudah di tinggalkan oleh 
Renata. 


“ Renata tuh engga suka sama lo. Mending lo sama gue 
aja deh Jun! “ 


Juna berpaling ke arah Mika yang sedang mengunyah 
bakso uratnya. Juna malah nyengir dengan santainya sambil 
mendekati Mika. 


“idih! Ogah ...” Juna pura pura begidik. 


“ Ika kalo ngimpi jangan di siang bolong dong, “ ujar 
Juna sambil mengusap rambut Mika. 


“ Halunya kelewatan. “ tukas Juna lagi. 
“ Mika! Juna! Nama gue MIKA!! “ 


Bakso urat yang Mika makan telah bertransformasi 
menjadi urat utar lehernya yang menegang. 


AAA 


“ Maha Raja Mulawarman, Maha Raja Punta Dewa, 
Maha Raja Prameswara “ Renata berkomat kamit tidak karuan 
sambil terus menggenggam erat tangannya. Ia kembali ke 
kelas dengan takut takut. Kalau engga salah, ada lebih dari 
seratus komentar di postingan foto itu. Jelas Renata jadi takut. 


“Lo Renata ya? “ 


149 


Renata langsung kaget karena ada perempuan di 
depannya yang menghadang jalannya. 


Wah jangan jangan! Gawat! Ini fans bar bar dia kali ya. 
"Iy—a.” jawab Renata dengan terbata bata. 


“ Gue Renata, ada apa ya. “ Renata sudah bersiap 
untuk berlari, ia ingin kabur. 


U Nih. dd 


Uluran tangan itu memberikan sebuah kotak makan 
stereofoam. Isinya? Bisa saja mie ayam dengan bumbu racun 
tikus. Atau siomay dengan tambahan mercon banting di 
dalamnya. Atau bisa saja nasi goreng dengan taburan pil kaget. 
Renata sudah membayangkan berbagai skema pembunuhan 
dirinya gara gara Juna. 


“ Apaan ya—" Renata ragu ragu untuk mengambil 
kotak makanan itu. Tapi perempuan itu malah semakin 
mencurigakan. Tengok kanan, tengok kiri. 


Nih orang lagi pemanasan. Gusti! Saya takut. 


“Ini dari Juna, katanya isinya cireng — nya Mba Wati 
atau apa lupa gue. Buat Renata, lo beneran Renata kan? “ 


Renata kaget. Saat ia mendengar nama si pemberi 
kotak makan itu. Juna. 


“ Juna yang mana ya? “ tanya Renata mencoba 
memastikan. 


150 


“Juna IPS 3, tuh kelasnya. “ perempuan itu menunjuk 
ke arah kelas Juna yang selalu Renata lewati saat pulang 
sekolah. Beneran Juna yang itu, batin Renata. 


“Ini, gue cuman di suruh ngasih ini ke lo. “ 


Tanpa mendengarkan penolakan dari Renata, kotak 
makan itu sudah berpindah tangan. Renata mengangkat kotak 
itu. 


“ Aman, bukan bom panci apa lagi dinamit apa lagi 
ranjau darat. “ Renata mendekatkan telinganya ke kotak itu, 
memastikan kalau ia akan aman. Perlahan Renata membuka 
kotak makan itu. Isinya benar benar makanan. 


**** Jangan lupa makan ya sayang, inget! Perbanyak 
makan bukan harapan. Kalau aku? Jangan di tanya. Aku cuman 
ngasih kepastian *** 


Pret! Renata meremas kertas di bagian tutup kotak itu. 
Pesan Juna. 


Kruuk krukkkk. Perut Renata tak bisa di kontrol. 


“ Gue belum makan. “ keluh Renata ke makanan di 
tangannya. Isinya baso tusuk dengan saus sambal. Makan aku! 
Makan aku!! Makan aku!! Bakso itu berteriak meronta ronta. 


“ Engga! Gue engga mau makan makanan ini. “ Renata 
menolak keras sogokan bakso dari Juna itu. 


Kruuuk krukkk. Kembali, cacingnya demo minta 
penambahan subsidi tenaga. 


151 


| 


“Oke! Gue bakalan makan ini 


Renata masuk ke dalam kelas dan duduk di bangkunya. 
Seketika, ketakutan akan teror Juna licious ia tepikan karena 
urusan perut lebih penting. Nyawa emang harus di sambung 
pake makan. 


Satu persatu bakso seukuran bola ping pong itu masuk 
ke dalam mulut Renata. 


Uu 


“Ini enak benaran atau emang karena gue laper. 
Renata heran. 


Bakso ke empat dengan mulus masuk ke dalam 
mulutnya. Dan tiba tiba Renata melepehkan sesuatu yang 
asing itu dari mulutnya. 


“ Apaan nih! “ 


Renata mengeluarkan gulungan kertas yang di gulung 
seperti kertas kocokan arisan itu. Di bungkus plastik kecil. 


Renata membuka gulungan kecil kertas itu. Dan 
membaca pesan di dalamnya. Sekarang bukan lagi pesan 
kaleng. Sekarang pesan sudah modern. Bisa di sampaikan 
lewat bakso. 


*** kalo lo engga sengaja makan bakso ini, selamat! 
Berarti lo berhak mendapatkan hadiah utama. Hadiahnya! 
Arjuna Leksama!! Bisa anda miliki sepenuhnya!!! Silahkan 
bawa pulang!!! *** 


152 


AAA 


“Terima kasih Mba Wati untuk kerja sama yang baik. “ 
Juna menyalami Mba Wati dengan sangat bersungguh 
sungguh. Si penyelundup kertas ke bakso dan si penulis pesan 
teror itu saling melempar senyum. 


“Lagian Mas Juna aneh aneh aja. “ Mba Wati masih tak 
habis pikir dengan kelakuan pelanggan nomor wahidnya ini. 


“ Udah deh Mba Wati engga bakalan ngerti urusan 
anak muda. Pokoknya, besok saya lunasin utang sepuluh biji 
bakso tusuk — nya. “ 


Juna tersenyum girang dan Mba Wati tersenyum 
dengan mata ijonya. Mata duitan. 


“ Engga usah Mas, gantinya ajakin calon pacar Mas 
Juna buat jajan di sini aja. “ 


Enak di Mba Wati dong. Dia jadi punya pelanggan baru. 
Tapi Juna malah cuman nyengir. 


“ Apaan sih sebenernya kalian? “ Dika menunjuk ke 
Juna dan Mba Wati. 


“ Rahasia. “jawab Juna dan Mba Wati berbarengan. 


li 


Mba Wati selingkuhin aku? “ Seto menatap 
kekompakan Mba Wati dengan Juna yang membuat 
pandangannya nanar. Kayanya cemburu. 

153 


“ Mas Seto mau di cekokin air keran buat minum ...? 
Biar tenggorokannya bersih? “ Mba Wati sudah siap 
mengangkat ember penampung air untuk cuci piringnya. Seto 
buru buru mengelak. 


“ Engga Mba, cukup ini aja. Udah, cukup. “ 


Juna ikut duduk di sebelah Dika yang sudah selesai 
mengisi perut, makanan Seto juga sudah habis. 


“ Ke kelas yuk. Udah mau bel masuk. “ 


Akhirnya ketiganya berjalan ke kelas. Dengan sesekali 
bercanda di sepanjang jalan. Kadang memang seperti itu. 
Masa SMA yang katanya masa paling uindah. Masa paling 
tidak terlupakan. Apalagi mereka yang sekelas dengan Juna, 
Dika dan Seto. 


AAA 


Juna duduk dengan sangat santai, ia sebangku dengan 
Dika. Seto sendirian di belakang mereka. Jumlah siswa kelas 
mereka ganjil. Anggap saja, Seto memang terlahir untuk 
sendiri. Jomblo dari ari ari di kubur. Mari, kita do'akan supaya 
jodoh Seto cepat terlihat dan tidak lagi suram. 


“ Tin! Titin!! Hust! Pst..!! “ Seto memanggil manggil 
Titin. Seto mana udah jomblo, misgueen pula. 


Pasti mau minjem pulpen. Hem! Gue engga denger! 
Kuping gue ketutupan sempak!! Titin yang tadinya sudah 
melengos akhirnya berbalik lagi. 


154 


Wah gila sih! Ini Titin berani beraninya mengabaikan 
panggilang gue. 


“Tin! Tong! “ 
Titin tak mendengar, lagi lagi Seto di abaikan. 


Dika dan Juna sudah serius menatapi pelajaran yang 
sedang mereka simak. Pelajaran Sejarah. Penting! Untuk ujian 
nanti. Seto mendengus kesal karena Juna dan Dika juga tak 
mendengarkannya. 


“Tin! TIN! TIN! “ Seto mengeraskan suaranya karena 
Titin sama sekali tak menjawab. 


“ Belum pernah gue bacain Yasin lo ya! Modar lo nanti! 
“akhirnya umpatan Seto yang lebih mirip teror pembunuhan 
itu membuat Titin menengok. 


“ Nih, gue pinjemin. “ uluran tangan Titin tanpa basa 
basi. 


“ Nah! Gitu! Berbagi pada yang membutuhkan, 
sekalian sekotak pensilnya lo wakafin ke gue. “ 


Seto nyengir saat ia mendapatkan pulpen dari tangan 
Titin, perempuan itu mendecak sebal tapi ada senyum 
tertahan di belakang sana. 


Seto melanjutkan kegiatan mencatatnya yang terhenti 
karena urusan pulpen tadi. Baru beberapa paragraf ia salin 
dari papan tulis, kini kembali. Tulisanya terhenti. 


“Sialan Titin......!!! “ 


155 


Tulisan itu pudar. Pulpen itu isinya hampir habis. Titin 
tak bisa menahan tawa di sebrang sana. Puas. 


Tan! Tin! Tan! Tin sih lo! Batin Titin dengan puas. la 
melirik ke arah Seto yang sedang mendelik ke arahnya. Tiba 
tiba Titin langsung memalingkan wajah dengan cepat karena 
matanya berpapasan dengan mata Dika. 


“ Kobaran asmara, bau bau gosong. “ Juna berbisik 
dengan menahan geli. 


“ Lo belum pernah ngerasain, sempak lo gue masukin 
kalajengking! “ Dika ngambek. 


“ Lo berdua emang pernah ngerasain. Di tinggal pas 
lagi sayang sayangnya?! “ 


Seto ikut menimpali dengan hati yang tersakiti. 
Pelakunya TITIN! Ia menunjukan isi pulpen yang sudah hilang 
isinya sepenuhnya. 


Juna dan Dika tertawa keras karena tak bisa di tahan. 


|” 


“ Jelata sih lo 
“ Miskin. “ komentar Dika dengan puas. 
“ Dika, Juna, Seto. “ 


Suara Pak Bagas menggelegar di ruang kelas. Ia tipikal 
guru yang tak mau ada siswa yang becanda di kelas. 


“ Kalian ingat apa yang Bapa terangkan barusan! “ Pak 
Bagas mulai dengan kalimat “ Legendaris guru “ yang akan di 
lanjutkan dengan menyalah nyalahkan. 
156 


“ Engga Pak. “jawab ketiganya dengan kompak. 
“ Bukannya merhatiin, kalian malah becanda. “ 


“ Lha. Kan Bapa udah punya istri, apa Bapa kurang 
perhatian dari seorang istri ...? “ tanya Juna. 


Wussh... penghapus papan tulis itu melayang. 


“ Kalian tau kenapa Nagasaki dan Hiroshima di bom ...? 
“mulai deh, Pak Bagas akan membawa bawa pelajaran sejarah 
dalam setiap omelannya. 


“ Saya engga tau Pak. Bagi saya, yang sudah berlalu ya 
sudah Pak. Jangan di ungkit ungkit lagi. “ 


Pak Bagas marah, gara gara Seto barusan. Juna dan 
Dika siap siap di damprat karena otak Seto yang setengah itu. 


“ Temen lo noh! Nyusahin mulu kerjanya. “ Dika 
menyenggol bahu Juna. 


“ Enak aja, temen lo noh! Yang mau saingan sama lo 
buat rebutan TITIN! “ 


“ Kalian bertiga Bapa hukum! “ 


157 


158 


MY BOY 


Mika mengendarai motornya meninggalkan SMA 
Garuda. Melaju dengan kecepatan sedang. Wajahnya sejak 
tadi di tekuk. Entah apa yang sedang Mika pikirkan. Ia berniat 
untuk langsung pulang. Sampai sampai Renata langsung ia 
tinggalkan begitu bel pulang berbunyi. 


“Mika! Berenti dulu Mik! “ 


Suara itu tak membuat Mika tertegun, ia masih 
melajukan motornya tanpa peduli suara laki laki tadi. Mika 
masih mengerucutkan bibirnya dan memasang tampang 
sebal. 


“ Mika! Kasih gue kesempatan buat ngomong! “ suara 
itu semakin keras dan mendekat. Benar saja, motor laki laki itu 
sudah berada di samping Mika. Ia tak bisa mengelak dan terus 
terusan mengabaikan laki laki ini. 


“ Kita itu udah putus. Jangan ganggu gue lagi! “ 


Mika kembali mengarahkan pandangan ke depan. 
Cowok itu bernama Rian. Mantan Mika dari SMA tetangga. 
Bukannya Rian itu tak cukup ganteng. Tapi sayang, 
kelakuannya MINUS. Pemaksa, pengatur, posesif. Julukannya 
adalah ' Triple P “ kalau ada satu lagi, Mika ingin menambah 
Pekok jadi julukan Rian . 


“ Mika! Lo musti turun dan dengerin gue! “ 


Nah kan, sifat pemaksanya sudah muncul tanpa harus 
di pancing. Tapi Mika sudah jengah, awalnya ia pikir, Rian 


159 


adalah laki laki yang idaman. Ideal, pacarable. Pret!!! Makan 
pun harus ngikut jadwal Rian. Boker endak sekalian? 


“Kalau lo engga berentiin motor lo dan ngomong sama 
gue, jangan salahin gue pake kekerasan! “ 


Nah sekarang sifat pengatur di campur posesif Rian 
sudah membuat Mika dongkol. Mika malah mempercepat laju 
motornya dan ngegas. 


" Sono! Kalo bisa, tabrakin aja sekalian motor lo ke 
motor gue! Engga peduli!! “ suara Mika berteriak terkena 
angin. Rian melihat punggung Mika dan semakin kesal. Ajakan 
balikannya di tolak mentah mentah oleh Mika. 


Mika melihat ke arah spion, tak ada motor Rian yang 
mengikutinya. Syukurlah. Mika bisa bernafas lega karena tak 
di buntuti oleh Rian. Tapi tiba tiba Mika merasakan hantaman 
di belakangnya. Motornya oleh seketika. Ia terjatuh ke badan 
jalan yang untungnya sepi. 


“ AHI!“ Mika mengusap kaki dan tangannya yang lecet 
karena mencium aspal. Hendak mendamprat orang yang 
menabraknya. Dan ia malah melongo. Rian pelakunya. 


Tabrakin motor lo ke motor gue. Mika menepuk 
kepalanya, ia ingat sudah mengatakan itu sendiri. Rian itu tipe 
tipe nekat. 


“ Lo mau apa sih!! “ Mika mendekati Rian dengan 
kesal. Hampir saja nyawanya ter — unsinstall dengan 
sendirinya dari tubuh bocilnya. Gara gara Rian. Nyawa 
melayang karena mantan ngajak balikan. 

160 


“ Gue mau lo dengerin gue, kita musti balikan. “ tegas 
Rian tanpa melihat kondisi Mika yang lecet lecet karenanya. 
Kata kata Rian seperti sebuah ' Keharusan ^. 


pg 


“ Lo gila?! “ Mika bahkan masih merasakan rasa perih 
di sikunya karena memopong berat badanya saat terjatuh. 
Tapi Rian malah sibuk membahas topik balikan, bukannya 
menanyakan “ Apa kabar sama badan gue yang mau lo 
remukin. “ 


“ Mika, gue nyesel. Gue udah sadar, gue mau kita 
balikan lagi ... “ 


Sekali lagi, sikap pemaksa itu di tunjukan Rian pada 
Mika. la mencengkeram tangan Mika tanpa menghiraukan 
Mika yang meringis menahan sakit. Sudah jatuh, tertimpa 
motor pula. 


Mika mengibaskan tangan Rian, ia ingin pergi. 
“ Gue ga mau Yan! Denger ga sih? Gue engga mau. “ 


Mika berulang kali mengibaskan tangannya agar 
terlepas dari Rian. Sayangnya laki laki itu semakin keras 
mencengkeram tangannya. Mika semakin panik. 


| 


“ Lo musti balikan sama gue. Harus! “ perintah Rian 
tanpa melihat sinar mata Mika yang ketakutan. Amarah Rian 
semakin membuncah. Entah kenapa, ia merasa marah tiap kali 
ada orang yang tak menuruti kemauannya. 


Ya Allah! Tolongin Baim! Kenapa Baim musti se tholol 
ini dulu mau pacaran sama Rian, gara gara apa? Mika semakin 


161 


menggerutu, mencari tau alasan ia dulu menerima Rian. Ya 
ampun, Ya Allah terima kasih sudah memperlihatkan 
kebodohanku. Mika ingat, dia dulu memacari Rian hanya 
karena iri teman temannya sudah punya pacar. 


Mika menatap kanan dan kiri jalan yang sepi. Aneh. 
Kenapa jalanan selebar dan seluas ini harus sepi di saat ia 
sedang butuh bantuan warga +62 yang bar bar dan suka main 
pukul. Ingin rasanya, Rian di pukuli warga. 


"Yan, gue engga mau balikan sama lo. Gue engga mau! 
“ Mika setengah berteriak dan setengah ketakutan. 
Cengekeraman Rian sangat menyakitinya. Lengannya rasanya 
mau patah. 


“ Kenapa Mika! Kenapa lo engga mau balikan sama 
gue! “ semakin Rian bertanya, semakin ia emosi dan semakin 
kencang pula cengkeraman tangannya. 


Duh gusti! Saya musti gimana ini! 


Mika akhirnya memberanikan diri, ia menutup mata 
dan meneriakan semua unek uneknya. 


“ Lo itu selalu maksain kehendak lo! Lo selalu ngatur 
ngatur hidup gue! Lo kira gue ini apa di atur atur? Lalu lintas! 
Pake acara lo atur atur segala! Lo juga posesif! Lo pikir gue ini 
apa? Apa setiap hembusan nafas gue musti gue laporin ke lo 
biar lo puas!! “ 


Mika meneriakan semua unek uneknya. Sejenak 
tangan Rian mengendur. Mika terperangah, jangan jangan ini 
saat yang tepat untuk kabur. 

162 


Tapi nyatanya tidak, Mika salah duga. Salah sangka. 


“ Jadi lo kira perhatian gue ke lo itu sebagai bentuk 
posesif? “ 


Rian menunjuk ke arah Mika dan memojokan wanita 
itu, raut amarahnya semakin kentara karena mata Rian tak 
berkedip sedikitpun. Menatap Mika seolah Mika adalah 
tersangka yang akan di adili. Mika berjalan mundur. la terus 
berjalan mundur mencoba menghindar dari Rian. Dia itu 
nekat. Batin Mika. 


“ Jadi lo ngerasa, perhatian gue itu sebagai bentuk 
posesif dan lo mutusin gue karena itu? “ Rian semakin 
mendekat. Kini Mika takut, amarah Rian tak terkontrol. 


Ya Allah, kalau mukjizat itu nyata. Tolong!! Buat Rian 
jadi keong sekarang juga! Makhluk ciptaanmu yang ini 
nyusahin Ya Allah. 


Mika sudah komat kamit karena merinding. Ia 
menutup mata saat tangan Rian sudah terarah padanya. Ini 
namanya KDJR! Kekerasan Di Jalan Raya! 


AAA 


“Jangan kasar sama perempuan bosque! “ 


163 


Tiba tiba saja, tanpa Mika sadari. Juna dan gengnya. 
Dika dan Seto sudah menghalau tangan Rian yang hendak 
menamparnya. 


“ Ada ya, urusannya sama lo? “ Rian berbalik dan 
menghadap tiga laki laki itu. Mika bernafas lega dan langsung 
sesak seketika. Mereka bertiga belum tau Rian. Dan senekat 
apa laki laki itu untuk mengambil apa yang ia inginkan. 


“Kalian jangan berantem, Juna, Dika, Seto ... “ 


Mika mencoba menghentikan, Rian malah sudah 
ancang ancang ingin memukul wajah Juna. Juna memandang 
rendah ke arah Rian. 


“ Bukan urusan gue sih, tapi Mika kan temen gue. Ya 
gue engga enak lah, liat perempuan mau berantem di pinggir 
jalan... “ 


Juna memaki Rian dengan elegan. Rian malah marah, 
ia di sama ratakan dengan banci. 


"lo yang banci! Sini maju lo bertiga! “ 
Rian menerjang Juna dan di halangi oleh Dika dan Seto. 
“Mohon maaf, kita gentle. Engga mau nabok cewe. “ 


Bug!!! Wajah Seto kena pukul sampai tubuhnya 
tersungkur ke bahu jalan dan mencium tanah. Dika langsung 
melihat apakah Seto baik baik saja. Tak bergerak dan tak 
merespon. 


164 


“ Oleh kapten! “ seru Dika, ternyata Seto langsung tak 
sadarkan diri saat mendapatkan pukulan tadi. Juna mendecak 
marah. 


“ Temen lo, banci? “ cibir Rian dengan tangan yang 
sudah hampir melayang ke wajah Juna. Secepat kilat, Juna 
menghindari pukulan itu. Mimpi kalau Rian mau memukul 
Juna. Tak tau saja kalau guru Juna adalah maha preman segala 
preman. 


BUGG!! Pukulan telak tanpa di sadari Rian, sudah di 
suguhkan Juna dengan tangan mengepal. Belum sempat Rian 
menyadari pukulan itu. Juna melebarkan tangannya dan 
menampar Juna. 


“ Itu tadi titipan, dari Mika. “ ujar Juna sambil 
mengusap usap jarinya. 


Mika tertegun dengan aksi Juna barusan. la memang 
ingin menampar Rian sejak dulu, kalau perlu selangkangan 
Rian ingin sekali di injak injaknya. Supaya engga punya masa 
depan!! 


“ Lo jangan terharu dong! Lemah! “ Juna menatap 
Mika yang sedang berkaca kaca matanya. 


Mika menggeleng cepat, “ Lo barusan bener manggil 
guenya Juna!!! “ 


Eh? Juna malah tidak sadar. Ia biasanya memanggil 
nama orang dengan singkatan yang tidak enak di dengar. 


“Juna awas!! “ 


165 


Bug!! Bug!! Bug!! Tiga pukulan beruntun. Seperti jual 
beli bogeman mentah. Juna kini dapat kembalian dari Rian, 
dua bogeman sekaligus. 


Uu i 


Main belakang lo. komentar Juna sembari 
mengusap darah yang berasal dari ujung bibirnya. Perih, gusi 
gue berdarah. 


“ Lo yang kurang ajar!! “ Rian menerjang kembali Juna 
dengan amarah yang melejit. Tak terima di pukul dan tak 
terima di tampar. Apalagi ia juga tak terima kalau Juna 
mencampuri urusannya dengan Mika. 


Dika sudah sibuk menyadarkan Seto. Mika jadi tak tega 
saat melihat laki laki yang engga punya otak itu harus pingsan 
karena membelanya. Mika mendekati Seto dan membiarkan 
Juna bertarung melawan kejahatan. 


“ Dia belum sadar juga? “ Mika mengendurkan dasi 
Seto supaya laki laki itu bernafas dengan lega. 


“ Dia lagi ngorok! Engga liat matanya aja noh liah noh! 


Dika membuka mata Seto yang bahkan tak merespon. 
Mika jadi frustasi sendiri. la tak bisa tinggal diam. 


Plak!! Plakk!! Plak! Plak!! Empat tamparan yang Dika 
yakin amat sangat perih di layangkan Mika ke wajah Seto. 


“ Lo gila!! Orang pingsan lo tampar tampar! Goblog 
goblog gini, Seto temen gue Mika!! “ 


166 


Mika tak mendengar, ia yang notabennya adalah anak 
PMR saat kelas sepuluh dan sebelas, lebih tau saat 
menyadarkan anak anak yang pingsan saat upacara bendera 
berlangsung. Yang paling ampuh adalah, memberikan 
rangsangan berupa tamparan. 


I“ 


“ Lo engga tau apa apa! 


Mika mengenyahkan tangan Dika yang 
menghalanginya. Kembali, Plak!! Plak!! Plak!!! 


Total, tujuh tamparan untuk wajah Seto. 


“ Lo punya dendam apa sih Mik. Ke Seto!! “ Dika 
menatap Mika dengan ngeri. Perih juga kalau tujuh tamparan 
super perih seperti yang di lakukan Mika pada Seto kalau harus 
mendarat di pipinya. 


“ Lo itu engga tau apa apa! Ini supaya Seto cepet 


pe 


sadar! 


Belum sampai tangan Mika terangkat hendak 
menampar Seto lagi, mata laki laki itu sudah membuka dan 
menatap ling lung ke arah Mika dan Dika. 


“Kok kalian di sini? Juna mana? “ 


Seto menatap sekeliling dan melihat Juna yang sedang 
di tindih oleh Rian. Sepertinya, Juna kewalahan dan hendak di 
habisi oleh Rian. 


“ Dik! Tolongin Juna sekarang! “ pekik Seto yang 
melihat ada sebilah kaca yang di acungkan ke arah Juna. Dika 


167 


melihat itu dan langsung berlari ke arah dua laki laki yang sejak 
tadi berduel itu. 


“ Lo udah engga apa apa? “ tanya Mika, ia mencoba 
memastikan sesuatu. 


Seto bangun dan duduk di tepi jalan, aspal itu terasa 
bergelombang dan panas. Tapi ada rasa aneh di tubuhnya. 
Tepatnya pipinya. 


“ Mika, gue nyiom aspal atau gimana. Kok pipi gue 
perih gini sih ... “ Seto mengusap usap wajahnya. la hanya 
mengingat bogeman Rian yang tiba tiba. Tak ingat apapun 
selain itu. 


“ Eh? Gue engga tau apa apa. Beneran. “ 


Kaca itu berasal dari spion yang Rian pecahkan. Tanpa 
aba aba, Dika menghantam kepala laki laki itu sampai 
terjungkang dan akhirnya tak sadarkan diri. 


“ Gila lo, kepalanya lo tendang? Pake pantofel lagi! “ 


Juna memandang ngeri ke kepala Rian. Semoga itu tak 
pernah terjadi padanya. 


“ Mau gimana lagi. Di pukul kasian, engga di pukul 
memancing keributan. “jawab Dika singkat dengan senyuman 
pasrah. 


168 


169 


MY BOY 


“ Lo engga apa apa? “ tanya Juna pada Mika yang 
sudah di boncengnya. Mika adalah penumpang kedua Hengki. 
Thank gan! Ucap Hengki kalau ia bisa berbicara. 


“ Gue engga apa apa, makasih buat lo bertiga. “ ujar 
Mika menunjuk ke arah Dika dan Seto bergantian. Mika 
gemetar saat ia hendak membawa motornya sendiri. Sampai 
sampai ia harus merepotkan Seto dan Dika. Seto harus 
membawa motornya pulang ke rumah. 


“ Santai aja santai, “ celetuk Seto sambil membawa 
motor Scoopy berwarna pink. Aura machonya luntur seketika. 
Untung Seto tak ambil pusing. Mika malah mentap Seto geli. 


"Berangkat geng! “teriak Juna dengan si Hengki motor 
Vespanya. 


“ Berlayar kapten!! “ ujar Dika dengan motor CBR — 
nya. 


“ Angkut bosgue!!! “ teriak Seto sumringah. Scoopy 
andalah abang abang go send! 


Berempat, mereka meninggalkan Rian yang mereka 
tidurkan di atas semak semak. Atas inisiatif Mika. Supaya 
bangun waktu udah di gerogotin semut rang rang. Sungguh 
mulia niat Mika yang mau membangunkan mantannya itu. 
Motor Rian di biarkan terparkir sendirian. Kaca spionnya 
pecah dan berhamburan di jalan. 


170 


Sepanjang jalan, Mika hanya mendengarkan kelakaran 
Juna, Dika dan juga Seto. Ternyata julukan tiga slepet itu 
pantas di sambat ketiganya. Pertemanan mereka benar benar 
kuat. Mau halangan dan rintangan, sebobrok apapun kelakuan 
masing masing. Mereka hanya tertawa. Padahal julukan Bad 
Boys di sambang ketiganya. 


“ Lo temenenan lama sama Dika sama Seto ...? “ tanya 
Mika dengan sangat antusias. 


“ Apa? Ika ngomong apa? Abang Juna engga denger... 


Untung ganteng, untung engga jadi nampol. Mika 
bersabar. Lagi lagi penyakit salah manggil Juna itu kambuh. 


“Lo udah temenan lama sama Dika juga Seto? “ 


Juna terdiam, mungkin berpikir kapan tepatnya ia 
lengket dengan dua makhluk jadi jadian itu. Satunya setengah 
toge setengah daun singkong. Satunya lagi mutan keong 
dengan gen tapir gurun. 


“ Lama, sejak Rhoma Irama di gosipin mau pindah ke 
Sidoarjo. Terus alih profesi jadi distributor jamu air mancur. “ 


Mendengar jawaban Juna, Mika ingin sekali nyelepet 
Juna. 


“ Lo mau ngomong apa lagi? “ 


“ Engga, lupain aja. Mulut gue tadi kepleset barusan. “ 


171 


Juna benar benar mengantarkan Mika sampai ke 
rumahnya dengan motor Scoopy pink di tunggangi Seto. 
Sampai depan pagar rumah, Mika nampak gusar. Bagaimana 
caranya berterima kasih untuk hari ini? Rian sudah 
menerornya sejak pagi tadi. Ia bilang akan menemui Mika di 
sekolah. Itu alasan kenapa Mika ingin cepat cepat pulang. 


“Udah ngomong aja. “Juna seperti menebak apa yang 
sejak tadi di pikirkan oleh Mika. 


“ Emang gue mau ngomong apa, idih! PD gila. “ sewot 
Mika dengan berapi api. 

Penonton kecewa! 

Ketiganya langsung berputar balik dan hendak pulang. 
Mika malah panik. 

“ Eh tunggu tunggu!! “ hardik Mika, mencoba 
menghentikan Juna, Dika dan Seto agar tak melaju pergi. 


“Iya, kenapa ?” 


“ Makasih, Seto, Juna, Dika. “ jawab Mika dengan 
setengah malu malu. la sangat berterimakasih. Terlebih 
kepada Seto yang harus menerima bogeman Rian sampai ia 
pingsan. 


“ Kita engga butuh terimakasih. “ ujar Dika dengan 
bijak. 
Mika tersenyum senang, mereka bertiga seperti 


penolong berhati baiq. 


172 


“ Kita butuhnya Sajen!! Di kantin Mba Wati jam 
istirahat pertama. “ suara Seto menghancurkan pandangan 
Mika seketika. 


“ Gue mah butuhnya tips mengejar cinta Renata.” Ujar 
Juna tanpa ragu ataupun malu. Pokoknya! Renata nomor 
wahid!! 


Sekali somplak tetep aja somplak. 


“Iya, besok gue traktir di kantin langganan kalian. Mba 
Wati! Puas! “ ucap Mika setengah berdesis. la hendak 
menutup gerbang dan masuk ke dalam rumah. 


“ EH tunggu!! Tunggu! “ 


“ Apa lagi sih Jun! “ Mika berdecak. Ada ada saja yang 
mengganggu dari Juna. 


"Masa gue engga? Renata gimana Renata. “ tagih Juna 
pada Mika. Mika memutar bola matanya, sebal memang kalau 
sudah berubah menjadi bucin. Wajar sih, Renata cantik dan 
berkelakuan baik. Tapi Juna? Tunggu saja. 


“ Sini gue bisikin. “ ujar Mika dengan serius. 


|” 


“ Ngga mau ah, lo cuman mau modusin gue kan Ik 


Mika mendelik mendengar Juna dan panggilan 
namanya. “ Gue engga ada niatan buat modusin lo. “ 


Mika mendekatkan mulutnya ke telinga Juna, 
membisikan sesuatu ke telingan Juna agar hanya laki laki itu 
yang mendengarkan. Dika dan Seto hanya menunggu. Biarkan. 


173 


Biarkan kethololan karena sedang jatuh cinta menguasai Juna. 
Sebagai teman, mereka hanya bisa menertawakan kalau 
sudah saatnya. Saat Juna sedang lara laranya. 


“Yakin nih? Ampuh engga? “ 


“ Kalo engga ampuh, noh tetangga gue cenayang. 
Minta susuk sekalian! “ 


Brakkk!! Mika menutup gerbang dengan kesal. Ia 
sudah tak mau mendengarkan omongan trio kwek kwek ini. 


“ Ngomongin apa sih? “ tanya Seto dengan penasaran. 


“ Resep jamu rapet, udah lah! Yok pulang. Udah rindu 
rumah nih!!! “ 


Hengki di hidupkan, dengan kecepatan ala kadarnya. 
Hengki melaju meninggalkan rumah Mika dan pulang ke 
rumah Juna. Mereka berpencar. Seto di antar Dika sampai ke 
rumahnya. Mereka memang hobi nempel satu sama lain. Juna 
langsung pulang, niatnya ia ingin mampir ke panti. Tapi tak 
jadi. 

“Ini semua salah kamu Mas! “ teriak Sekar dengan 
keras menyambut Juna yang baru pulang. 


“ Loh, kok kamu jadi salahin aku sih sayang? “ suara 
Galang nampak tak terima mendengar tuduhan Sekar 
padanya. 


menuding Galang untuk semua kesalahan yang di perbuat 
suaminya itu. 
174 


“ Iya, tapi apa yang salah?! Letaknya di mana, coba 
jelaskan. Coba terangkan. “ Galang malah semakin menyulut 
kekesalan Sekar karena suaminya itu sama sama tak mau 
mengalah. 


Juna duduk setelah salamnya tak di jawab oleh Ayah 
dan Ibunya yang sedang sibuk bertengkar. 


“ Lanjutkan, saya suka bau bau pertikaian. “ 


Juna langsung di tatap oleh Sekar, “ Kamu mau jadi 
Malin Kundang jilid 2!! “ Sekar menawarkan kutukan itu dan 
Juna menolak dengan gedek gedek. 


“Sebenarnya ada apa sih Ma? Pa? “ 


Juna bangkit dan mendekati Ayahnya yang sejak tadi 
jadi kambing hitam. 


“ Papa kamu lupa hari pernikahan kita!! “ ujar Sekar 
dengan jengkel. 


Dengan tatapan yang mendalam, Juna meninggalkan 
Galang. Maaf Pa, kalau ini Juna engga ikut ikutan. 


AAA 


Renata sedang belajar. Fisika. Lembaran demi lembaran 
coretan itu semakin memenuhi kertas yang tadinya kosong itu. 


175 


Coretan dan angka angka kecil itu tersusun rapi dengan hasil 
yang di garis bawahi di bagian bawah sendiri. Renata sejak 
pulang sekolah langsung belajar tanpa henti. 


“ Ka, Asya engga bisa ngerjain PR yang ini. “ 


Adik perempuan Renata masuk sambil mengulurkan 
lembaran PR anak TK yang sisinya masih menghitung banyak 
buah. 


“Sini, coba Kaka bantu ngitung. “ 


Renata mendekatkan diri ke arah Asya dan melihat 
kesulitan apa yang di temui adiknya itu. Hanya beberapa 
masalah hitungan kecil. 


“ Asya bingun, hasilnya beda. Asya udah ngitung lima 
kali... “ 


Wajah imut Asya nampak putus asa. Hitung 
menghitung memang sulit kalau jawabannya salah terus. Buat 
frustasi. 


“ Nah, ini jadi gini. Asya punya apel lima, terus di 
makan Ka Renata satu. Jadi tinggal berapa? “ 


Renata mengangkat lima jarinya dan memberikan 
ilustrasi agar Asya bisa menangkap hitungannya lebih baik. Di 
tekuknya jari kelingking Renta, menunjukan jumlah apel yang 
tersisa. 


“ Ayo itung, Ka Renata engga bakal marahin kok kalo 
kamu salah. “ Renata tersenyum pada Asya yang sejak tadi 
ragu ragu untuk menghitung jari jarinya. 

176 


“Beneran? “ tanya Asya memeastikan. 
“ Satu, dua, empat, lima ...” 


Asya nampak takut, sejak tadi sisa apel dan jumlah apel 
semula tetap sama dengan hitungannya. Mau di makan 
ataupun belum di makan. Hitungan Asya tetap lima. Renata 
menghela nafas dengan sabar. Biasa Ren, anak kecil lidahnya 
keslepet. 


“ Asya, harusnya setelah dua itu tiga, bukan langsung 
empat. “ jelas Renata dengan sabar. Ia menjelaskan dengan 
baik agar Asya tak takut kalau belajar. Asya mengangguk 
dengan ragu. 


“ Coba itung lagi, sekarang harus ada angka tiga dulu 


U 


ya... 


Asya mulai menyentuh jari Renata dan mulai 
menghitung, “ Satu, dua, tiga, lima ... “ 


Lagi lagi Asya salah. Asya Asya! Tadi tiganya kamu 
eksekusi, sekarang empat yang kamu buang. Renata mengelus 
dada. 


“ Coba deh, dengerin Ka Renata oke? Satu, Dua, Tiga, 
Empat, Lima ... “ Renata menghitung dengan pelan dan jelas. 
Agar Asya tak melewatkan satu angkapun. Agar nanti tak 
langsung loncat dari lima ke delapan belas. 


“ Satu, dua, tiga, empat. “ 


|” 


“Yap!! Bener!! “ Renata berseru dengan riang karena 
hitungan Asya akhirnya benar. Gadis kecil itu akhirnya 
177 


tersenyum dengan riang. Ia tak lagi harus pusing pusing karena 
salah menghitung. 


Setelah itu, Asya tak lagi bertanya. Asya belajar di 
samping Renata dengan anteng. Renata sampai sadar kalau 
Asya yang kelewat cerewet itu berubah jadi auto anteng. 


dl i 


Kamu ketiduran dek. ujar Renata sambil 
membalikan wajah adiknya yang tertekuk di meja belajar itu. 
Renata mengangkat tubuh kecil itu dan membaringkan Asya di 
ranjangnya. Mengusap wajah adiknya yang sangat manis saat 
tertidur. 


“Jam sepuluh, “ celetuk Renata saat melihat jam yang 
terus bergerak itu. Pantesan Asya udah ketiduran. Udah 
malem ternyata. Renata ikut berbaring di samping Asya. 
Membentengi adiknya di tepi ranjang agar tak terjatuh esok 
hari. Renata mengambil ponselnya dengan hati hati. Ia sampai 
lupa untuk mengecek ponsel saking seriusnya belajar. ( Engga 
kaya klean yang belajar 2 menit, main hape 24 jam. Ya Rossul. 
Pak Rosul marah membaca ini. ) 


Banyak sekali pesan spam yang muncul di notif LINE 
miliknya. Pelakunya JUNA. 


Renata membaca pesan itu satu persatu tanpa 
membalasnya. Terus seperti itu setiap saatnya. Anehnya, Juna 
tidak berhenti. Berbeda dengan laki laki lain yang langsung 
mundur begitu tidak mendapatkan sinyal baik dari Renata. 


*** Kalau mau chat gue, chat aja. Jangan tunggu gue 
buat story. Tenang, gue 24 jam buat lo *** 


178 


*** Ren, lo ga tau kalo Hati harganya 2,5M? Gue kasih 
hati gue percuma, gratis buat lo. Buruan gih ambil *** 


Renata tersenyum membaca setiap pesan dari Juna. 
Lucu memang kelakuan laki laki itu kalau di pikir pikir. 


“Alien, “ komentar Renata untuk Juna, ia jadi tergelitik 
untuk membaca setiap pesan yang Juna kirimkan untuknya. 


*** Ren, cinta itu kaya batuk, kentut sama nahan 
boker. Sama sama engga bisa di tahan. Kaya cinta gue ke lo. 
Mwehe hehe *** 


“ Alien garing, “ komentar Renata lagi sambil mesem 
mesem membaca setiap chat dari Juna. 


*** Ren, babi kalo di makan kan haram. Kalo gue 
kawinin dulu baru di makan boleh kan, udah halal kan? 
#Ayojawab!! *** 


Renata terkekeh membaca chat yang satu ini, “ Engga 
gitu prosedurnya Hartono! “ 


Renata jadi addict untuk membaca setiap pesan yang 
pernah Juna kirimkan padanya. Benar benar menjadi hiburan 
karena ia sudah stress dengan soal fisika dan sebagainya. 
Setiap potongan 2 4 jamnya. la habiskan 16 jam untuk belajar 
dan sisanya, tidur. Juna seperti oase untuknya. Hiburan baru 
dengan rasa yang lain. 


Ada rasa senang di hati Renata, entah apa itu. Tapi 
Renata menikmatinya. 


179 


*** Ren, cuman demi lo gue rela kesamber gledek 20 
kali. Asalkan engga kena. *** 


Di chat terakhir itu, Renata sudah tak kuasa menahan 
tawanya. la sampai menutup mulutnya dengan bantal agar tak 
membangunkan orang rumah apalagi Asya yang ada di 
sampingnya. 


“ Dia engga chat lagi, “ gumam Renata saat melihat 
chat terakhir di kirim jam 21:30. Dia udah tidur. Lo juga musti 
tidur Ren. Renata memejamkan matanya. Untuk pertama 
kalinya, ia tidur sembari tersenyum. Tak lagi tidur dengan 
wajah suntuk karena kelelahan belajar. Semuanya, karena 
Alien garing. 


180 


MY BOY 


Juna belum tidur. Layar handphone masih terang 
benderang. Ia sedang memelototkan matanya ke layar itu. 
Tapi tiba tiba ia merasa haus dan ingin minum karena ia sudah 
memelototi ponsel itu sejak Isya. 


Juna berjalan ke arah dapur. Membuka kulkas dan 
langsung menyambar botol tanpa membutuhkan gelas. 


Glek. 
Glek. 
Gle. Tiga tegukan itu cukup untuk menghilangkan dahaga. 


“ Ashh. Oppa Juna musti sering sering nih minum pake 
pose sekseh di depan Renata. Biar klepek klepek. “ Juna 
nyengir sendiri dengan ide konyol itu. Tapi buru buru ia tepis, 
ia harus mulai mengenal dunia Renata kalau mau Renata 
memasuki dunianya. 


“ Sip! Baru jam satu malem, bisa lanjut dua episod. 
Terus tidur dua jam, bangun subuhan. Anak sholeh dobleh 
yes! “ anak sholeh tidak boleh melewatkan sholat. Ancaman 
sunat jilid 2 oleh Galang bisa di lancarkan. 


Juna berjalan hendak menaiki tangga sebelum 
matanya melihat gulungan hitam di sofa yang sejak tadi 
bergerak gerak. 


“ Apaan tuh? “ Juna memicingkan matanya karena 
gelap, mencoba memperjelas apa yang sedang di tangkap 
netranya. Juna mendekati gumpalan hitam besar itu yang 

181 


sejak tadi bergerak gerak ke kiri dan kanan seperti sedang 
gelisah. 


it Papa? du 
“Juna?!” saut Galang tak kalan kaget. 


Juna menyingkap selimut itu dan menemukan Papanya 
yang sedang kedinginan karena tidur di sofa tanpa bantuan 
bantal atapun guling. Maklum, biasanya Sekar yang jadi guling 
Galang. 


“ Ngapain Papa tidur di sofa? “ Juna duduk mensejajari 
Ayahnya yang juga ikut bangun dari tidurnya itu. 


“ Susah susah, Mama masih ngambek gara gara lupa 
tanggal pernikahan. “ 


Juna mengangguk angguk, masih jadi topik hangat 
masalah tadi sore. Papa lupa tanggal kawinan. 


“ Papa sih salah, engga di inget inget. “ Juna ikut 
menyalahkan ayahnya. 


“ Emang harusnya kapan sih Pa? Maklum, Juna kan 
engga dateng ke nikahan Papa. Jadi Juna engga bisa ikut ngasih 
selamet. “ 


Galang menatap Juna dengan menahan rasa sebal. 
Kalo Papa aja baru nikah sama Mama, kamu juga belum ada 
niatan buat jadi zigot! 


“ Papa telat ngucapin seminggu. “ 


“Gila! “ 
182 


Plak! “ Ngatain Bapa sendiri gila. Kamu mau di slepet. 


Juna malah meringis dan mengusap usap kepalanya 
yang baru saja di tabok Galang. 


“ Mama kira Papa ngeprank kali, dikira di prank. Eh 
malah kelupaan beneran. “ Juna meringis mengusap usap 
kepalanya. 


“ Juna engga bisa kasih saran Pa, maklum. Juna kan 
sucih. Pikiran Juna aja masih bersih, engga tau tuh cara cara 
buat ngebujuk sama ngerayu perempuan. “ 


Galang malah menatap Juna tak percaya. 
“ Masa? “ selidik Galang. Juna malah nyengir. 


“Ya udah, Papa yang sabar ya. “ Juna mengusap bahu 
Ayahnya itu. Pasti Mama melebarkan teritorial, jadi Papa 
engga boleh tidur di kasur. Nasib nasib, nikah sama mantan 
veteran gini nih. 


U 


Ngapain kamu liatin Papa kaya gitu? “ Galang 
menepis tangan anaknya yang mengusap bahunya itu. Bikin 
tambah kesel aja. 


“Intinya Pa. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau gagal, coba 
lagi. Kalau Mama masih marah, udah lah Pa. Pasrah aja... “ 


Selesai mengucapkan kata kata terakhirnya itu, Juna 
langsung lari kembali ke kamarnya. Ia menghindari lemparan 
barang barang seperti bantal dari Ayahnya. Belum sampai 


183 


Juna selesai menaiki tangga. Ia melihat sekelebat bayangan 
putih keluar dari kamar orang tuanya. 


“ Ya Allah, tadi gundukan item si Papa. Sekarang, putih 
putih gini. Cobaan apa nih. “ Juna menyembunyikan diri di 
balik pintu kamarnya. la memperhatikan kalau bayangan putih 
itu berjalan menuruni tangga. Masih gue liatin, belum gue 
timpuk. Juna sudah berniat untuk menganiaya sosok yang ia 
kira setan itu. 


“Mama? “Juna tak menyangka kalau sosok yang ia kira 
kolong wewe atau sejenisnya itu adalah Ibunya sendiri. Tanpa 
sadar, Juna mengusap dada dengan lega. la kemudian melihat 
Ibunya yang berjalan ke arah sofa. Menghampiri Ayahnya. 


“Masuk kamar. “ perintah Sekar pada Galang. Ia duduk 
di tepi sofa tapi tak mau melihat wajah Galang secara 
langsung. Galang yang memang belum tidur itu melihat 
istrinya dengan heran. 


“ Masuk kamar Pa. “ ujar Sekar dengan sebal karena 
tak di gubris Galang. Galang malah heran dan mengusap usap 
wajah istrinya. la pikir Sekar nglindur. Karena ruangan gelap, 
Galang memastikan kalau mata Sekar memang tertutup. 


“ Apaan sih Mas! Muka di remes remes! “ Sekar 
melemparkan tangan Galang dengan sebal. Galang malah 
kaget, ternyata istrinya tidak ngelindur. 


“Kamu sehat kan Ma? “ tanya Galang memastikan. 


“ Buruan ke kamar, kalo tidur di sini nanti masuk angin. 
“ Sekar masih berbicara dengan nada yang cuek. 
184 


“ Baru di tinggal tidur di sofa beberapa jam udah 
kangen ...“ ledek Galang pada Sekar. 


“ Aku belum maafin kamu ya Mas. “ Sekar semakin 
ketus. “ Udah nikah dua puluh tahun! Masih kelupaan aja! “ 
Sekar protes dengan sifat pelupa suaminya. Bisa bisanya! Ia 
yang ulah tahun bulan Maret, baru mendapat ucapan ulang 
tahun saat bulan Agustus! 


“Iya maaf maaf, “ Galang melayangkan tangannya dan 
mengusap punggung istrinya. Eh, lagi lagi di tepis oleh Sekar. 


“ Maaf terus, kalo gitu kita nikah sampe dua puluh satu 
tahun aja, taun depan kita cere. “ 


Galang malah kaget dengan kalimat cere, cerai, pegat 
yang keluar dari mulut istrinya itu. 


“ Jangan ngawur ya, gini gini Mas walaupun pelupa. 
Mas engga lupa hari ulang tahun kamu! Dua puluh satu April 
kan ...?” Galang refleks menepuk lidahnya. Lidah kepleset 
mulu. Sekar menatap Galah dengan sebal. Bisa bisanya ia 
menikahi Galang dulu. Pasti ini alasanya. 


“ Kamu kira aku Kartini. Ulang tahunku itu DUA PULUH 
EMPAT MARET MAS!! Aku ini istri kamu, bukan pahlawan 
emansipasi wanita. “ 


“Maaf. “ ujar Galang tanpa malu malu sambil memeluk 
Sekar, “ Ini suami kamu Iho. Otaknya emang belum tumbuh 
sempurna dari dulu. Tapi sayangnya sama istri. Dih! Jangan di 
tanya! “ 


185 


“Sayang banget emangnya? “ 


“ Kalo aku engga sayang sama kamu, siapa yang 
bakalan masak? Nyetrika baju? Bersih bersih rumah? Partner 
bobo. Bayangin engga ada parner bobo aja udah ngeri, Hehe. 
“elak Galang sambil mengusap rambut Sekar. 


Sekar menghirup nafas panjang panjang. Ke 
thololanmu itu loh Mas, yang buat aku betah sama kamu. 
Batin Sekar. 

“Sini peluk. “ ujar Sekar sambil melebarkan tangannya. 
Galang malah menolak. 

“ Request peluk yang lain boleh? “ ujar Galang 
menawar. 


Plak! Tabok Sekar. 


U 


Udah, jangan nawar. “ Sekar memeluk Galang. 
Suaminya yang rada pelupa. Tapi Oonya ngangenin. 


Juna menatap dua orang yang sudah uzur itu. 


“ Papa, udah tua masih produktif aja. “ komentar Juna 
sambil menutup pintu kamarnya. Lega, dua orang itu tak lagi 
bertengkar. Dunia tak jadi berperang berarti. 


AAA 


186 


Renata berangkat sekolah. la tak mau di antarkan 
dengan mobil. Renata setia menggunakan busway ataupun 
angkot untuk berangkat sekolah. Pagi pagi seperti sekarang 
ini. Biasanya, Juna sangat gencar mengirimkan pesan. 


*** Ren, gue suapin lo ya. Buka mulutnya... *** 


Renata membaca tawaran suapan virtual itu, 
kemudian di bawahnya. Juna mengirimkan ikon makanan. 
Banyak sekali, seperti gudang menu yang bisa Renata cicipi. 
Senyum itu lepas dari bibir Renata tat kala ia membaca pesan 
spam dari Juna. Alien garing. Ujar Renata dengan sesekali 
menahan tawa. 


Pagi itu, Renata sukses menjadi pusat perhatian 
penumpang angkot. Kasin, padahal masih muda. Udah gila. 
Renata mengabaikan bisikan ibu ibu yang baru pulang dari 
pasar itu. Pesan yang Juna kirimkan habis. Sesaat, entah 
kenapa. Renata jadi menanti tiap pesan yang dikirimkan Juna 
selanjutnya. 


Besok besok dia pasti ngajakin keliling dunia virtual, 
lewat google maps. Tebak Renata. Ia masih mencoba berpikir. 


Mungkin aja, besok besok dia bukan nawarin makan. 
Tapi nawarin asuransi apa MLM. 


Renata mengabaikan pikirannya itu. la sudah sampai di 
SMA Garuda. Memasuki gerbang sekolah dan menuju ke 
kelasnya. Entah kenapa, pagi ini ia tak fokus untuk 
mengerjakan apapun. Entah apa yang sedang merasukinya. 


187 


U 


Renata!!! “ teriakan Mika itumembuat Renata 
berbalik badan. Mika berlari kecil menghampirinya dan 
dengan nafas yang ngos ngosan. 


“ Ngapain, pagi pagi udah jogging? “ Renata melihat 
Mika dari atas sampai bawah. 


“Wah kacau si lo Ren. “ Mika mengusap peluhnya itu. 
Tapi Renata nampak tak peduli. Ia kesal karena Mika kemarin 
langsung pulan dan meninggalkanya di sekolah. Renata 
berjalan terus tanpa mendengar teriakan dari Mika. Tanpa 
sadar, tubuh itu di halangi jalannya oleh orang lain. 


“Mau kemana ? “ 


Suara itu mengalihkan fokus Renata, ia menatap laki 
laki itu dengan ternganga. Siapa dia? 


“ Maaf, kita engga saling kenal. “ ujar Renata sambil 
mencoba menghindari laki laki yang sedang menghadang 
jalannya. Belum genap ia berada di sekolah ini seminggu, tapi 
Renata sudah sering di kerubungi orang orang aneh. 


“Lo Renata kan? Dua belas IPA 2? “ 


Laki laki itu terus berjalan mengikuti Renata, Renata 
semakin panik. Ia merasa, kelasnya semakin menjauh saja. 
Berjalan secepat apapun, rasanya kaki laki laki asing ini terus 
mengikutinya. Dan bug. Ada kaki asing lain yang menghalangi 
jalan Renata. 


188 


Ya Allah, kenapa di sekolah ini banyak pengganggu sih. 
Kesal, Renata akhirnya mendongakan wajahnya menentang si 
penghalang jalan. 


“ Tolong ya, gue mau ke kelas! Jangan halangin jalan 
gue!!! “ Renata membentak dua sosok itu dengan sekali 
bentakan. Dua sosok itu hanya diam. 


“ Ya silahkan Darling, gue engga lagi halangin jalan lo 
kok. “ 


Renata kaget, itu suara Juna. Lantas, si penguntit 
pertama itu siapa? Renata berbalik badan dan melihat laki laki 
di belakangnya. Renata kemudian menatap Juna lagi. Di 
tangan Juna sekarang sudah terdapat bola basket. 


“ Darling, jangan jalan lewat lapangan rumput. “ ujar 
Juna saat melihat si penguntit Renata. Ternyata anak PKS. 
Semacam sekuriti sekolah yang tugasnya menjaga ketertiban. 


“ Restu! Udah jangan di kasih poin, kasian cewe gue. 
Belum gue kasih tau aturan sekolah. “ Juna berteriak ke laki 
laki yang ternyata bernama Restu itu. Laki laki itu akhirnya 
mencoret kertas yang isinya pelanggaran Renata. Jangan 
menginjak rumput. 


“ Siapa yang cewe lo! “ protes Renata sambil menahan 
malu. 


“ Ya lo lah, masa Titin temen kelas gue. “ ujar Juna 
sambil mengoper bola basket di tangannya. 


189 


“ Gue bukan cewe lo ya. “ tegas Renata kembali. la 
menolak untuk di miliki. Menolak keras. Tapi Juna tak 
menggubris, ia langsung berlari ke sana kemari berebut bola 
basket. 


“Ren! Makanya tungguin! Lo sih main lewat lapangan 
rumput. Di cegat baru tau rasa lo! “ Mika menghampiri Renata 
dengan nafas yang sudah normal. Ia ingin mengatakan kalau 
lapangan rumput di larang untuk lalu lalang. Tapi Renata tetap 
berlari menghindarinya tanpa mendengarkan peringatan dari 
Mika. 


Bugg!!! Bola basket itu melayang ke kepala Renata. 
“ Pusing. “ keluh Renata. Kemudian dunia gelap. 


" Waduh!! Siapa nih yang ngelempar bola basket kaya 
ngelempar garat!! Tanggung jawab lo pada!! “ 


Mika menahan tubuh Renata itu. Terkapar di lapangan 
basket dan sudah hilang kesadarannya. Di antara kerumunan 
itu. Juna datang bagaikan superhero. 


“ Minggir. “ perintah Juna dengan dingin. Orang orang 
tak mau mendengarkan. 


“ Gue bilang minggir. “ akhirnya, lingkaran orang orang 
itu terpecah. Dengan sigap, Juna membawa Renata di 
pelukanya untuk di bawa ke UKS. 


190 


MY BOY 


Tubuh Renata di gotong sampai UKS. Mika masuk 
mengikuti langkah Juna. 


1 


“ Gue tinggal ya Ik. “ ujar Juna setelah ia selesai 
melepaskan sampul dasi dan sepatu Renata. 


“ Mika. Juna, nama gue MIKA. “ 


Juna hanya mengangguk tanpa perlu mendebat, 
sebentar lagi akan bel masuk. la harus cepat cepat ke kelas 
karena jam pelajaran pertama tak bisa di abaikan. 


“ Lo mau kemana?” Mika menghadang langkah Juna 
yang hendak meninggalkannya sendirian untuk menemani 
Renata. 


“ Mau ke kelas lah. “ ujar Juna dengan santai. Mika 
malah melongo cengo. 


“Lo mau ninggalin Renata. “ 


“Ika, sayang. Kalo gue nemenin Renata juga percuma. 
Gue sih mau mau aja, tapi lo tau sendiri kan Renata ke gue. “ 


Juna selesai berbicara dan langsung berjalan keluar. 
Mika hanya melongo dengan ucapan Juna barusan. Juna 
hanya berjalan sembari sesekali menendang udara. 
Sebenarnya Juna sangat khawatir. Khawatir sekali kalau terjadi 
apa apa dengan Renata. Belum pernah ia terobsesi dan sangat 
menyukai perempuan. Pertama kali dan itu hanya pada 
Renata. 


191 


“ Entar kalo gue nemenin Renata, di kira gue nyari 
kesempatan dalam keuntungan lagi. “ desis Juna dengan 
frustasi. la ingin memastikan Renata sadar dalam kondisi yang 
baik baik saja. Masalahnya, bola basket yang baru di pompa 
itu kerasnya bukan main. Takut Renat gegar otak. 


“ Kenapa muka lo di tekuk gitu? “ Dika yang baru 
sampai dengan Seto itu menyayangkan wajah Juna yang sudah 
kusut pagi pagi begini. 


“ Engga ada apa apa, masuk buruan. Takut di omelin 
Pak Bagas. “ guru sejarah itu selalu menakutkan untuk anak 
anak IPS. Juna masuk ke kelas, sebelum tubuhnya sepenuhnya 
masuk. Ia melihat Pak Bagas yang berjalan beriringan dengan 
Pak Adam. 


“ Masuk guys. Jangan berisik, tadi Pak Bagas lagi jalan 
sama Pak Adam .... “ Juna menerangkan situasi. 


U 


See ai Pak Kepsek jalan sama Pak Bagas. 
teriakan anak kelas Juna membabi buta. 


“ Bukan jalan pacaran. Herman deh sama jalan pikir 
kalian. “ hardik Juna. 


Teman teman sekelas Juna itu hanya terkekeh. 
Walaupun kadang menjadi siswa dengan banyak masalah. 
Masalah yang mengada ada tentunya. Juna punya tanggung 
jawab tinggi di kelas. Seksi kerohanian. Jadi jalan lurus harus 
tetap di jaga. 


192 


“ Udah, jangan pada berisik. Gue yasinin modar lo 
semua.” Jiwa rohani Juna yang harus di bersihkan dari setan 
segala setan mulai berceloteh. 


Eé 


“ Oke, gue absen dulu ya guys ...! “Juna mengambil alih 


buku absen di meja guru. 


“Wah absen pertama. Arjuna Leksmana, wah ini mana 
anaknya. Dari namanya, saya udah bisa nebak kalau anaknya 
ganteng, sholeh, dan yang pasti. Udah di sunat. “ Juna 
terkekeh saat ia menirukan logat guru. 


“ Dasar gila!!! “ seru Billa. Dengan masih terkikik. 
Teman teman sekelas Juna hanya maklum dengan kelakuan 
Juna yang super ajaib itu. Juna melanjutkan absenya satu 
persatu. 


“ Billa Budi Setiawan. “ Juna melanjutkan absen kelas 
hari ini. Pikirannya masih sedikit mengkhawatirkan Renata. 


“ Billa Anggie Dermawan, Juna!! “ Billa mengoreksi 
namanya yang di selewengkan oleh Juna. 


“ Oh, jutaan orang bahkan tidak menyadari. “ 


Akhirnya Juna melanjutkan absensi kelasnya yang 
berjumlah tiga puluh satu orang itu. Satu persatu ia absen 
teman temannya itu. Ini adalah semester terakhir mereka di 
sekolah yang bernama SMA Garuda itu. Tiga tahun bersama 
dengan orang orang yang sama membuat Juna sedikit tak rela 
kalau harus berpisah dengan teman temannya itu. 


193 


“ Oi, ini Titin kemana nih Titin! Dika lo apain si Titin 
sampe engga berangkat hah! Mentang mentang kemarin 
malem Jum'at!!! “ 


Dika malah melirik kursi Titin yang kosong tanpa 
penghuni. Kemarin penunggunya masih berangkat. Sekarang 
tiba tiba tak berangkat tanpa keterangan pula. 


“Wah, gini nih. Agen ghibah engga berangkat. Jangan 
jangan mulutnya lagi kena azab. “ Juna meletakan buku absen 
itu ke meja dan kembali ke tempat duduknya dengan Dika. 
Seto duduk sendirian di belakang mereka. 


“ Lo beneran engga tau Titin engga berangkat kenapa? 
“Juna menyelidiki Dika yang dari tadi hanya diam saja. 


"Ya gue kan engga chat chat-an sama Titin, Jun. “ 


Juna memalingkan tubuhnya tak peduli. Mantan 
memang spesies makhluk yang kadang harus di hindari. Juna 
mengerti perasaan Dika itu. 


“ Pinjem bolpen dong, Titin engga berangkat engga 
ada yang bisa di pinjemin. “ 


Seto malah dengan bangganya menyebut nama Titin di 
depan wajah Dika. 


“ Nih, pake spidol!! Biar tulisan lo bisa kebaca!! “ 


“Ih, Titin engga ada jadi sensi. “ 


AAA 


194 


Renata membuka matanya. Ingatan terakhirnya 
terhenti di bola basket di depan wajahnya. 


“ Lo udah sadar? “ suara Mika membuat Renat 
memalingkan wajahnya dengan sedikit pusing. 


“ Kok gue di sini sih, “ ucap Renata sambil memegangi 
kepalanya. la bangkit dengan sedikit susah payah. 
Menyandarkan bahunya di tembok. 


"Ya lo pingsan lah Ren, kena cocol bola basket. “ Mika 
melihat jam tangannya. Jam pertama sudah lewat. Renat 
hampir pingsan untuk satu jam pelajaran. 


“ Bisa ke kelas sekarang engga lo? “ Mika mengemasi 
barang barang Renata, mengulurkan dasi dan mengambilkan 
sepatu Renata di rak UKS. Renata masih kelihatan bingung 
dengan keadaan. 


Mika sudah berdiri di samping Renata, hendak 
menuntun perempuan itu untuk berjalan ke kelas. 


| dd 


“ Tunggu Renata menahan gerakan tangan Mika 
yang hendak merangkulnya berjalan. 


“ Gue pingsan di lapangan basket kan? “ Renata mulai 
merekap kejadian demi kejadian yang di alaminya. 


“Iya, masa lo ketimpuk bola di lapangan takraw. “ 


“Ih bukan gitu Mika!!!“ Renata menahan sebal karena 
jawaban Mika. 


“ Terus yang bawa gue ke UKS siapa dong ...?” 


195 


“ Lo mah di gendong Juna. “ jawab Mika dengan 
santainya. 


Ju-? Ju? Juna?! Renata hampir pingsan lagi kala 
mendengar si penolongnya. 


“ Lo di gendong Juna sampe ke sini, mukanya khawatir 
banget tadi. “ Mika mulai bercerita dengan riang saat 
mengingat scene superhero yang sedang menolong. 


“ Lo di taruh di ranjang UKS, di bukain dasi, di lepasin 
sepatunya. Di- “ 


“Stop! Stop! Stop!! “ 


Ya Allah!! Gue kan berattt!!!! Jerit Renata dalam hati. 
la mulai melihat jarak lapangan dan UKS. Deg! Deg! Deg! 
Jantung? Apa kabar? Kok jadi aneh gini. Kena tonyor bola 
basket jadi eror ya? Atau, gara gara di gendong Jun-!!! Renata 
menampar wajahnya untuk menepis kemungkinan itu. 


Renata mengusap dadanya saat ia membayangkan 
saat tubuhnya di gendong Juna. Tiba tiba, Deg! Deg! Deg!! 


AAA 


Renata berjalan sedikit terhuyung ke kelasnya. Mika 
tetap membantu Renata agar tubuh gadis itu tidak oleng. 
Sesaat Renata melirik ke arah kelas Juna. la kemudian 
menggeleng gelengkan kepalanya dengan cepat. 


196 


“ Kenapa lo! Kena ayan. “ hardik Mika yang bingung, 
kenapa Renata tiba tiba memukul mukul kepalanya. 


“ Ayan ayan, nenek lo kayang! “ 


Kenapa gue jadi deg degan gini. Stop Renata! Stop! 
Kembali, jantung Renata tak bisa di kontrol saat ia tiba tiba 
mengingat sosok Juna. Apa lagi, ia sekarang berhutang budi 
padanya. 


Kelas sudah sibuk dengan kegiatan belajar. 


“ Pagi Bu...” salam Mika dan Renata berbarengan. Miss 
Ning, guru Bahasa Inggris itu hanya mengangguk dan 
mempersilahkan Renata berserta Mika untuk masuk. Seantero 
sekolah sudah tau kejadian tadi pagi. Renata yangkolap gara 
gara di sosor bola basket. Renata meringis, karena teman 
teman sekelasnya memandangya dengan tatapan aneh. 


“Kenapa sih? Pada liatin gue kaya gitu, tuh cewe cewe. 
“ Renata duduk sembari memalingkan wajah. Semua anak 
perempuan memandangnya dengan tatapan tak suka. 


“ Mana saya tau, saya kan engga tau. “ jawab Mika 
dengan enteng. Jawaban itu malah membuat Renata marah. 
Tak salah lihat, Renata juga mendapati tatapan paling 
menyeramkan. 


Renata hanya melihat mata perempuan itu sekejap 
lalu mengabaikan semuanya. la hanya mencoba fokus untuk 
belajar. Ya! Tujuan hidupnya seperti sudah di tentukan dari 
lahir. Belajar yang benar dan jadi orang sukses. sepertinya, 
Renata mulai bosan dengan hidupnya yang monoton dan di isi 

197 


dengan kalkulus tak penting. Terkadang, Renata jadi ingin 
bebas, seperti Jun- 


“ Dah gila kali gue! “ Renata menghardik dirinya sendiri 
sambil menepuk kepalanya keras keras. 


“Nah kan lo kena ayan beneran. “ 
Renata hanya menatap temannya satu ini. 


Istirahat pertama. Mika langsung buru buru menutup 
buku tulisnya dan bangkit dari kursinya. 


“Kenapa lo? Buru buru amat. “ Renata curiga. Biasanya 
kalau Mika buru buru, kadang Renata suka di lupain. Seperti 
kejadian kemarin sore saat pulang sekolah. 


“ Gue mau ke kantin. “ jawab Mika sambil meraih 
beberapa uang dua puluh ribuan. la sudah berniat untuk 
menepati janjinya. Memberikan sajen pada Seto dan Dika, dan 
juga Juna tentunya. Istirahat pertama di kantin Mba Wati. 


“ Ikutt......” rengek Renata, ia juga lapar karena sudah 
menelan banyak sekali kosa kata baru dari Miss Ning. Enough! 
Renata sudah kehabisan tenanga. 


“ Yakin ...? “ Mika nampak ragu, masalahnya. la belum 
bilang, kalau ia akan memberikan sedekah pada tiga orang 
yang pastinya, Renata akan lebih memilih menghindar. 


Renata hanya menganggukan kepalanya, “ Yakin lah. “ 
ujar Renata sambil bangkit dari kursinya. Ia juga sudah 
menutup buku tulisnya dan bersiap pergi ke kantin. Mereka 


198 


berjalan ke luar dari kelas dan menuju kantin. Renata nampak 
biasa saja, jadi Mika pikir. Ini bukan masalah besar nantinya. S 


“ Kenapa kemarin lo buru buru pergi sih. Engga setia 
kawan banget. “ Renata melihat Mika dengan sebal. Kemarin 
ia sampai bingung harus bagaimana, halte itu jadi terlihat 
horor gara gara cerita yang Juna katakan padanya. 


“ Si Rian ngejar ngejar gue, ya gue buru buru pulang 
lah. Mana orangnya pingsan di semak semak lagi. “ Mika 
menahan geli saat mengingat penampakan Rian yang ada di 
semak semak pinggir jalan. Mantan yang tersakiti kini sudah 
berubah menjadi mantan yang kejam. 


U 


“ Seriusan? Dia kan orangnya nekat. “ ujar Renata. 
Sebelum pindah ke SMA Garuda, Renata itu satu sekolah 
dengan Rian. Jadi Renata tau perwatakan Rian saat masih 
berpacaran dengan Mika. Over protektif. 


“Iya, untung ada yang nolongin gue kemarin. “ 


Mika tersenyum lebar mengingat tiga hero-nya yang 
sekarang sudah duduk di sana. Duduk mengangkat kaki di 
sambi haha hihi dengan Seto sebagai badutnya. Wajah Seto 
lumayan lebam di dekat mata. 


“ Tunggu, tunggu! Kok kita jalan ke kantin ini sih! “ 
Renata menghentikan Mika yang sudah berjalan ke arah 
kantin Mba Wati. Pasalnya, di sana ada Juna! J-U-N-A! 


“ Gue mau teraktir mereka bertiga, mereka yang 
nolongin gue kemarin sore. “ Mika tak menghiraukan Renata. 
Toh ia harus membayar hutangnya. 

199 


| dd 


“ Gue engga mau kesana Renata menghentikan 
langkah Mika, ia tak sengaja bersinggung tatap dengan Juna. 


Deg! Deg! Deg! Ya Allah! Jantung Renata kenapa sih? 
Kok jadi suka loncat loncat sendiri. Renata mengusap dadanya, 
mencoba menenangkan jantungnya. 


“ Gue musti ke sana Ren, kalo lo mau makan di kantin 
sana juga engga apa apa. “ tunjuk Mika ke kantin yang biasa ia 
tumpangi makan dengan Renata. Renata sejenak ragu, ia tak 
suka sendirian dengan orang orang asing di sekelilingnya. 


Juna melihat wajah Renata yang nampak bimbang itu, 
kemudian ia melihat Renata yang berbalik badan dan 
meninggalkan area kantin. Entahlah, kemana tujuannya. 


“Renata keman Ik? “ 


“ Mika Juna, nama gue Mika. “ Mika duduk dengan 
kesal di depan tiga orang ini. “ Renata mau ke kelas aja 
katanya, engga jadi makan di kantin. “ujar Mika membuka 
obrolan. Ia melihat wajah Seto dan Dika yang sudah beringas 
menahan lapar. 


“ Sana buruan mau makan apa. “ peritnah Mika pada 
Seto dan Dika. Mereka berdua menatap Mika dengan tatapan 
puas. 


“ Nah gitu, sering sering ngasih kita makan. Ingat, 
berbagi pada yang membutuhkan itu balasannya surga. “ ujar 
Seto yang entah mendapat pencerahan dari mana. Ia langsung 
menghampiri Mba Wati yang sudah tak terlalu sibuk 
mengurusi pesanan makanan. Dika juga ikut memesan. 

200 


“ Lo engga mesen makan Jun? “ 


Tak mendapat sahutan, Mika malah kaget karena Juna 
sudah tak ada di kantin. 


“ Itu satu lagi kemana perginya. “ 


201 


MY BOY 


Renata berjalan ke kelas. Wajahnya di tekuk, Renata 
berjalan sambil melihat ke ubin ubin bangunan. 


Pipi gue kenapa sih? Jantung gue juga kenapa sih? 
Kenapa kenapa!! Kenapa! 


“Astaga!! “ Renata menghentikan langkahnya saat ada 
kaki asing yang menghalangi jalannya. 


“Lo Renata kan? “ tanya laki laki itu pada Renata. 


“ Iya gue Renata! Gue Renata! “ ujar Renata dengan 
kesal. Sejak kemarin ia selalu di tanyai namanya. Pagi tadi juga, 
sekarang juga. Sebenarnya apa yang salah dengan nama 
Renata. Dari Renata Abbigail jadi Renata Babigila. 


“Nih. “ulur tangan itu memberikan streo foam yang di 
bungkus plastik bening, “ Makanan dari Juna kelas Dua belas 
IPS tiga. “tangan itu terulur dan Renata malah tercengang. 


Lagi? Dia mau ngasih gue makanan lagi. Dan lagi lagi, 
perut Renata tak bisa di kondisikan seperti sebelum 
sebelumnya. 


“ Kata Juna terima aja, dia engga ada maksud apa apa. 
ujar laki laki itu dengan cuek dan berlalu. Tidak seperti 
perempuan yang waktu itu, laki laki ini tidak menghiraukan 
jawaban Renata. Hanya memberikan makanan itu dan 
langsung pergi. Bahkan bayangannya sudah tak terlihat saat 
Renata hendak menolak makanan itu. 


U 


202 


“ Kenapa dia suka banget ngasih besek ginian ke gue 
sih! “ Renata masuk ke kelas dengan sedikit malas. Tak ada 
satupun anak di kelas. Tak ada yang bisa di ajak bicara. Hanya 
dia sendirian. Renata menarik bangku dengan malas, ia duduk 
di bangkunya dan perlahan membuka makanan pemberian 
Juna itu. 


U 


Bakso tusuk. “ komentar Renata, ia kemudian 
mengambil satu bakso dan memasukannya ke dalam mulut, 
mengunyah bakso itu pelan pelan dan sesekali merem melek. 
Renata jadi teringat sesuatu. Ia dengan cepat membelah 
bakso bakso itu menjadi dua bagian dengan sendok. Takut 
kalau ada pesan arisan yang di selundupkan lagi ke baksonya. 


“ Huft, engga ada ternyata.” Ujar Renata, ia bisa 
bernafas lega. 


“ Lo nungguin surat dari gue ya. “ 


Suara itu sontak membuat Renata membeku. Suara 
Juna dan Renata langsung berbalik badan untuk memastika. 
Astaga! Sekarang laki laki itu malah semakin mendekati 
bangku Renata, dengan senyum yang berbeda. Juna sekarang 
hanya tersenyum geli saat melihat Renata makan dengan 
khawatir. 


“ Gue lagi engga mau ngasih lo pesan rantai, “ semakin 
mendekat dan akhirnya Juna ada di depan Renata. Jantung 
Renata sudah seperti di pacu. Renata sendiri heran, semakin 
Juna dekat dengannya. Rasanya, jantungya seperti mau di 
pacu di Sentul sana. 


203 


Kreeek. Kreeek. Juna dengan sigap mengambil kursi 
dan membaliknya. la kemudian duduk menghadap Renata 
yang masih kaget dengan kehadirannya. Bakso di mulut 
Renata tak sepenuhnya tertelan. 


Uu 


Lagi engga mau ngasih pesan rantai, lagi mau 
ngomong langsung. “ Juna kemudian menangkupkan 
tangannya ke dagunya. Ia berniat untuk memandangi Renata 
yang sedang makan. 


“ Ngapain e-. “ gawat, Renat mulai gagap gara gara 
kehadiran Juna. 


“Ehm? Apa Babe. “Juna malah menikmati kegugupan 
Renata. Perempuan itu kemudian menelan sisa bakso di 
muluntya. 


“ Ngapain lo ke kelas gue! “ 


Juna memandangi wajah Renata sesaat. Wajah Renata 
tak lagi pucat. Saat Juna menggendong gadis itu, bibir Renat 
bahkan sangat putih seperti mayat. Juna juga memperhatikan 
ada sedikit lebam di pelipis Renata. Dan cusss. Botol minuman 
dingin yang ia pegang sedari tadi meluncur ke pelipis Renata. 
Untuk mengompres luka. 


“ Mau mastiin kondisi lo, masih idup atau engga, ginjal 
masih dua atau engga, mata masih normal atau engga. “ 


Renata merasakan hawa dingin di pelipisnya yang sakit 
sejak tadi. la masih melihat Juna yang sibuk memperhatikan 
pelipisnya itu. Mata elang Juna seakan sedang memarahi luka 
luka itu. Kembali, jantung itu berpacu saat Renata menyadari. 

204 


Kalau laki laki di depanya ini punya aura aura yang 
membuatnya tak berkedip. 


“ Gue heran sama lo, orang ganteng kaya gue di 
semprot mulu. “ sekarang Juna menarik minumannya itu dan 
membuka tutup minuman itu. Menyodorkannya di depan 
Renata. 


“ Nih, gue kan pacar yang baik. Ngasih makan sama 
ngasih minum, kalo cuman makan. Kasian, lo keseretan. “ 


Uluran minuman itu membuat Renata semakin 
bingung. Sebenarnya, apa yang membuat Juna suka sekali 
mengganggunya. Pandangan Juna kini seratus persen terpaku 
pada Renata. 


“ Lo kenapa sih, hobi banget gangguin gue. “ akhirnya 
Renata berani bertanya. Juna tak bergeming. Ia fokus menatap 
Renata dengan mata bulat, alis yang rapi tanpa harus di atur 
barisannya dengan pensil alis. Bibir biasa saja, tanpa sentuhan 
Tonymolly, Warkdah, Pizy, mwehehee. Cantik engga harus 
mahal, tapi cantik butuh modal. Nah yang engga cantik? 
Otomatis tereliminasi. 


“ Muka lo kenapa sih, bikin gue betah liatin. “ Juna 
malah tak menjawab pertanyaan Renata. la kemudian kembali 
menatap wajah itu. 


“ Muka lo itu, kaya ada zat adiktifnya tau engga. Gue 
betah liatinnya, ketagihan. Candu. “ timpal Juna lagi. Renata 
malah semakin sebal. 


205 


U 


“ Muka lo kaya zat karsinogenik. Berakibat kanker. 
ketus Renata. Jantung! Berani lo khianatin gue sekali lagi! Gue 
tebas lo! Dan ternyata, jantung Renata pun berkhianat. 
Semakin cepat. 


Juna malah terkekeh dengan geli, ia kemudian bangkit. 
Dan niat Juna untuk pergi itu membuat Renata bingung. 


Uu ti 


Jangan buat gue khawatir ya Darling. Juna 
melayangkan tangannya ke ujung kepala Renata. Mengusap 
rambut itu dengan lembut dan kemudian berlalu. 


“ Gue bilang, gue bukan pacar lo!! “ 


“ Bentar lagi, kalo bukan ya besok, kalo bukan besok ya 
lusa, kalo bukan lusa. “ Juna menghentikan kata katanya. la 
berbalik di ambang pintu. la melemparkan senyuman ke 
Renata. 


“ Kalo bukan lusa, ya kita ke KUA aja. Sekarang. Gue 
culik lo! “ 


Dan blush!! Pipi Renata memerah. 


Pipi murahan! Tuman!!! Renata menampar nampar 
pipinya yang terasa panas itu. Kemudian siap membalas kata 
kata Juna. Dan laki laki itu sudah menghilang. Entah kemana 
lagi perginya. Juna selalu seperti itu. Meninggalkan banyak 
kejutan untuk Renata. Sampai Renata bingung. Mulai dari cara 
Juna mendapatkan nomor ponselnya dengan berpura pura tak 
membawa ponsel. Puisi dengan dua tema yang nyeleneh. 
Surat di bakso setan. Pesan chat yang garing. Dan sekarang? 


206 


AAA 


“ Nih, lo kerjain PPT sama makalahnya. “ lemparan 
lembaran demi lembaran itu memenuhi meja Renata. 


“Maksudnya? “ tanya Renata nampak bingung. la satu 
kelompok. Berarti mengerjakan semuanya dengan bersama 
sama. 


“ Ya maksud gue, lo yang ngerjain semuanya lah. Gue 
denger denger, lo itu pinter di SMA lo yang dulu. “ 


Dan tanpa babibu lagi, perempuan bernama Zeva itu 
pergi meninggalkan Renata. Dua temannya yang lain juga 
begitu. Langsung pergi bersama Zeva. Renata sampai bingung, 
minggu minggu pertama bersekolah di sekolah baru terasa 
sangat berat. 


Renata mengambil nafas panjang dan meraih 
lembaran kertas itu. Bukan karena ia tak mampu mengerjakan 
semuanya. Ingat, enam belas jam! Enam belas jam hidup 
Renata hanya di isi dengan belajar. Membuat makalah dan 
power point hanyalah hal kecil dan sepele. Dan lagi pula, 
Renata ingin menjadi murid yang biasa saja. Tak ingin 
menggunakan koneksinya. Tidak sama sekali. 


“ Sabar, si Zeva itu wajar kaya gitu. Cantik tapi engga 
ada otaknya emang banyak. “ Mika kembali dari rapat 
kelompoknya. Sayangnya, di kesempatan ini Mika harus 


207 


berpisah dengan Renata. Kelompok ini di buat dengan acak 
dan mereka berdua tak bisa memilih. 


“ Udah jangan ngatain, “ ujar Renata. la memasukan 
lembaran kertas itu ke dalam tasnya. Tak lama kemudian, bel 
itu masuk dan siswa siswa berhamburan keluar. Guru kelas 
Renata sudah keluar sebelum bel berbunyi, membagikan 
kelompok dan langsung berpamitan. 


“Mau gue anterin pulang engga? “tawar Mika dengan 
sangat sumringah. Pasalnya, ia yakin seyakin yakinya. Rian 
takan berani lagi mengganggunya. 


“ Yuk jangan cemberut gitu Ren, kalo Bokap lo sampe 
tau lo di bully dan Sang Maha Agung bertindak. Bisa bisa tuh 
Zeva sama duo dayangnya di depak dari sekolah loh Ren. “ 


“ Udah lah, gue juga engga bakalan ngadu masalah 
ginian ke Bokap. Yuk pulang, lo bawa helm dua kan? “ tanya 
Renata dengan sangsi. Takut di PHP lagi dan ujung ujungnya ia 
di oper ke Juna lagi. Jantungnya sedang tidak santai kalau 
berdekatan dengan Juna. 


“Tenang, tadi pagi gue colong helm Abang gue. Lo bisa 
pake. “ 


Mika menggandeng tangan Renata kep parkiran. Sore 
sudah menyilaukan mata. Di ufuk barat sana, mentari 
membuat pemandangan sekolah menjadi damai. Sepi, karena 
para siswa sudah pulang ke inangnya masing masing. Renata 
jadi ingat Asya di rumah. 


208 


U 


Naik Ren, mau ngebut nih gue. Mau ngalahin 
rekornya Rossi sama Usain Bolt. “ 


Mika terkekeh dengan lawakannya yang ia pikir elegan 
itu, Renata hanya mengikuti perintah Mika. Naik di motor dan 
di bonceng Mika. Uluran helm itu di pakainya tanpa kesulitan. 
Dan saat mata Renata melihat ke bagian barat gedung. Saat 
matahari di ufuk barat sedang bersiap untuk tenggelam. 
Renata melihat bayangan Juna yang baru selesai sholat ashar. 
Keluar dari masjid dan tengah memakai sepatunya. 


Mika masih sedikit kesulitan karena ada motor di 
depannya, Renata? Ia masih sibuk melihat Juna yang memakai 
kaus kaki dan sepatu. Tapi satu tangan. Entah satu tangan Juna 
lagi sedang di pakai untuk apa. Dan tiba tiba, ponsel Renata 
bergetar. Ada notifikasi yang muncul. 


*** Ati ati di jalan Darling. By Juna tampan se — asia 
tenggara. *** pesan dari Juna dan laki laki itu kemudian 
berganti, menggunakan kedua tangannya untuk memakai 
sepatu. Jadi, sejak tadi. Satu tangan Juna sedang sibuk 
mengetikan pesan untuk Renata? 


AAA 
“ Lo pada jadi nginep di rumah gue? “ Juna bergeser 
mengambil tasnya dan menggendong ransel itu ke 


punggunya. Di tunggunya Seto dan Dika yang masih memakai 
sepatu mereka. 


“Jadi, gue udah bawa alat perang malahan. “ ujar Seto 
sambil mengikatkan tali sepatu terakhirnya. Dika sudah selesai 


209 


dan sedang mengulurkan tas Seto pada pemiliknya. Seto 
bangkit dan tersenyum puas. 


“ Lets gol! “ 
“ Hayu! Meluncur!!! “ 


Ketiganya pulang ke rumah Juna. Ada misi yang harus 
ia selesai kan sekarang ini. Dengan kedua temannya. Sebelum 
Juna menaiki Hengki. la melihat ponselnya dan membuka 
LINE. Ada banyak pesan masuk di room chatnya. Semuanya 
adalah pesan pesan tak bermutu. 


*** Jun, gue kangen nih! Kita karokean hayoookkk!! 
Kaka 


*** Lo ada waktu kan? Punya kaki kan? Ya udah! 
Waktu lo di gunain buat jalan jalan deh sama gue! Hiya hiya 
hiya *** 


*** Mana ada Romeo ninggalin Julliet sendirian! 
Buruan Jun! jemput gue!! *** 


Juna kembali menatap pesan yang dia pin untuk di 
prioritaskan. Renata tak pernah membalas pesannya. Hanya 
membacanya dan kemudian di abaikan. Kembali, tanpa di 
suruh pun Juna tak gentar untuk mengirmkan pesan pesan 
absurd untuk Renata. 


*** Tadi pagi gue liat Pak Bagas sama Pak Adam jalan 
bareng, jadi kapan lo mau jalan sama gue? *** 


Dan pesan itu sudah terkirim. Tanpa balasan tentunya. 
Juna jadi berpikir, berpikir untuk ... 
210 


AAA 


“ Sore Tante ... “ sapa Dika dan Seto berbarengan. 
Mereka kemudian menghampiri Sekar untuk mencium tangan 
Ibu Juna itu. Dengan senang hati, Sekar mengulurkan tangan. 
la sudah menganggap dua teman Juna itu sebagai anaknya 


juga. 


“ Sore, sana buruan ganti baju istirahat. Udah sholat 
kan Jun, kalian bertiga? “ 


“ Udah Mommy, anak sholeh sholehnya Abi Galang 
masa belum sholat! Malu lah, buatnya aja pake bismillah. “ 
Juna mendapatkan cubitan dari Sekar. Kadang, anaknya itu 
ngomongnya suka engga di rem. 


“Jangan banyak omong, sana ganti baju! Terus kalian 
bertiga, bantuin Papa. “ Galang sudah berkacak pinggang 
dengan segala peralatannya. Yah! Cobaan kalau ke rumah 
Juna adalah, harus bersiap di aniaya oleh Galang. Harus ikut 
marathon olah raga dengan Galang. 


“ Om, sore Om. Makin ganteng aja, Tante apa lagi. Kalo 
jadi janda, saya siap jadi Bapa tirinya Juna. “ Seto menatap ke 
arah Sekar yang sedang geleng geleng kepala. Kids jaman now, 
sudah tau trik untuk merayu orang tua rupanya. 


“Jun, sekalian ambilin golok Papa di pekarangan. Mau 
tes ombak, tes ketajaman buat nebas temen kamu itu. “ 


Juna terkekeh sambil berlalu ke arah dapur, “ Mau di 
panasin sekalian engga Pa? biar nanti dagingnya mateng 
merata sekalian. “ 

211 


“Ide yang menarik. “ 


Seto hanya menatap Juna dan Galang secara 
bergantian. Dasar! Bapa dan anak sama aja! Nyawanya di 
ujung tanduk. 


212 


MY BOY 


Renata sampai di rumah. Pekarangan rumahnya sepi. 
Tak ada orang yang menunggu. Hanya terlihat Asya dengan 
seorang pengasuh. Maklum, Asya masih belum bisa di tinggal 
di rumah sendiri. Mungkin, saat Asya sudah SD ia akan 
merasakan. Kesendirian. 


“ Makasih ya Mika, “ ucap Renata sambil mengulurkan 
helm milik Mika. 


“ Iya, ya udah sana lo buruan masuk. Udah gelap gini. 
“ Mika langsung memutarkan motornya dengan kecepatan 
cahaya. Punggung Mika sudah menjauh. Renata 
menghembuskan nafas berat saat melangkahkan kaki ke 
rumahnya sendiri. 


ti 


“ Ka Renata pulang!! Asya dengan segala 
kepolosannya itu menyambut kedatangan Renata. Berlari 
menghampiri Renata dan menghamburkan pelukan ke Kaka 
perempuannya itu. 


i 


Belajar apa sama Bibi? “ tanya Renata sambil 
memeluk Adiknya itu ke dalam di gendonganya. 


“ Belajar ngitung, belajar ngaji sama baca. Kata Papa, 
Asya musti belajar renang juga mulai minggu depan. “ 


Binar mata Asya membulat. Mungkin baginya, 
berbagai kegiatan yang di berikan Ayahnya padanya sangatlah 
menyenangkan. Seperti bermain air. Tapl bagi Renata yang 


213 


sudah mengerti. Semua kegiatan yang di berikan Ayahnya 
padanya, adalah salah satu bentuk pengekangan kebebasan. 
Perampasan kebebasan. 


Renata membuka pintu, garasi masih kosong. “ Papa 
belum balik, Bibi pulang aja. Biar Renata yang masak, besok 
libur. Renata engga bakalan kecapean. “ 


Renata menurunkan Asya dengan gemas. Kemudian ia 
mendekati Bi Ar. 


“ Bapa masih sakit kan Bi? Udah, pulang aja. “ Renata 
melihat wajah khawatir Bi Ar yang terlihat jelas kalau ia 
mencemaskan kesehatan suaminya itu. 


“Tapi Mba Renata, Bibi ... “ Bi Ar hendak menolak. Ia 
punya tanggung jawab juga, atas gaji yang terimanya, kalau ia 
tak bekerja. Dan tetap mendapatkan upah, sama saja 
mendapatkan gaji buta. 


Uu 


Udah, Renata udah gede. Bisa masak sendiri. 
Gampang, Bibi pulang aja. Ati ati di jalan ya Bi ...” 


Tanpa menunggu aba aba, Renata mendorong tubuh 
Bi Ar agar keluar dari rumah dan buru buru mengunci pintu. Ia 
tersenyum puas karena Bi Ar tak menolak. Renata beralih ke 
arah Asya yang terlihat bingung. 


“ Ka Renata ngusir Bibi?” 


Renata malah terlihat geli dengan spekulasi Asya, ia 
mendekati adiknya itu dengan senyuman manis. 


214 


“ Engga, tapi bentar lagi maghrib. Jadi Bi Ar musti 
pulang, Asya mau bantuin Ka Renata masak?” 


Asya mengangguk, rambutnya yang di kepang dua itu 
bergerak gerak karena ia menganggukan kepalanya dengan 
keras. 


| tl 


“ Kita masak apa Ka! “ Asya sudah bersiap dengan 
segala peralatan tempurnya. Walaupun hanya celemek 
sebagai bentuk pencitraan. Asya hanya duduk di meja dapur 
sambil mengenyot es krim dan cokelat di tangannya. 


“ Masak apa aja, Asya mau Ka Renata masakin apa? “ 


“ Apaa aja, Asya kan cuman bantu do'a. “ kemudian 
Asya terdiam tanpa suara. Menunduk dan kemudian 
tersenyum. 


“ Nah, Asya udah selesai do'a berarti masakan Ka 
Renata harus enak. “ cengir Asya tanpa rasa bersalah. 


Renata sudah sibuk dengan potongan sayurannya. la 
akan memasak makanan untuk makan malam. Ayahnya masih 
belum pulang. Mungkin ada rapat, ataupun dinas dinas lain. 
Renata tak paham. Renata hanya sibuk mengupas kentang dan 
memotongnya dengan cepat. 


“ Aaaa. Buka mulutnya, cobain dulu baru nolak! “ 
Renata meninggikan suaranya, Asya pelakunya yang membuat 
Renata marah. Asya tak pernah mau makan sayuran. Dan ini 
juga bukan seutuhnya sayuran. Ini kroket ayam isi sayur. 
Sayuran yang banyak. 


215 


“ Engga mau, kata temen sekolah Asya. Kalo makan 
sayuran banyak banyak. Nanti jadi kambing. “ Asya 
menggelengkan kepalanya dan menghindari sesuapan nasi 
penuh dengan kroket warna warni itu. Entah sayuran apa saja 
yang sudah di masukan Renata ke dalam adonan kroket itu. 


“Ih engga Asya, kalo kamu makan rumput. Baru, kamu 
kaya kambing. Kalo kamu makan sayur banyak, kamu jadi 
Popaye. “ 


Temen macem apa sih yang mikirnya kaya gitu, berarti 
kalo nelen biji rambutan. Di lambung tumbuh stekan 
rambutan. Renata geleng geleng kepala. la tetap kekeh agar 
Asya makan sayuran sayuran itu. Kalau bisa, malah sebanyak 
mungkin. 


“ Huaaa!!! Ka Renata kok gitu, Asya engga mau. Jangan 
di paksa. “ Asya hampir menangis. Di usapnya mata Asya oleh 
Renata. 


“ Yaudah, makan telor ceplok. “ Renata memotong 
telor ceplok itu dan menutupi sayuran di bawahnya. 


“ Enak? “ Renata memperhatikan ekspresi Asya yang 
tak menyadari kalau ada sayuran di bawah telor ceplok tadi. 
Mampus kamu Dek, besok kamu udah siap di Ourbanin. 
Renata tersenyum dengan puas. 


“ Kalian udah makan duluan ....? “ 
Sosok itu memasuki meja makan. Dengan santainya 


duduk di depan dua puterinya yang sedang bercengkerama. 


216 


“ Bi Ar mana? “ menilik ke arah dapur yang kosong, 
biasanya Bi Ar akan menunggu Tuannya dulu baru berpamitan 
pulang. Tapi ini tidak terlihat sedikitpun batang hidungnya. 


“ Renata suruh pulang dulu Pa, kan suaminya Bi Ar lagi 
sakit. “ jelas Renata dengan sedikit takut takut. Suapannya 
untuk Asya jadi terhenti. 


“Jadi kamu yang masak makanan ini? Bukannya Bi Ar? 
Pulang sekolah bukannya belajar, kamu malah masak? Renata, 
Papa udah bilang ke kamu, jangan- “ 


“ Jangan buang buang waktu buat hal yang engga 
penting. Dan makanan itu penting. Jadi Renata engga buang 
buang waktu. “ potong Renata dengan membulatkan 
keberanian. 


“ Kamu berani motong omongan Papa sekarang? “ 
mata itu membulat tak percaya, Renata. Anak perempuannya 
itu sudah besar, jadi punya keberanian untuk mendebatnya. 


“ Engga gitu Pa, toh besok Sabtu. Renata libur, Renata 
juga pengin istirahat. Engga belajar terus. “ 


Renata benar benar lelah. Benar benar ingin bebas dan 
merasakan apa yang di lakukan remaja remaja seusinya di saat 
saat seperti ini. 


“ Renata, kamu anak Papa. Papa engga mau kejadian 
dulu terulang lagi. Papa yang lebih tau masa depan kamu!! “ 


217 


Brakk! Renata membanting sendok itu ke piring. 
Sesaat Asya nampak bingung, pertengkaran apa di meja 
makan kali ini. Otak super mininya tidak bisa memahami. 


“ Asya ke kamar yuk, biarin Papa makan malem sendiri. 


Renata membopong Asya, Ayahnya itu sudah ingin 
meledakan amarah tapi Asya tak boleh melihatnya marah 
mara. Akhirnya, Ayah Renata itu hanya makan malam 
sendirian. Menangis, batinnya. Ia meratapi piring kosong itu. 
Renata masih dengan kebiasaan lamanya. 


“ Dia pasti kelupaan. “ 


Renata melintasi kamar gelap itu. Renata hanya melewati 
sepintas pintu yang tak pernah di buka itu. Karena pintu itu, 
adalah awal mula rasa sakitnya di mulai di rumahnya, di 
keluarganya. 


AAA 


| 


“ Sholat maghrib, abis itu kita mulai!! “ itu perintah 
Galang. Ia sudah membariskan tiga anak laki laki itu. 


“Wudhu yang bener, kalo engga bener. Inget, ujung 
Monas itu lancip. Belum pernah kalian di sunat pake emas — 
nya Monas? “ 


218 


Juna yang tadinya malas malasan wudhu itu langsung 
bersemangat. Lebih ke takut sih. Dia langsung membasuh 
wajahnya dengan cepat. Begitu pula dengan Dika. Seto yang 
otaknya setengah hilang, setengah keropos itu malah terdiam. 


“ Om? Apa di Monas udah bisa buat sunat masal? “ 
tanya Seto dengan bingung. Galang malah melotot ke arah 
Seto. 


“ Engga perlu ke Monas, sekarang aja kamu Om sunat! 


Mendengar itu, Seto langsung buru buru. Juna yang 
hendak berkumur itu jadi menahan diri agar tidak tertawa 
karena takut tersedak. Selesailah mereka bersuci. Juna 
berbalik badan dan Ayahnya sudah di ruangan berdiri dengan 
sarung yang melingkar di pinggangnya. Suara lantunan suratan 
dari mulut Ibunya. 


| U 


“ Cepetan guys! “ ujar Juna sembari meninggalkan 
tempat wudhu dan berjalan ke ruang sholat. Sholat berjamaah 
wajib hukumnya di rumah Juna. Entah kenapa Galang lebih 
takut anaknya jatuh ke hal hal yang buruk. Jadi gedein anak itu 
bukan supaya mereka sukses! Sukses jadi orang tua itu, begitu 
kita udah bisa gedein anak kita jadi orang yang bener. Itu kata 
Galang pada Sekar. Waktu itu, Sekar marah karena Juna tak 
belajar. 


Galang punya pengalaman berat masalah itu. Tentang 
saudara angkatnya. Yang mendapat perlakuan kurang baik. 
Anak di luar nikah, bukan karena hubungan gelap. Tapi akibat 
di perk“osa dan hamil tanpa suami. Anak itu di anggap akan 

219 


menjadi ba"jingan seperti ayahnya. Jadi, Ayah Galang 
mengadopsi anak itu dan menjadikannya saudara angkat 
Galang. 


Toh ujungnya, saudara angkat Galang itu jadi pria yang 
alim, rajin beribadah dan patuh pada orang tua. Jadi, anak itu 
bukan untuk di arahkan menjadi apa. Tapi di bentuk menjadi 
pribadi seperti apa. Anak orang baik bisa juga jadi belangsak. 
Jadi Galang akan terus menuntun Juna jadi anak yang baik, 
pribadi yang baik. 


pa 


“ Guys! Kita sholat sekarang, berhenti becandanya 
tegas Galang sembari mengumandangkan komat. Tangannya 
di angkat dan ibadah di mulai. Seketika itu juga, Juna yang 
biasa pecicilan itu berubah menjadi pribadi yang lain. Khusyuk 
dan tenang. 


Di meja makan, Juna sudah menarik kursi dan bersiap 
makan malam. 


“ Silahkan guys, silahkan nungging. “ 


“ Duduk ogeb. “ semprot Dika pada Juna, Seto hanya 
terkekeh dan Juna juga. Galang sudah duduk dan memimpin 
do'a. Sekar sudah mendampingi Galang dan menyiapkan lauk 
dari tadi. Mengisi perut orang rumah sebelum di gembleng 
oleh Galang. 


I“ 


“ Buruan makan, abis ini kita mulai latihan militer 
hardik Galang. la melihat Dika dan Seto yang sedari tadi masih 
melihat piring. Bingung mungkin dengan pilihan makanannya. 


220 


“ Om, kita nanti mau jarak berapa kilo emangnya? “ 
Dika lumayan penasaran. Didikan militer ayah Juna ini akan 
sejauh apa. 


“ Kita lari sekitar dua puluh kilo meter, terus kita squad 
seratus kali di lapangan basket. Sampai jam sepuluh, kita 
istirahat. Kita pulang. “ 


Mendengar latihan militer kali ini yang terdengar 
sangat berat, Dika dan Seto langsung mengambil banyak 
makanan ke piring mereka. Lain dengan Dika, lain juga dengan 
Juna. la sibuk mengetikan sesuatu. Yap! Mengirimkan spam 
chat ke Renata. 


di 


Ngapain kamu senyam senyum Jun? Kesambet? 
Mabok balsem? “ 


Galang menatap Juna dengan heran, Sekar juga. 
Mendengar itu, Juna langsung memasukan ponsel itu ke 
sakunya dan tersenyum seperti tak ada apa apa. 

“ Engga ada apa apa kok Pa, Ma, “ celetuk Juna. 

“ Boong Om, Tante. Palingan Juna lagi ngirimin 
gombalan maut ke temen sekolah kita.” 


Seto mendapatkan pelototan dari Juna, berani 
beraninya!! 


“ Cantik Jun? “ tanya Galang. Di luar ekspektasi, Juna 
kira ia akan di marahi. Ternyata tidak. Galang merasa, anaknya 
sudah besar, bukan saatnya untuk di larang, tapi di mengerti 


221 


dan di beri batasan. la takan melarang anaknya itu. Anak 
muda, semakin di larang, semakin menentang. 


“ Cantik Pa, cantik luar dalem lagi. “ ujar Juna sedikit 
tersipu saat membayangkan Renata yang berhati baig itu. 
Menolong orang lain. 


Galang menyuap nasi ke mulutnya, mengunyah dan 
menunggu kelanjutan cerita Juna. Sekar juga, baru kali ini 
putra mereka bercerita masalah percintaan. Ia pikir, Juna gay. 


“Syukur lah Jun, Mama pikir kamu gay. “ celetuk Sekar 
sembari memberikan lauk tambahan untuk suaminya. Juna 
malah meloto di tuduh seperti itu. 


“Jantan jantan gini di bilang gay! Ngana sehat? “ 


Mata Mama pasti bintitan, sampe engga bisa liat 
anaknya yang ganteng se — asia tenggara ini, jurusan 
Trenggalek. Pemenang lomba susu protein tinggi. 


“Do'a— in Juna ya Ma! Pa! berhubung kalian udah tau 
kalo Juna itu normal, dan Juna lagi suka sama perempuan. “ 
Juna mendekatkan ubun ubunnya ke mulut ibunya. 


“Kamu ngapain? “ tanya Sekar dengan heran. 


“ Minta do'a restu Ma. Ehhmmm ngomong ngomong, 
bisa engga niupin ubun ubun Juna pake bacaan Alfatihah. Biar 
do'a Mama lebih manjur. “ 


222 


223 


MY BOY 


Renata sedang duduk di depan rumahnya. Asya tidur 
karena kekenyangan. Sengaja memang ia berada di luar 
rumah untuk menghindari Ayahnya. 


i 


Kamu engga masuk? “ tanya Ayah Renata saat 
mendapati puterinya duduk di teras depan dan melamun. 


“ Renata cape belajar Pa. “ Renata menatap udara 
kosong di depannya dengan nanar. Kamu harus masuk IPA, 
masuk perguruan tinggi ini nantinya, kamu jadi ini, kamu ikutin 
kata kata Papa. Papa tau yang terbaik. 


“ Renata, Papa tau kamu cape. “ 


Tubuh laki laki itu mendekati Renata dan duduk sejajar 
dengan puterinya. la mengusap rambut anaknya yang akan 
menjadi dewasa dalam hitungan tahun berjalan. 


“ Percaya sama Papa, Papa tau yang terbaik buat 
kamu. “ 


Kata kata pamungkas itu lagi, bertahun tahun Renata 
mendengarnya dan semakin muak. Papa tau yang terbaik buat 
Renata, tapi Papa engga tau yang Renata mau. Hanya itu, tapi 
Renata tak bisa mengucapkannya. Lidahnya kelu. la tak mau 
membantah Ayahnya sendiri. 


“ Ya udah, Papa ngerti kalo kamu cape. Sabtu sama 
minggu besok Papa ada dinas ke luar kota. Kamu engga usah 
belajar juga engga apa apa. Kamu boleh istirahat. “ 


224 


Dan Renata di tinggalkan tanpa di dengarkan. Ingin 
sekali ia berteriak menyuarakan pendapatnya. Tapi mungkin, 
itu sia sia. Renata kembali menatap layar ponselnya. Men- 
scroll gambar di galerinya. Olimpiade fisika di Singapura yang 
ia ikuti tahun lalu. Lagi lagi bukan karena kemauannya. Tapi 
karena perintah Ayahnya. 


Renata terus menerus melihat lihat foto foto lama itu. 
Sampai di barisan foto terakhir. Renata yang tersenyum 
gembira karena mendapatkan peringkat harapan. Tapi di foto 
itu Renata tersenyum sangat puas. Karena itu yang ia mau, 
karena itu yang ingin ia lakukan. 


Lagi lagi Renata menangis dalam diam. Menangis 
paling menyesakan adalah, menangis tapi mencoba untuk 
tidak bersuara. Sesaknya luar biasa. Dan Renata cukup kuat, 
bisa menahannya selama delapan tahun terakhir. Tapi 
mungkin, di tahun ini. la akan bobol. Tak bisa lagi 
menahannya. 


Dan pesan dari Alien garing itu membuat Renata 
mendongakan kepala. Membaca pesan pesan masuk dari Juna 
yang tak bisa di bendungnya. Renata jadi candu. Kenapa pesan 
pesan yang Juna kirimkan padanya, selalu datang di saat yang 
tepat. 


*** Ren gue mau nahan nafas, selama 6 jam. Biar buat 


lo ngumpul ke rumah gue. Kiranya lo mau dateng engga nih? 
kaa 


*** Kolak pisang, tahu sumedang. Walau halangan 
merintang, cinta abang tetap menjulang. *** 
225 


Renata membaca pantun cinta Juna yang malah 
membuatnya lapar itu. la kemudian membaca barisan pesan 
lain. Tanpa di rasa, air mata Renata berhenti dengan 
sendirinya. 


*** Ren untung lo kalo ketemu gue jarang senyum, 
pernah gue liat senyum lo. Iman gue engga tahan, lo tau 
sendiri kan iman gue lemah. Senyuman lo itu seakan lagi 
ngajak gue buat berkembang biak. “““ 


Renata mengusap ingusnya. Rasa rasanya, setiap 
gombalan Juna selalu extra ordinary untuknya. Renata jadi 
lupa kesedihannya untuk sesaat. Bergegas Renata masuk ke 
dalam rumah dan melakukan sesuatu. Apapun itu yang bisa ia 
lakukan. 


AAA 


“Satu!!! “ 
“Dua!!! “ 
“Tiga!! “ 


Iringan suara Juna, Dika dan Seto meneriakan 
hitungan. Mereka berlari di malam hari dengan keringat yang 
bercucuran. Kalau bukan karena Galang yang memaksa. 
Mungkin, Juna dan kedua temannya itu berniat untuk 
melakukan hal lain. 


“ Istirahat! “ perintah Galang dengan tegas. Ia 
kemudian berhenti dan melongok ke belakang. Melihat Juna 
yang nunggang nungging di jalan, Seto yang sepertinya 


226 


kesurupan penunggu pohon kelengkeng karena sudah tak 
kuat berlari, Dika yang sudah lemes seperti plastisin. 


“ Kalian itu masih muda, jangan kebanyakan makan 
junk food di sekolah. Jangan kebanyakan main hape. Jangan 
kebanya- “ 


“ Olahraga, kebanyakan olah raga juga engga bagus 
Aby! “ protes Juna. la sering gonta ganti panggilan untuk 
Ayahnya. Sesuai mood katanya, biar ada variasi. 


“ Kata siapa? “ tentang Galang. 


“ Nah, kemarin ada tuh yang mati pas di gym. Ketiban 
barbel seratus kilo. “ jawab Juna. Glek glek gel. Ia malah 
mengabaikan amarah Ayahnya dan sibuk minum sampai air di 
botol sisa setengahnya. Lima menit, tiap sesi istirahat di 
jadwalkan lima menit oleh Galang. 


"Ya udah, kita lanjut!! “ teriak Galang untuk memulai 
kembali lari mereka di malam hari. Mereka berlari dengan 
tempo yang lambat tapi jarak yang jauh. 


Dika berlari di tengah barisan, Seto ada di belakang 
sendiri. Dan Juna tepat di belakang Galang. Mereka baru 
menyelesaikan misi berlari sepuluh kilo meter dan itu baru 
setengahnya. Juna berlari sembari terus mengirimkan pesan 
spam pada Renata. Masih, progresnya memang tak cepat. 
Karena hanya di baca dan di abaikan. Ah, andai saja Juna tau 
rumah Renata, ia bisa ke sana dan menghampiri gadis itu 
langsung. Bales chat gue atau gue bakar rumah lo! 


227 


“ Kenapa lo Dik? “ Juna kewalahan karena tiba tiba 
tubuh Dika menabraknya seolah laki laki itu tak konsen untuk 
berlari. Dika mengumpulkan kesadarannya. 


Bug! Seto juga tiba tiba menabrak Juna dan Dika. 


“ Ah elah, lo berdua kenapa sih! “ ujar Juna dengan 
kesal. 


“ Ya gue cape Jun, nih Dika kenapa coba? Berenti tiba 
tiba, tali BH lo copot, mau abang Seto pasangin? “ 


“ Apaan sih loh!! “ hardik Dika sambil menempeleng 
kepala Seto kuat kuat. Ayah Juna sendiri sudah ada lima belas 
meter di depan sana. Maklum, cita cita jadi Ninja-nya Galang 
tak bisa tersalurkan. 


“ Gue liat Titin, “ celetuk Dika dengan masih sedikit 
tergagap. 


“ Mau ngajak balikan.” 
Lagi lagi jawaban slenge Seto di hardik oleh Dika. 


“ Ada yang aneh deh sama Titin. “ bisik Dika dengan 
nada yang seperti orang yang tak percaya. 


“ Maksud lo? “Juna dan Seto berbarengan. 


AAA 


228 


Juna melihat keadaan. la melihat ayahnya belum sadar 
kalau mereka bertiga keluar dari barisan. 


“ Bentar, gue chat Bokap dulu. Dikiranya kita di gondol 
kolong wewe gimana? “ 


"Ya udah, cepetan! “ 


Dengan sigap, Juna mengetikan sesuatu di ponselnya. 
Memberikan kabar untuk Ayahnya yang pasti nanti akan kaget 
karena tiga anak buahnya menghilang dari barisan. Tik tik tik 
tik. Dan kirim! 


*** Sultan, Juna sama Seto sama Dika ada urusan. 
Mohon maaf tidak bisa menemani Sultan berolah raga malam 
sabtu ini, kami berjanji. Setelah ini, proyek tambang minyak 
akan segera kami usut. *** 


Juna malah nyengir puas saat kembali membaca pesan 
itu. la memasukan ponsel ke saku celana olah raganya. 
Mendongak untuk menatap Seto dan Dika. 


“Jadi, gimana barusan? “ 
“ Udah, ikutin gue! “ 


Dika memimpin barisan, maklum. Mantan pastilah 
mengingat jalan ke rumah mantan. Apa lagi mantan yang 
masih di kenang. Bagi kalian yang belum move on seperti Dika. 
Satu kata untuk kalian. NGENES. Mereka bertiga putar haluan. 
Ke arah yang berlawanan. Sedangkan Galang masih berlari 
dengan semangat di depan sana. la kira, tiga anak itu tak 


229 


berhitung karena kelelahan. Jadi ia biarkan mereka berlari 
tanpa suara. 


Langkah Juna terhenti saat Dika yang ada di depannya 
juga terhenti. Titin ada di depan sana, berdiri di ambang pintu 
dengan raut wajah yang tak bisa di lihat jelas. 


“ Itu Titin kenapa? Mukanya kok jadi tambah engga 
jelas sih. “ komentar Juna itu langsung di hardik oleh Dika. Ia 
menyuruh Juna untuk diam barang sesaat. Seto malah 
semakin tak habis pikir, apa yang Titin lakukan malam malam 
begini. Berjalan di jalanan yang gelap sendirian tanpa di 
temani. 


Titin tersenyum, kemudian perempuan itu berbalik 
dengan kantong putih di tangannya. Juna heran, duta GHIBAH 
SMA GARUDA 2020. Itu sebutan untuk Titin. Kenapa gadis itu 
tak berangkat tadi pagi, padahal ia sehat walafiat. 


“ Kok dia sehat sehat gitu, jalan masih normal, nafas 
masih dari hidung, kuping apa lagi. Kenapa dia engga 
berangkat sekolah coba? Kita kan mau ujin. “ 


Juna yang sedari tadi duduk di tepi jalan sembari 
memakan sate ayam itu bertanya tanya. Setelah mengikuti 
Titin sampai ke rumah, mereka tak tau alasan Titin sampai tak 
berangkat sekolah. 


“ Beneran deh, dia itu lagi salah baca kalender atau 
gimana sih? “ ujar Seto dengan heran juga, ia mengambil tusuk 
sate yang ke lima dan langsung memakannya tanpa ampun. 


230 


Sejak tadi, yang tenang dan diam hanyalah Dika. Ia 
masih memikirkan alasan pasti ketidak berangkatan Titin. 


“ Ngomong dong ngomong Dik! Jangan ngelamun aja! 
“ tegor Juna dengan kesal, ia menusuk pantat Dika dengan 
tusuk sate yang baru saja di makannya. 


“ Aish!!! Gila lo! Belum pernah di gampar malaikat lo!! 
Dika mengusap ngusap pantatnya yang serasa memar 
memar itu. Juna malah cekikikan sendiri. 


u 


“ Ya lagian, gue sama Seto lagi mikir keras. Lo mah 
mikirin apa? Coba? Ihh yang engga engga ya! “ 


Dika malah diam lagi, ia ingat kejanggalan itu di mulai 
saat Titin tiba tiba, mendadak, ijig ijig menjadi diam. Bukan 
saat di kelas Pak Bagas tentunya. Lebih detailnya saat .... 


“ Kayanya gue tau kenapa si Titin tiba tiba engg —" 


Ei 


“ Sob! Tunggu tunggu! “ Juna bangkit dari aspal itu. la 
mengusap usap celananya yang kotor. Matanya melihat sosok 
Renata yang berjalan dengan seorang gadis kecil dari sebuah 
mini market di dekat mereka. Renata sedang tersenyum 
sambil membicarakan entah apa itu. 


“ Gue mau nyamperin masa depan gue dulu! Lo pikirin 
Titin aja sama Seto. Butek gue liat masa depan dia. “ 


Dengan sekejap, Juna sudah berlari menghampiri 
Renata dan gadis kecil di sampingnya. 


U 


“ Lagi mikirin hal penting, Juna malah ngeloyor. 
komentar Seto dengan mengerogoti sate ayam terakhirnya. 
231 


“ Mau gimana lagi, goblognya pure dari lahir. Masih di 
petik dari kebun teh sendiri. “ 


Juna mengendap endap di belakang Renata. Sontak 
saja, ia khawatir. Ini malam hari dan jalanan sangatlah sepi. Ia 
takut ada apa apa dengan Renata. Jangan sampai. Sepertinya, 
Renata tak menyadari keberadaan Juna. Dengan santainya, 
Juna berjalan di belakang Renata sembari tersenyum senang. 


“ Ka Renata, Asya tadi ketiduran. Mimpiin perempuan 
yang ngaku ngaku Mama. “ 


Asya berceloteh, tapi siapa sangka. Celotehannya itu 
berdampak besar untuk Renata. Sesaat gadis itu tertegun dan 
tak melanjutkan langkahnya. 


Renata kenapa? Juna memusatkan pandangannya. 
Yang ia lihat hanya punggun Renata. Tak bisa Juna menebak 
ekspresi apa yang sedang di layangkan Renata saat ini. Tapi 
kemudian, Renata merangkul anak kecil yang memanggilnya 
dengan sebutan Kaka itu. 


“ Asya do'ain Mama aja biar bahagia di atas sana. Pasti 
tadi Asya tidurnya engga do'a jadi mimpi kaya gitu deh. “ 


Gadis kecil yang sekarang di gendong Renata itu hanya 
mengangguk dengan polosnya. 


“Nanti bantuin Asya buat nginget urutan wudhu ya Ka, 
Asya mau sholat. Do'ain Mama supaya bahagia di atas sana. “ 


Dan kata kata gadis kecil bernama Asya itu terngiang 
cukup keras di telinga Juna. 


232 


Renata? Udah engga punya Ibu? Belum sempat Juna 
berpikir sampai selesai, ponselnya begetar karena ada 
panggilan masuk. Sontak Juna menjauhkan diri, jangan sampai 
ia di cap penguntit oleh Renata. 


“JUN! buruan ke tempat tukang sate! Bokap lo nih!! “ 
belum sempat kata kata Dika rampung, ponsel sudah di tarik 
oleh Galang. 


“ Hallo? Ini dari Sultan ke Rakjel. Buruan temuin Papa 
kalau kamu engga mau di potong uang jajan selam tiga bulan. 
á perintah Galang itu membuat Juna panas dingin. 


“ Berarti sampe lulus dong Pa? Hallo? Hal- “ panggilan 
terputus dan Juna langsung memalingkan wajah. Renata 
sudah jauh di depan sana. Masuk ke kompleks perumahan. 
Yang pasti, jaraknya jauh dari tempat saat Renata minta di 
turunkan darinya. Tanpa pikir panjang, Juna berlari kencang. 


Renata menurunkan Asya dari gendongannya. 


“ Ka, tadi Asya takut .... “ rengek Asya dengan suara 
manja. 


“Kenapa? “ Renata menaikan sebelah alisnya, bingung 
dengan apa yang sudah menakuti Asya. 


“ Ada orang, item gede ngikutin kita. Terus waktu Asya 
baca do'a mau makan. Orangnya lari .... “ 


233 


234 


MY BOY 


Juna berlari ke arah penjual sate tadi. Di lihatnya sosok 
Galang yang sudah menantinya di sana dengan wajah kesal. 


Galang sudah mencium aroma aroma penghianatan 
saat membaca pesan Juna. Ia berbalik ke belakang dan sudah 
tak nampak lagi tiga orang yang di pimpinnya. 


“ Papa tau, kamu udah engga pengin punya burung 
perkutut lagi. “ todong Galang pada celana olah raga Juna. 
Sontak Juna langsung menatap nanar Ayahnya itu. Cobaan apa 
lagi ini Ya Alloh, batin Juna sambil mendekati ayahnya itu. 


“Anu, ehm anu itu Pa- “ 


“ Udah, jangan banyak bohong. “ bentak Galang untuk 
ketiga anak laki laki di depannya itu. Baik Juna, Seto dan Dika. 
Semuanya sama di mata Galang. Sama sama kuntet. 


“ Ayo pulang sekarang. “ 
Juna bersitatap dengan Seto dan juga Dika. 


“ Kenapa nih bokap lo? Gue kira bakalan ngomel ..? “ 
lirik Dika dengan takut takut. 


“ Apa mungkin kita bakalan di mutilasi di rumah kali 
ya? Biar engga meninggalkan barang bukti? Kalo di sini kan ada 
saksi mata, tukang sate misalkan. “ Lirik Seto dengan takut 
takut. 


“ Udah ikutin aja, “ perintah Juna. Dan ia langsung 
berjalan mengikuti ayahnya. Sepuluh kilometer terakhir ia 


235 


habiskan dengan berjalan santai di malam hari. Sebelum 
akhirnya sampai di kompleks perumahan. Galang berhenti dan 
mengajak anak anak itu ke lapangan basket. 


“ Kita ngapain Pa? ke lapangan basket malem malem? 
“tanya Juna dengan heran saat Ayahnya memasuki lapangan 
basket di kompleks malam hari. 


Is 


“ Mau lawan panco, ya main basket lah 


Galang langsung memasuki lapangan basket. 
Sebenarnya, ia tak sedang ingin bermain basket. Ia khawatir 
saat tiga cecungut itu tiba tiba menghilang. Tapi sebagai laki 
laki, Galang juga sebagai Ayah. Ia harus tegas. 


“ Duduk. “ peritnah Galang sambil menepuk plesteran 
lantai lapangan. Ia sudah duduk dan di sertai Dika, Seto dan 
Juna yang duduk melingkar. Lingkaran kecil, orang orangnya 
bisa saling berhadapan. 


U 


Ujian Nasionalnya bulan apa? “ tanya Galang 
membuka pertanyaan. 


“ April Pa, masih lama. “ jawab Juna dengan sedikit 
santai. la pikir ia akan di beri didikan militer. Ternyata tidak. 


Dika dan Seto bisik bisik. Mereka mulai khawatir saat 
menjelang ujian. Otak mereka kadang tidak bisa di ajak 
berpikir. Kadang di suruh ngitung malah ngarang, di suruh 
ngarang malah mikir. Kebalik sistem kerjanya. 


236 


“ Nanti, Papa engga bakalan nuntut kamu buat dapet 
hasil yang terbaik. The best ataupun lainnya. “ Galang 
melirik Juna, juga melirik Seto dan Dika secara bergantian. 


“ Om juga engga bakalan maksa kalian buat dapet nilai 
delapan puluh di ujian bahasa inggris. “ 


Seto dan Dika tertawa. Emgan engga mungkin Om, 
batin mereka terkekeh. Sampe Fir'aun mimpin khotbah juga 
engga kesampaian. 


“ Yang pasti, nanti kalau kalian udah tau apa yang 
kalian cita citakan. Om akan dukung kalian berdua. Anggap ini 
sesi olah raga terakhir bareng Om. “ 


Galang bangkit dan mengambil bola basket di pojok 
lapangan. Sadar betul ia akan usianya dan juga usia anak 
anaknya. Dunia perkuliahan. Galang tau benar mimpi Juna 
yang harus ia dukung sepenuhnya. Juna tau, ini adalah 
perkataan terlembut Ayahnya. Latihan perpisahan. Dengan 
menghentikan rutinitas rutinitas kebersamaan mereka 
sebelum akhirnya hanya bisa saling menyapa lewat layar 
ponsel. 


“ Kok gue jadi ingusan gini sih. “ Seto mengelap 
ingusnya. Entah terharu karena kata kata Galang, atau karena 
ini adalah akhir dari mala petakanya kalau menginap di rumah 
Juna. 


“ Om sama kamu Set. Kamu yang paling lemah. Butuh 
penjagaan. “ 


237 


Dengan cepat tim terbagi menjadi dua. Seto dengan 
Galang dan Juna dengan Dika. Mereka bermain cukup bar bar. 
Peraturan dalam bermain basket dengan Galang. 
Peraturannya adalah, tidak ada peraturan. Main senggol sana 
senggol sini. Yang kalah dikit dikit buka baju sebagai hukuman. 
Udel Seto mungkin sudah tak kuat menahan angin. Karena ia 
dan Galang kebagian tim yang kalah dan harus bertelanj4ng 
dada. 


Mereka pulang dengan tawa riang. Galang mengetuk 
pintu rumahnya, mengucapkan salam dan menunggu istrinya 
membukakan pintu. 


U 1i 


Wa'alaikum sal- “ mata Sekar terperanjat saat 


melihat penampilan suaminya. 


U U 


Lam. akhirnya Sekar menyelesaikan jawaban 


salamnya. 


“ Kamu engga malu Mas? “ komentar Sekar pada 
Galang. Galang hanya tersenyum sumringah di iringi Juna yang 
masuk sambil meloncat. 


“ Kalah main basket tuh Ma, jadi musti di iket bajunya 
buat nutupin pentil susu. “ kekeh Juna dan Dika bersamaan. 
Tak lama, Seto muncul dengan tampilan yang sama. Baju di 
linting di atas pusar seperti pemain film india. 


“ Gini gini istrinya cantik kan? “ puji Galang pada diri 
sendiri atau memuji kebodohan Sekar? Yang mau menikahi 
Galang. Tak perlu di tunggu, Galang sudah mendaratkan 
kecupan lembut di jidat istrinya. 


238 


“ Juna udah gede, ini upacara pensiunan buat main 
sama Juna. “ ujar Galang sambil berlalu dan beranjak pergi. 
Ada nada kesedihan di kata kata Galang, Sekar jadi memaklumi 
kelakuan suaminya itu. 


“ Mandi air anget ya kalian, terus istirahat. Jangan 
begadang kemaleman. Besok libur bukan berarti males 
malesan. “ Sekar menghampiri Galang ke kamar mereka. 
Sepertinya, suaminya sedang memiliki beban tersendiri. 


Pintu itu di buka dan Galang sudah berganti pakaian. 
Cuci kilat, ia hanya mencuci wajahnya dan mengelap sisa 
keringatnya. 


“Sini. “ tunjuk Galang ke sisi ranjang yang kosong. 


“ Makasih ya, udah gedein Juna jadi orang yang bener. 
“ Galang menyenderkan kepalanya ke pangkuan istrinya. 
Sekar jadi malu sendiri kalau Galang tiba tiba manja padanya. 


“ Namanya juga anak, ya musti di didik biar jadi orang 
bener. “jawab Sekar sambil memalingkan wajah karena malu 
mendapat pujian dari Galang. 


“ Bentar lagi Juna kuliah, udah mulai mandiri dia. “ 


Sekar mengangguk. Anaknya itu memang punya cita 
cita yang weleh weleh. Saat momen momen mengharukan itu, 
Galang malah bangkit dan nyosor istrinya. 


“ Kita buat anak lagi deh ya sayang! Biar rumah engga 
sepi! “ Galang sudah ada di atas tubuh Sekar yang sedang 
memelototinya. 


| 1 


239 


je 


“ Ngawur!! “ semprot Sekar pada Galang. 


“Umur udah mau kepala lima masih mau produktif aja. 
“ tandas Sekar lagi dengan gurauan Galang yang tak lucu. 
Bayangan bunting di usia lima puluhan? No!!! 


Galang malah merekatkan pelukannya ke arah Sekar, “ 
Engga, becanda becanda. Aku engga mau buat kamu hamil 
lagi. Gantinya, aku hamilin perempuan lain aja. “ 


Plak plak plak!!! 


AAA 


Sore itu Juna mengajak Hengki jalan jalan. Bunyi 
knalpotnya benar benar memekakan telinga. Sabtu dan 
minggu libur dan ia tak perlu belajar di hari libur. 


“ Belajar mulu kaya mau jadi profesor. “ itu komentar 
Galang ke grup keluarga yang isinya tentang kerabat Juna yang 
membangga banggakan anak anaknya yang liburan pun tetap 
di isi dengan belajar. 


Komplek itu kian dekat di mata Juna, palangnya 
bahkan sudah terlihat jelas. Juna hanya tau Renata sampai 
situ. Kemarin kemarin di gang. Sekarang Juna sudah siap untuk 
melacak alamat bidadari penunggu towernya itu. 


Ig 


“Siang Pak! “ salam Juna pada satpam di depannya itu. 
Satpam itu menatap Juna yang mesem mesem. 


240 


“ Ngapain kamu mesem mesem ke saya? Suka kamu ke 
saya? “ 


Juna malah begidik karena jawaban itu, satpam di 
depannya ini nampak tak suka dengan kehadiran Juna. 


“ Saya mau nyari alamatnya temen saya, dia tinggal di 
komplek ini. “ Juna masih memasang wajah tampan ala 
kadarnya itu. Satpam itu nampak menimang nimang, belum 
pernah ia melihat penampakan Juna sebelumnya. Tapi sebagai 
tanggung jawab pekerjaan. Ia harus tetap waspada. 


“ Siapa nama temen kamu? “ Satpam itu bertanya 
sambil membuka lembaran buku. Mungkin berisi data 
penghuni kompleks yang harus ia miliki. 


“ Namanya Re- “ 


“Tunggu, kamu tulis nama kamu dulu di sini. “ tunjuk 
satpam itu dengan mengulurkan kertas dan bolpen. Juna 
tersenyum dengan iseng saat melihat kolom yang harus ia isi 
itu. Dengan cepat Juna menuliskan namanya di sana. Set set 
set. Selesai. 


“ Nama temen saya Renata Abbigail Pak, baru pindah 
ke SMA Garuda minggu ini. Nah saya mau ke rumah dia buat 
ngambil seragam saya. “ 


“ Mba Renata. Coba bentar, “ celetuk satpam itu 
sembari membalik halaman buku dan mengingat Renata mana 
yang masih SMA. 


241 


“ Oh, Mba Renata. Rumah cat biru di sisi kiri jalan yang 
nomornya 34D ( Yang baca ini sambil mikir ngeres, kalian 
memang yadong. Yang belum tau jadi tau, kalian berarti 
Yadong yang tertunda. ) “ 


Juna mengangguk ngangguk. 


" Makasih Pak. “ salam Juna sambil berlalu mencari 
alamat Renata. la tak bohong, alasan ia ke rumah Renata 
adalah untuk mengambil seragamnya yang sudah kekecilan. 
Dan kalau besok besok ia kekurangan alasan untuk menemui 
Renata. Juna akan mencari banyak alasan untuk menemui 
Renata. Seperti kata pepatah. Banyak jalan menuju Renata. 


Hengki di pacu dengan santainya oleh Juna sore itu. 
Komplkeks perumahan Renata benar benar rapi dan asri. 
Banyak orang yang menanam tanaman hias di depan rumah 
mereka. 


Seorang ibu ibu lewat dan Juna hentikan dengan sopan 
“ Bu permisi, saya temennya Renata. 
“Rumah Renata masih jauh engga sih? “ 


Ibu ibu di dunia perghibahan itu menatap Juna dengan 
heran. Biasanya, Renata bahkan jarang muncul di permukaan 
lingkungan kompleks. Selalu di rumah dan belajar. Renata 
adalah tipe tipe anak yang selalu di jadikan sebagai 
pembanding untuk anak anak mereka yang badung. Tuh 
contoh Renata. 


242 


"Oh udah pasti tau Mas, masih lurus di depan kira kira 
dua blok lagi. Nanti sebelah kiri yang warna biru, “ tangan itu 
sembari menunjuk nunjuk dan memberikan arahan. Setelah 
selesai memberikan bantuan. Ibu itu menatap Juna dengan 
selidik. Gejolah perghibahannya muncul. 


“ Ngomong ngomong, Mas ini? Temennya Renata atau 
Pacarnya Renata? “ 


Alis itu terangkat seolah menunggu kepastian dari 
Juna. Juna malah semakin geli ingin mengerjai ibu ini. 


Mau di kerjain takut kena dosa, engga di kerjain mulut 
dah gatel. 


di 


“Saya temen Renata Bu, saya-- 
AAN 
“ Papa berangkat dulu ya Ren, senin pagi Papa baru 
pulang. Jagain Asya ya, “ 


Renata hanya mengangguk sembari mengingat tugas 
apa yang di berikan untuknya. 


"Iya, Papa ati ati di jalan. Jangan ngebut setelah selesai 
istirahat aja. Renata sama Asya engga minta oleh oleh kok. “ 


Renata menyalami tangan Ayahnya dengan santun dan 
laki laki itu melenggang pergi. Mobil di garasi itu bergerak ke 
bahu jalan dan akhirnya benar benar tak terlihat lagi. Renata 
memasuki rumahnya dan segera mengunci pintu. 


243 


Tak lama kemudian, ia mendapatkan pesan dari Alien 
garing itu. LINE terus menerus penuh dengan pesan Juna. 


“ Apaan sih dia? “ gerutu Renata, kesal. la mengambil 
ponsel itu dan melihat pesan Juna. 


*** Gue di depan rumah lo nih, buruan samperin 
Abang *** 


Renata hanya tersenyum meragukan dan melenggang 
pergi ke kamar Asya. Adiknya masih tertidur setelah seharian 
bermain dengannya. Renata libur belajar, dan Asya sudah di 
antarkan pagi pagi sekali untuk les berenang. 


“ Kamu cape baru pertama kali berenang ya dek, “ 
gumam Renata sembari mengusap rambut adiknya itu. 


Lain... bunyi pesan masuk di LINE Renata. 

*** Ren, gue di depan rumah lo nih. *** 

Lagi lagi, pesan dari Juna. 

*** Ren, gue di halaman rumah lo. Buruan. *** 


*** Wah wah! Kamar lo bagus juga Ren, enak nih 
kasurnya empuk. Betah gue di sini nih. Numpang nginep 
barang semalem boleh Ren? *** 


Membaca pesan terakhir itu Renata langsung 
terlonjak. la langsung berlari ke kamarnya dan membuka 
pintunya dengan di banting. 


“ Hah!!? “ Renata mendelik karena kamarnya masih 
rapi dan kosong tanpa penghuni lain selain dirinya. 
244 


“ Huft, “ Renata menghembuskan nafas lega. 
Tin tong ting ton. 


Suara bel itu membuat Renata tanpa pikir panjang 
langsung berlari ke pintu depan. Tangannya dengan cegatan 
langsung membuka pintu. 


“ Nyari siapa ya? “ 


Renata pikir siapa, ternyata ibu ibu tetangganya yang 
sedang tersenyum sumringah padanya. 


fi 


“ Ibu di kasih pesen buat ngirimin ini ke Renata, 
uluran tangan itu memberikan sebuah kotak. Entah isinya apa. 


“ Dari siapa bu? “ tanya Renata dengan heran smebari 
menerima uluran tangan itu. 


“ Dari Jeffery. “ 


245 


MY BOY 


Renata menatap tetangganya itu dengan bingung. “ 
Saya engga punya kenalan yang namanya Jeffery Bu, “ elak 
Renata. Karena seingatnya, ia memang tak punya teman SD, 
SMP apalagi SMA yang bernama Jeffery itu. 


“ Kata Jeffery Mba Renata pasti ngomong gitu, udah di 
terima aja. “ ibu tetangga Renata itu langsung memberikan 
kotak itu dengan paksa. 


“ Kalo Renata lupa Jeffery, tapi Jeffery inget Renata. 
Gitu kata Masnya. Di terima aja. “ 


“ Tap- I bu...“ belum sempat Renata menolak, ibu itu 
sudah pergi ke luar meninggalkan pekarangan rumahnya. 
Renata hanya mengerucutkan bibir sembari mengunci pintu 
rumahnya. Perlahan ia duduk di sofa dengan masih menerka 
nerka isi kotak itu apa? 


Tangan Renata dengan cekatan membuka kotak itu 
dan langsung kaget dengan isinya, “ Cokelat? “ pekik Renata 
dengan kaget. Isinya berat karena ada banyak sekali makanan. 
Cokelat putih, dark cokelat, sampai cokelat almond. 


“ Ka Renata beli cokelat? “ Asya sudah bangun dan 
mendekati Renata. Matanya menilik cokelat cokelat itu penuh 
harap. Tapi Renata masih penasaran dengan si Jeffery Jeffery 
itu. 


“ Asya mau ... “rengek Asya memohon petilan cokelat 
dari Kakanya. Liurnya saat melihat potongan cokelat itu sudah 
tak bisa di tahan lagi. Maklum, bocah. 

246 


Ting tong ting tong. 


Lagi lagi bel itu menjeritkan kepada Tuan rumah kalau 
ada tamu yang harus di bukakan pintu. 


“ Asya tunggu dulu di sini ya, Kaka mau buka pintu 
dulu. “ dengan cepat Renata berlari menghampiri pintu. 
Biasanya ada banyak kurir yang mengirimkan surat untuk 
Ayahnya. Renata pikir, itu kurir. 


“ Sore- “ Renata tak bisa menyelesaikan kata katanya. 
Wajah Juna sudah ada di depan pintu. Ambang pintu jadi 
terasa sangat pengap ketika senyum Juna memenuhi 
pandangan Renata. Renata terdiam cukup lama karena 
kekagetannya. 


“ Diem diem bae kaya berhala. “ semprot Juna, dan 
akhirnya Renata sadar dari lamunannya. 


“ Iya, gue tau gue ganteng, “ cengir Juna saat melihat 
ke kagetan Renata. Renata langsung mengerdipkan matanya. 
Tak salah. Wajah ganteng tapi halunya setinggi atap Masjid 
Nabawi. Juna ini bukan ilusi. 


“ Ngapain lo ke sini?! “ sinis Renata dengan nada tak 
suka. Dari mana Juna tau rumahnya? Pertanyaan itu terngiang 
di otak Renata. Di depannya, Juna hanya tersenyum bijak. 


“ Gue tau dari mana rumah lo? Lo lupa ya kalo gue ini 
ada keturunan anjing pelacak. “ Juna terkekeh geli saat 
melihat wajah Renata yang tak percaya. 


247 


“ Lo itu jangan dingin banget ke gue napa Ren. “Juna 
melihat Renata dengan serius. Mata elangnya menatap 
Renata dengan tajam, “ Udah kaya es kepal aja. Gue chat 
engga pernah bales. “ 


Renata tak menyahuti itu, ia juga sadar. Memang ia 
terlalu dingin dengan siapapun itu yang bernama laki laki. 
Bukannya tak punya perasaan. Seumur hidup Renata, ia tak 
pernah berpacaran. la memilih menutup hatinya rapat rapat. 
la ingin tau, siapa sosok yang dengan berani mendobrak 
hatinya itu. 


U U 


Gue masuk dulu ya. Juna dengan santainya 


melewati pintu. 


Belum selesai Renata memikirkan kata kata Juna, Juna 
sudah hendak menyeleweng masuk ke dalam rumahnya. 


“ Gue engga nyuruh lo buat masuk ya! “ tangan Renata 
sudah menghadang jalan Juna di depan pintu. 


“ Lo tega banget sih, ada tamu yang mau bertamu ke 
rumah lo. Terus lo suruh gue di depan gini? Di teras? Engga 
sekalian aja lo nyuruh gue nungguin lo di aspal sana? “ tunjuk 
Juna kejalan di depan gerbang sana. 


“Ya silahkan lo duduk di sana. “jawab Renata dengan 
ketus dan tak berperasaan. Tangannya sudah di tujukan ke 
jalan. 


Lo tega Ren. Batin Juna. Tapi mau gimana lagi, lo 
sedingin es kepal Milo, es kepal Energen, apa es kepal 
Marimas es kepal Pantene juga gue minum. Cinta gue mentok 

248 


di lo. Dah engga bisa di perpanjang. Batin Juna lagi sambil 
tersenyum ke arah Renata. 


Dia gila atau cacingan? Renata menatap Juna dengan 
bingung, laki laki itu hanya terdiam dan tersenyum. 


“Lo mau ngapain kesini? “ 


“ Ngambil seragam gue yang pernah lo pake. “ jawab 
Juna dengan terstruktur. Alasannya kali ini menemui Renata 
adalah mengambil seragam. Mungkin nanti Juna akan 
melepaskan kolornya agar besok ia punya alasan untuk 
mengambil kolornya yang tertinggal. 


Renata jadi ingat masalah itu. “ Lo tunggu di sini, 
jangan masuk. “ 


Renata langsung berbalik dan pergi ke kamarnya. Ia 
hendak mengambil seragam dan meninggalkan Juna di 
ambang pintu sana. la sedang menatap ke arah Asya yang 
sedang sibuk unboxing cokelat cokelat di dalam kotak. 
Bibirnya belepotan cokelat dan pipi gembulnya bergerak gerak 
mengunyah kacang kacangan di dalam cokelat. 


“ Hai! “ sapa Juna pada Asya yang tiba tiba 
menatapnya. Asya mengerdipkan mata mungilnya dengan 
penasaran. Akhirnya, ada makhluk berjenis manusia yang 
bertamu ke rumahnya selain Bi Ar. 


“ Kaka siapa? “ tanya Asya dengan penasaran layaknya 
anak kecil kebanyakan. 


249 


Juna melihat Asya dengan gemas, ia mengusap rambut 
Asya yang sedikit kusut karena baru bangun tidur, “ Nama 
Kaka? Ka Juna, Nama Arjuna Leksmana, Umur 18 tahun, Hobi 
berburu dan meramu, Lahir di Kerajaan, Status Pangeran 
bentar lagi naik tingkat jadi Kaka ipar kamu. “ 


Asya hanya melongo tak tau apa yang di omongkan 
Juna dengan panjang lebar itu. 


“ Kamu namanya siapa? “ tanya Juna, entah kenapa 
senyuman manis Juna itu mengundang senyuman di bibir Asya 


juga. 


“ Asya Ka!! “ jawab Asya dengan super meriah. 
Asya suka Kaka ini. Batinnya. 


“ Asya! “ bentak Renata saat ia melihat adiknya 
kedapatan sedang tersenyum girang dan Juna sedang 
mengusap ujung kepalanya. 


“ Ka Renata, masa Ka Juna bilang dia lahir di- “ 


Belum sempat Asya menyelesaikan kalimatnya, Renata 
sudah memeluk Asya dan mengangkat tubuh itu di dalam 
pelukannya. 


“ Ini seragam lo, jangan gangguin adek gue. “ pesan 
Renata dengan mata waspada. 


“ Engga, gue engga gangguin Asya. Gue gangguin 
Kakanya aja udah cukup. “ 


250 


Juna menerima papper bag berisi seragamnya itu 
dengan senang hati. Ia sengaja salah mengambil. 


“ Lepasin tangan gue. “ 


“ Tangan siapa? Lo ngomong ke siapa? Engga ada 
namanya. Yang engga ada namanya, nanti nilainya di 
kosongin. “ jawab Juna dengan tangan yang masih terkait 
dengan Renata. Renata tak bisa melepaskan tangan Juna itu 
begitu saja karena Asya masih ada di gendongan tangan 
satunya. 


“ Lepasin tangan gue, JU-NA!! “ 


Dan uluran tangan itu terlepas. 


ANN 


“ Bye Darling, bye Asya yang imut. “ 


Juna berpamitan dan meninggalkan Asya yang terkikik 
geli dengan pujian imut. Renata malah ingin menghujat Juna. 
Sejak kapan gue jadi pacar lo! Sejak kapan! Sejak kapan!!! 
Dasar cowok sinti- 


Namun tubuh itu langsung berbalik, Renata tak tau 
kalau Juna bisa mendengar cacianya. Juna berbalik badan dan 
tersenyum manis. 


“ Assalamu'alaikum. “ salam Juna dengan keras. Dan 
laki laki itu sepenuhnya pergi. Renata yakin karena motor 
251 


Vespa itu akhirnya menghilang dengan suara yang 
memekakan telinga. 


Juna benar benar pergi dan keriuhan di rumah Renata 
kembali menjadi sepi. Gadis itu menutup pintu dan masuk ke 
dalam rumah. 


“ Ka Juna bilang, Ka Juna lahir di kerajaan Iho Kak. “ 
celotehan Asya itu membuat Renata mau tak mau 
mendengarkan ceribisnya mulut Asya. la membicarakan 
derajat kesultanan Juna. 


U 


“ Kata Ka Juna, dia itu sebenernya Pangeran. “ ujar 
Asya lagi meninggi ninggikan derajat Juna di depan Renata, “ 
Terus nanti mau naik pangkat jadi Kaka iparnya Asya. “ 


Mendengar itu, Renata kaget. Cara Juna mencuci otak 
Asya memang lain dari yang lain, elegannya bukan main. 
Bukannya memberikan permen dan setelah itu mengatakan 
hal hal aneh. 


Juna malah memberikan identitas palsu untuk 
mencuci otak Asya. 


“ Ka Renata, Kaka ipar itu apa ya? “ Asya menyodorkan 
wajahnya tepat di depan wajah Renata. Matanya berbinar 
penuh penasaran ingin tau, Kaka ipar itu statusnya berapa 
tingkat lebih tinggi dari pangeran memangnya? 


“ Ehm- “ Renata kebingungan menjelaskan hakikat 
Kaka ipar yang sebenarnya. Dan ah! Toh Juna bilang dia 
pangeran. 


252 


“ Asya, Kaka ipar itu kaya Bi Ar. Biar bantu bantu kita 
bersihin rumah. “ jelas Renata dengan senyum sumringah. 
Boro boro jadi Kaka ipar untuk Asya. Renata juga ogah pacaran 
dengan Juna. 


“ Kok pangeran jadi turun pangkat jadi dayang! “ 
protes Asya tak mau mendengarkan penjelasan Renata. 
Renata tak pernah mendapatkan protes dari Asya 
sebelumnya. Ia nampak kebingungan untuk menjelaskan 
situasi Ini. 

“ Ya kan Ka Juna dari kerajaan lain kan. “ ujar Renata 
dengan terputus putus karena ia masih memikirkan kelanjutan 
alasan ngawurnya itu. 


“ Nah, kalo Ka Juna pindah kerajaan, kaya ke rumah 
kita. Dia statusnya kaya Bi Ar. Nah itu yang namanya Kaka Ipar. 


Uu 


“ Oh, jadi Ka Juna bakalan di sini bantuin Bi Ar. “ 


Renata tersenyum puas karena entah paham atau 
mengangguk karena menerima. Asya akhirnya diam. Gadis 
kecil itu kembali memakan cokelat yang ada di dalam kotak. 
Renata kembali mengingat ingat, siapa Jeffery memangnya? la 
masih belum ingat siapa orang bernama Jeffery itu. 


“ Ka Juna rumahnya mana ya Ka? Asya mau main ke 
kerajaannya Ka Juna. “ 


Lagi lagi topik itu di angkat Asya lagi, Renata 
mendengus sebal. 


253 


Mana Kaka tau Sya, kalaupun rumah Juna di 
comberan? Kamu tetep mau main ke rumah dia? 


“ Kaka engga tau, “jawab Renata dengan singkat. 


“ Yah, padahal Asya suka banget sama Ka Juna, Asya 
like! “ 


Renata mengernyit heran. Sejak kapan Asya ngomong 
gaul layaknya netijen itu? Sudahlah. Biarkan. 


“Jangan bahas Ka Juna lagi, makan cokelat aja. “ 


Asya mengangguk dan menghabiskan sisa cokelat di 
tangannya. Renata menoel bibir dan pipi Asya yang belepotan 
karena cokelat. Hari ini, sore ini. Hidup Renata jadi sedikit 
berwarna. Karena cokelat dari Jeffery. Dan juga karena ada 
Juna, mungkin. 


ANN 


Juna menjalankan motornya dengan santai, sore ini 
terasa sangat menyenangkan. Bertemu Renata adalah part 
yang paling membahagiakan. 


La la Ia la la. Batin Juna sudah bernyanyi nyanyi sejak 
tadi. Tanpa di rasa, ia hampir menabrak seseorang. 


“ Ya Rossulll!!! “ Juna sengaja meneriakan nama guru 
Bahasa Indonesianya itu keras keras. Hengki langsung 
nungging di jalan minta di selamatkan. Untung kaki Juna tinggi 
dan jenjang. Ia langsung meloncat ke tanah tanpa harus luka 
luka sedikitpun. 


254 


“ Woi! “ Juna hampir meneriaki si penyebrang jalan 
yang seenaknya sendiri itu. Tapi saat melihat kalau itu adalah 
punggung perempuan, Juna menarik niatanya untuk memaki. 


ph 


“ Mba, bisa jalan? Mau nyebrang liat kiri kanan dulu 
protes Juna sembari membangunkan Hengki. Juna tak mau 
memperpanjang masalah. Asalkan dia minta maaf. Akan Juna 
selesaikan masalahnya baik baik. 


“ Titin!! “ jerit Juna tak percaya kalau yang hampir ia 
marahi adalah Titin. 


“Juna. “ Titin tak kalah kaget karena ia malah harus 
bertemu Juna di situasi yang tak mengenakan ini. Tapi 
menurut Juna, ini adalah saat yang tepat. Berhubung udah 
ketemu Titin, ia ingin menanyakan masalah kenapa Titin 
sampai tak berangkat sekolah kemarin. Kenapa? Weee?? 
Why!! 


“ Lo sehat buger gini, jawab gue! Kenapa lo kemarin 
engga berangkat. Atau gue tabrak lo pake Hengki biar lo bisa 
engga berangkat sampe ujian. “ 


Titin nampak tak mau menggubris omongan Juna itu. 
la nampak ragu, takut juga sulit untuk di ajak bicara. 


“ Gue yang bolos, gue yang kena alfa, gue yang di 
omelin guru. Kenapa lo yang ribet! Emang lo Pak Adam!! “ 
sulut Titin sambil memelototkan mata julingnya. la sengaja 
menyebut Pak Adam. Kepala sekolah SMA Garuda. 


Mata lo Tin! Mata lo tolong di kondisikan plis! 


255 


“ Ya tapi lo udah keliatan jelas sekarang. Lo bolos, 
ngapain lo beli nanas muda hah? Lo? Wah wah wah! “ 


Juna sengaja ngomong asal, padahal yang ada di 
kresek belanjaan Titin nyatanya roti dengan selai nanas. 


“Lo jangan ngarang ya. Ini biskuit selai nanas ( Jangan 
sebut merk) !! “ 


“ Ya kan ada sari sari nanasnya. “ jawab Juna dengan 
santai. Titin malah jadi emosi. 


“ Serah lo deh NYET!!! “ ujar Titin sambil berlalu 
meninggalkan Juna dengan keplongoannya karena ia baru di 
maki, di samakan dengan penghuni Ragunan. 


“ Dasar, ngomongannya engga ramah lingkungan. “ 


Kini, hari Sabtu Juna yang sempurna. Sedikit kecut 
karena pertemuannya dengan Titin. 


AAA 


256 


257 


MY BOY 


Pagi ini Juna sudah bersiap dengan tampilan segar. 
Hari Minggu. Saat kaula muda sedang ketiduran karena sudah 
malam mingguan. Juna baru akan memulai libur hari 
Minggunya. Sekarang. Saat ini juga. 


“ Uci, Oke. Do'ain gue. Biar usaha gue lancar. “ 


Juna memberikan makan pada Kucing persia 
peliharaanya. Tak lupa ia juga memberikan makan pada Tokek 
peliharaanya. la tersenyum senang hari ini. Dika dan Seto ada 
urusan setelah malam Sabtu kemarin menginap di rumahnya. 
Tak penting memang, Juna juga tidak mau tau. 


“ Kalo kalian saling cinta, gue engga akan halangin kok, 
“ cetus Juna saat melihat Kucingnya sesekali melihat ke arah 
Tokek di aguarium berisi pasir kering. Juna memang kadang 
rada sableng. Setelah selesai memberi makan, Juna langsung 
berpamitan pergi. 


“ Emangnya mau ke mana sih Jun? Pagi pagi begini? “ 
Sekar geleng geleng kepala melihat penampilan Juna. Sudah 
memakai sendal gunung, celana pantai. Apa itu masuk akal? 
Kaos? Kaos Badmintoon. Anaknya ini memang kadang terlalu 
anti mainstream untuk di jelaskan dengan kata kata. Hanya 
satu kata yang bisa mewakili perasaan Sekar. Heran. 


“ Oh iya, sampe lupa. “ Juna mendekati Sekar dan 
menunjukan ubun ubunnya. 


258 


“ Tiupun Ma, kasih suratan. Biar kaya tulisan di 
belakang trek, do'a ibu selalu bersamaku. Sukur sukur, pulang 
langsung dapet mantu. Ces pleng kan? “ 


Sodor Juna dengan senyum yang tak bisa di pudarkan. 
la memang takan bertamu ke rumah Renata. Tapi ia punya 
cara sendiri agar Renata mau mengobrol dengannya. 


“Jun, Mama harap. Kamu cepet cepet sadar. “ 
“ Udah Ma, sadarnya udah dari dulu. Buruan tiupin. “ 


Hembusan nafas dengan bibir komat kamit Sekar itu 
akhirnya memuaskan keinginan Juna. la mendongakan 
kepalanya dengan sangat senang. Nah gitu! Jadi tambah pede 
kalo udah dapet restu. 


Galang muncul di sambut dengan cengiran Juna, 
perasaanya sudah tidak enak lagi kalau mendapatkan 
senyuman seperti itu dari Juna. 


" Sultan!! “teriak Juna sambil mendekati Ayahnya yang 
secepat kilat malah menghindari anaknya. 


“ Apaan! Buruan! “ tanya Galang tak basa basi lagi. 
Juna memang punya banyak panggilan untuk Ayah dan Ibunya 
itu. Mulai dari Mommy dan Doddy. Ummi dan Abi. Sultan dan 
Nyai. Dan banyak lagi tergantung situasi. Dan situasi ini. 
Panggilan Sultanlah yang cocok saat Juna butuh duid dari 
Ayahnya. 


259 


1 


“Juna minta pendanaan buat proyek mantu idaman. ' 
todong Juna dengan kedua tangannya yang terulur ke arah 
Galang. 


“Kamu mau nemuin perempuan yang kamu suka? Tapi 
engga punya duit? Heh! Miskin! “sinis Galang dengan alis yang 
terangkat. la dulu juga begitu pasalnya. Mendekati Sekar 
hanya bermodalkan nekat. Uang boro boro. Pasalnya, Galang 
mendekati Sekar sejak dia masih bocah. Modal permen kojek. 


“ Nih, inget. Harus berhasil. Malu, keturunan pria 
handsem se — Sukabumi dan sekitarnya, masa di tolak. “ 


Juna mengambil uluran uang itu, “ Udah kaya Adzan 
aja. Sukabumi dan sekitarnya. “ kekeh Juna sambil memasukan 
uang itu ke dalam kantongnya. 


“ Sultan, kalo gitu Juna berangkat dulu. “ 


Juna mencium tangan Ayahnya dan lekas pergi. 
Mengambil Hengki dan mereka berdua beriringan 
meninggalkan pekarangan rumah. 


“ Kok anak kita semuanya engga ada yang bener ya 
sayang? “ Galang sudah menggeleng gelengkan kepalanya. 
Apa ini yang di maksud bibit unggul? Rasanya kurang tepat. 
Juna seperti perpaduan semua kelakuan gilanya di masa muda 
di tambah bobrok borboknya di perparah. 


“ Kalo mirip aku semua, ya aku berkembang biak 
dengan cara vegetatif lah. “ 


260 


Sekar langsung menyelonong masuk, Galang malah 
takjub dengan kecerdasan istrinya yang masih mengingat 
materi IPA kelas lima SD itu. 


“ Emang engga salah milih istri, makin hari makin cinta. 
“ Galang meracau sambil berlari mendekati Sekar yang sudah 
masuk ke dalam rumah. Tak lama, terdengar teriakan Sekar 
dari dalam. 


E 


“ Mas!! Jangan main asal sosor!! “ protes Sekar. 


"Ya udah, tadi khilaf. “ 


“ Khilaf khilaf, ndasmu Mas. “ 


Hengki melaju dengan tenang pagi ini. Galang sengaja 
berjalan lambat, itung itung pemanasan mesin Hengki yang 
sudah tua ini. Sepanjang jalan, Juna hanya mesem mesem. 
Setelah melihat gerbang komplek rumah Renata. Juna 
meneriakan salam untuk Pak Saeful. Satpam yang kemarin 
menginterogasinya. Tapi dengan waktu sehari, bisa jadi 
temannya. 


“ Pagi Pak Saeful!!! “ teriak Juna sambil melambaikan 
satu tangannya. 


“ Pagi Mas! “ jawab Pak Saeful tak kalah sumringah 
saat mendapatkan sapaan dari Juna. Juna masuk ke 
lingkungan komplek itu tanpa di interogasi lagi. Juna menuju 
rumah bercat biru itu. Di kiri jalan yang terdapat berbagai 
bunga dan pot pot besar di depannya. 


261 


Juna tak berhenti di depan rumah Renata, ia sesekali 
memandangi pemandangan pagi hari yang benar benar tak di 
duga. Renata yang sedang menyiram bebugaan itu dengan 
rambut yang di kuncir tangannya sesekali menyiramkan air ke 
pot. 


| U 


“ Cantik, baik, super lah pokoknya gumam Juna 
dengan masih terpana. la jadi gatal untuk tak mengetikan 
sesuatu ke LINE Renata. Tak lupa, ia memberikan stiker 
animasi Cony yang memegang hati lalu semaput. 


Renata mendengus saat ponselnya sudah bergetar 
pagi ini, ia langsung membuka pesan itu tanpa tau dari siapa. 


"FF Love you, Love Juna. *** Renata membaca pesan 
itu. Lalu pesan di bawahnya. 


*** Makasih udah ngomong pernyataan cinta lo ke 
gue Ren, walaupun gue engga liat. Mwehehe. *** 


Renata di kerjai. la melihat stiker itu dan membaca di 
bawahnya. 


*** Love you to the moon. *** 


Renata tau frasa itu dari lagu legendaris si penyanyi 
Jazz dunia. Lagunya sendiri sangat Renata sukai, tapi ia tak 
menyangka kalau Juna akan menggunakan itu. Fly Me to The 
Moon. Frank Sinatra. 


“ Dia puitis, tapi juga tau musik. “ tanpa sengaja Renata 
berdecak kagum. 


262 


U 


“ Ka Renata!!!! jeritan Asya itu langsung 
membuyarkan pikiran Renata. la jelalatan mencari 
keberadaan Asya yang tidak ada di rumah. Tapi asalnya dari 
jalan. Jangan jangan!!! 


AAA 


Renata langsung berlari ke luar gerbang. Di lihatnya 
Asya yang sedang terduduk di aspal dengan memegangi 
lutunya sendiri. 


“ Asya!! “ dengan panik Renata berlari ke arah Asya. 
Juna sudah ada di sana. Dengan berjongkok sambil 
memegangi Asya panik saat melihat Renata menghampiri 
mereka berdua. 


I” 


“ Lo apain adek gue!!! “ bentak Renata. Pikirannya 
sudah kacau karena bayangan buruk tentang Asya di otaknya. 
Juna hendak di semprot Renata. Tapi tangan Juna sudah 
terulur membopong Asya di pelukannya. 


“Lo jangan mikirin buat ngomelin gue dulu! Buruan! 
Cepet naik! Kita bawa Asya pergi!! “ 


Wajah panik yang di tunjukan Juna itu membuat 
Renata otomatis bangkit dan membisu. Mulutnya kelu. Juna 
sudah mengangkat Hengki dengan tangan kirinya. Dan 
langsung memeluk Asya di bahunya. la menyalakan Hengki 
dengan peluh di pelipis dan wajahnya. 


263 


Renata ragu saat ia hendak membonceng Juna. 
Kenapa gue musti bawa Asya sama Juna, gue bisa baw- 


“ Buruan Ren!! Lo engga takut Asya kenapa napa!” 
bentak Juna dengan tak sabaran. 


Mendengar instruksi itu, Renata menebas semua akal 
sehatnya dan duduk di belakang Juna. 


“ Pake helmnya! “ menyerahkan helm di tangan 
kanannya. Renata langsung mengenakan helm itu dengan 
cegatan. Juna menjalankan Hengki dengan cepat. Panik. 
Itulah yang di rasakan Renata. Apalagi melihat mata Asya 
yang terpejam di bahu Juna sejak mereka berangkat. 


“Jun! Bisa lebih cepet lagi engga! “tanya Renata 
dengan terburu buru, tanganya sudah gemetar karena 
berpikir yang tidak tidak. 


Papa engga di rumah, dan gue engga bisa jaga adik 
gue sendiri. Bertubi tubi cacian di layangkan Renata pada 
dirinya sendiri. 


Juna hanya diam dan fokus menyetir. Ia tak 
menggubris omongan Renata dan menatap lurus ke depan. 
Asya sudah nemplok di dadanya. Ia posisikan duduk agar 
anak kecil itu tak jatuh selagi ia mengendarai Hengki. Mata 
Renata dengan panik berbalik ke kiri dan ke kanan. Mecari 
cari klinik terdekat yang mereka lewati. 


I” 


“Jun! Kita bawa Asya ke rumah sakit aja...! “ Renata 


putus asa. 


264 


“Loh kok ke rumah sakit? “ tiba tiba kepala Asya 
terangkat dari bahu Juna. Mata yang sejak tadi terpejam itu 
membuka. Mata bulat itu mengejutkan Renata. 


“ Asya!! “ pekik Renata. la melihat punggung Juna 
yang sedikit bergoncang. 


"Juna!! “teriak Renata dengan marah pada Juna. 
Juna masih menyetir dengan tertawa. Karena sepanjang 
jalan, ia terus menahan diri agar tak tertawa. 


“ Kita kan mau ke kerajaanya Ka Juna, Asya engga 
mau ke rumah sakit. “ 


Sejak tadi Asya hanya pura pura tidur, karena itu 
perintah Juna padanya. 


**** YANG TERJADI SEBENARNYA. **** 


Juna sedang melaju dengan kecepatan sedang saat 
Renata masuk ke dalam rumah. Tanpa ia sadari, Asya sedang 
menyebrang dengan cara yang wah. Yaitu berlari tanpa tengok 
kanan kiri. 


"Ya Rossull!!! Asya!! “teriakan tertahan Juna. Hampir 
saja, Asya merasakan tonyoran ban depan Hengki. 


“ Ka Juna. “ Asya bukannya takut karena nyawanya 
hampir menyerempet Malaikat maut, ia malah tersenyum 
senang karena bertemu Juna lagi. 


“Ka Juna mau ngajak Asya ke kerajaan Ka Juna? “ mata 

Asya membulat. Ia berangan angan semalaman 

membayangkan kerajaan Juna. Laki laki itu hanya terkekeh. 
265 


Tapi ide gila plus cemerlang itu muncul di otaknya. la 
mendekatkan diri ke arah Asya dan memberikan kode agar 
Asya juga ikut mendekat. 


“ Boleh, tapi Asya harus ngikutin skenarionya. “ ujar 
Juna dengan setengah berbisik dan melirik ke arah halaman 
rumah Renata. Perempuan itu belum kembali ke halaman 
untuk menyiram bunga lagi. 


“ Apa? “ tanya Asya dengan penasaran, lalu Juna 
membisikan misinya ke telinga Asya. Gadis kecil itu hanya 
manggut manggut. Karena perintahnya hanya satu. Berteriak 
sambil memegangi kaki, lalu pura pura tidur. Sudah, selesai. 
Tamat. 


Kaka 


|” 


“Juna! Asya!! “ bentak Renata karena ia merasa sudah 
di bohongi dan di kelabuhi oleh dua orang ini. 


Juna tak mendengarkan Renata, ia malah asik 
melajukan Hengki dengan hati riang. 


Engga salah milih partner gue! Batiinya saat melihat 
skill akting Asya yang menawan. Tereak, pegang kaki, dan hap. 
Langsung pura pura tidur. Artis mana yang bisa menandingi 
Asya. 


“Juna. Turunin gue sama Asya! Sekarang! “ Renata 
sudah berniat akan loncat dari motor kalau ia tak di turuti. 


266 


“ Ka, Asya mau ikut Ka Juna. Kata Ka Juna, Adik Ipar 
musti ke rumah Kaka Ipar. “ 


Renata melotot ke punggung Juna, ia tak percaya. 
Banyak sekali ajaran yang di berikan Juna pada Asya dalam 
waktu singkat. Sekali lagi, Juna bergumam di dalam hati. 
Emang engga salah milih partner!! 


“Ikut gue aja Ren, kita jalan jalan hari minggu. Sambil 
nemenin gue nyari alamat orang. “ 


Akhirnya Juna bersuara. Sejak tadi ia memang hanya 
diam dan membiarkan Renata menyuarakan kekesalannya 
karena sudah di kerjai. Juna sudah menjalankan motornya itu 
menjauhi komplek perumahan Renata. Entah menuju ke 
mana. Renata bahkan belum pernah melewati jalanan ini. 


Juna tiba tiba menghentikan motornya dan 
menyambangi salah satu pejalan kaki. 


“ Pak, tau alamatnya Indro Warkop engga? “ tanya 
Juna dengan nada kebingungan. Sudah jelas bukan hanya si 
pejalan kaki yang kebingungan karena di tanyai alamat yang 
bahkan tak ia tau letak persisnya di mana. 


“ Engga tau Mas. Maaf Mas, saya bukan orang Indosiar. 
"jawab pejalan kaki itu sambil berlalu. 


“Lo udah engga waras atau gimana sih? “ 


Renata sudah ingin mengeluarkan unek uneknya. 
Mana ada orang seperti dia dan si pejalan kaki itu yang tau 
alamat Om Indro? Sekalian saja Juna cari alamat Ria Ricis. 


267 


Motor di jalankan lagi dan kini Juna mendekati salah satu 
pedagang cilok. 


Uu 


Bang numpang nanya, tau alamatnya Indro 
Warkop...? Tau? “ tanya Juna dengan bersungguh sungguh. Si 
penjual itu malah menggeleng gerobak. 


“ Mana saya tau Mas, nih yang jual gerobak buat modal 
dagang baru saya tau. “ 


“ Makasih Mas. “ senyuman itu di layangkan Juna pada 
pedagang itu. la kemudian bersuara dengan keras. Deburan 
angin saat berkendara itu mengibaskan ekor rambut Renata. 


“Wah Ren. Kayanya lo sama Asya musti gue ajak jalan 
jalan seharian. Karena rumah Om Indro belum ketemu.” 


Juna tersenyum. Dan Renata mengerucutkan bibirnya. 
Sedangkan Asya? Ia sibuk bertanya tanya di dalam otaknya. 
Om Indro siapanya Ka Juna di kerajaanya? 


268 


MY BOY 


Si Hengki terus di jalankan sampai Juna turun di salah 
satu warung kelontong. 


“Kita turun dulu, “ perintah Juna sambil menggendong 
Asya. Anak kecil itu terlihat nyaman ada di pelukan Juna. 
Sesekali Juna membenarkan posisi Asya agar gadis kecil itu 
tidak melorot ke bawah. 


“ Bu, mau beli jajan. “ ucap Juna dengan keras sampai 
si pemilik warung keluar dengan terburu buru. Tanpa di sadari, 
tangan Juna sudah mengibaskan tas belanjaan. Juna 
mengambil banyak ciki ciki ke dalam tas itu. 


Waduh, duit dari Sultan cukup ga nih. Juna nampak 
menimang nimang, ternyata ia jajan cukup banyak sampai 
panik uangnya tak cukup. 


1i 


“ Kembaliannya dua puluh ribu ya Mas, “ ucap ibu 
pemilik warung sambil mengulurkan uang kembalian. Juna 
merasa lega karena uangyna cukup, lebih malah. 


“ Makasih Bu, “ Juna berbalik dan mendapati Renata 
yang sedang menunggu di samping Si Hengki dengan wajah 
cemberut. Juna malah berbisik dengan sengaja ke telinga 
Asya. 


“ Asya nanti kalo Kaka kamu tiba tiba di ambil orang, 
bantu Ka Juna rebut balik oke ? “ 


Asya yang nyaman di gendongan Juna itu mendongak, 
“Kenapa Ka? Siapa yang mau rebut Ka Renata emangnya? “ 


269 


“ Ka Renata itu banyak yang mau rebut, jadi sebagai 
adik ipar yang baik. Asya harus bantuin Ka Juna? Oke? “ 


“ Oke, Adik ipar paham! “jawab Asya dengan setengah 
paham sebenarnya. Derajat Kaka dan Adik ipar pun belum ia 
cerna seutuhnya. Asya bantuin Ka Juna, soalnya Asya like Ka 
Juna! Batin Asya. Tubuhnya sudah di bopong mendekati 
Renata. 


Cuss! Bibir yang semula mengerucut itu sekarang 
bertambah kecut. 


Uu U 


Dingin! bentak Renata saat Juna sengaja 
menempelkan es krim itu ke pipinya. 


“Iya, kaya lo. “jawab Juna dengan singkat. Ia langsung 
menaruh belanjaanya itu di bagian depan dan mengulurkan es 
krim itu ke Renata. Renata tak punya pilihan selain menerima 
es krim itu. 


U 


Kayanya Om Indro masih bersembunyi, “ Juna 
berbicara dengan nada kecewa. Padahal ia tau, jawabannya 
akan mustahil. Renata bahkan tak tau, harus bagaimana 
mendebat otak Juna yang tak waras? 


Engga sekalian nyari alamat Via Vallen! Batin Renata. 


“ Asya mau ke kerajaanya Ka Juna? “ tawaran Juna itu 
seketika membuat Renata kesal. la harus pulang sekarang, 
dengan Asya. Buru buru Renata menyuarakan keberatan. 


“ Asya ja- “ Renata sudah berniat untuk menghentikan 
Asya, meminta gadis kecil itu untuk pulang bersamanya. 


270 


Dan tanpa menunggu voting dari Renata. Asya dan 
Juna sudah tertawa puas. Dengan cepat, Hengki di lajukan 
begitu saja. Menuju ke rumah Juna yang jaraknya ternyata tak 
terlalu jauh. Motor itu melaju dengan pelan saat sudah 
memasuki komplek perumahan. Juna tersenyum senang 
sembari membalas sapaan demi sapaan dari ibu ibu 
tetangganya. 


“Ka Juna banyak fans ya? “ 


Di bayangan Asya, ini adalah jalan menuju ke istana. 


U 


Iya, Ka Juna mah banyak fansnya. Dar Ibu ibu 
berdaster, terus ibu ibu yang bawa motor send ke kiri belok ke 
kanan, mereka pada buat komunitas pecinta Juna mania. “ 
Juna menjawab dengan karangan bebas. Ia puas sudah bisa 
membawa Renata dan Asya ke rumahnya. Dan di sanalah 
ketiganya sekarang. 


Juna memasukan motornya dengan pelan. Gerbang 
sudah di buka dan rumah itu terlihat begitu congkak dengan 
rumah Renata. Jelas, rumah Renata satu lantai. Rumah Juna 
dua lantai. Tapi, sekali pandang semua bisa tau kalau rumah 
Juna yang paling bagus sepanjang komplek ini. Entah kenapa, 
di hati Renata. Ada sedikit rasa minder. Ada perbedaan derajat 
di sini. 

“ Nah, ini kerajaannya Ka Juna! “ Juna menurunkan 
Asya dan menuntun gadis itu untuk masuk ke dalam. Renata 


271 


masih berdiam diri di belakang, Juna menengok Renata. 
Tangannya terulur ikut menarik Renata untuk masuk ke dalam. 


“ Ayo, Bokap sama Nyokap gue engga gigit kok. “ 


Seakan tau ketakutan Renata, Juna langsung 
menggandeng perempuan itu dengan Asya yang sudah 
berjingkrak tak sabaran ingin masuk ke dalam. Senyum gadis 
itu terhenti saat Sekar ada di ambang pintu. 


dd i 


Siapa Jun?? tanya Sekar dengan heran. Di 
pandangan Renata, perempuan di depannya ini adalah 
definisi ibu ibu yang cantik di penghujung usia. Tak heran, ada 
guratan kecantikan yang menurun pada Juna. Dan saat 
memikirkan itu. Renata langsung menepis pikirannya. 


“ Mantu idaman Mama lah. “ jawab Juna dengan 
enteng. 


“ Mama engga setuju!!! Apa kamu engga bisa cari 
yang lebih baik? “ bentak Sekar tanpa ada angin ataupun 
badai. Tiba tiba ia langsung main semprot. Renata langsung 
ciut. Tiba tiba Renata merasa, sakit? 


Juna panik, kenapa tiba tiba Nyai rumah berbicara 
seperti itu? 


“Loh, kok Mama gitu sih? Juna kan udah bilang, Juna 
mau baw- “ kata kata Juna terputus. la merasakan tangan 
Renata bergetar dengan keringat dingin. 


“ Mama engga ngomong sama kamu ya Jun! “ bentak 
Sekar dengan sebal. 


272 


“ Kamu di paksa apa sama Juna sampe kamu mau 
pacaran sama Juna? “ 


Sekar mendekati Renata yang nampak kebingungan 
dan prihatin. Tak percaya kalau gadis dengan tampilan baik 
baik itu adalah orang yang di demenin anaknya. Sekar sudah 
berpikir macam macam kalau tipikal anaknya aadalah 
perempuan yang sedikit urak urakan. Boyish girl, kata 
bekennya. 


“ Kamu beneran pacar Juna bukan? Tante engga 
percaya Juna dapet pacar kaya kamu ... “ 


Seketika itu juga Renata merasa lega. Hatinya tak lagi 
jatuh ke bawah sana. Perempuan di depannya sedang tidak 
menjatuhkan harga dirinya. Yang merasa harga dirinya justru 
Juna. Seakan gue engga pantes dapetin Renata aja. Batin Juna. 


“ Mama!!!! “teriak Juna dengan setengah frustasi. 


"Yuk masuk, Tante buatin makanan. “ tarikan tangan 
Sekar mau tak mau tak bisa di tolak Renata. la mengikuti Sekar 
yang masuk ke dalam. Juna di abaikan. 


Juna aneh, Mamanya juga aneh. Renata bahkan tak 
habis pikir. Pertemuan pertama dengan orang tua Juna, akan 
seperti ini. 


“ Aduh!! “ teriak Asya. 


“ Ya Rosul!! “ Juna sengaja menyebut nama guru 
Bahasa Indonesianya itu. “ Siapa yang naruh Asya di sini? Siapa 
hayo?! Jadi ketendang kan...“ 


273 


Ledekan Juna itu di abaikan Asya, dia dari tadi terdiam 
karena bingung. Asya yang notabenya pendek itu tak nampak 
kehadirannya oleh Sekar, ibu Juna itu hanya menangkap 
kehadiran Renata. 


U 


“ Asya di sepak sama Ka Juna. “ rengek Asya. Juna 
dengan sekali sentilan, berhasil menghilangan tangis di mata 
Asya. 


“Jangan nangis, di Kerajaan Ka Juna ada unicorn. “ 


Dan kembali, mata Asya berbinar tiap kata kata keluar 
dari mulut Juna. 


Asya tambah like ke Ka Juna!!! Jeritan gadis itu di 
dalam hati. Unicorn itu sudah di bayangkan berwarna warni 
dengan ponitail dan bisa di tunggangi. Nyatanya, unicorn yang 
Juna maksud. Adalah laki laki paruh baya dengan wajah 
maskulin yang harus nungging di lantai. Yak! Unicorn itu 
adalah Galang!!! 


AAA 


Renata sudah di sambut seperti tamu agung oleh 
Sekar. Banyak makanan yang di hidangkan di depannya. Di 
tanyai banyak hal yang sangat Renata rindukan dari serorang 
ibu. 


Renata kangen Mama, batin Renata sambil menatap 
Sekar yang sejak tadi sibuk mondar mandir membawakan 
banyak makanan. Sekar tak paham bagaimana ia menilai 


274 


seseorang. Tapi begitu melihat Renata. Ia melihat sosok yang 
lemah lembut. Sepertinya, cocok untuk Juna yang pecicilan. 


“ Kamu engga mikir mikir dulu waktu nerima Juna jadi 
pacar kamu? “ tanya Sekar sembari menaruh pudding cokelat. 
Apa do'a yang ia semburkan ke ubun ubun Juna terlalu 
mujarab atau bagaimana? Entah. 


“ Renata engga pacaran sama Juna Tante, “ jawab 
Renata. Ia tau, jawaban itu sedikit mengecewakan Sekar. 
Karena raut wajah ibu itu sedikit redup saat ia jawab, bukan 
pacar Juna. Kembali, Sekar tersenyum. 


“ Mau kamu pacar Juna atau bukan, maklumin Juna ya. 
Tante aja sampe bingung, kelakuannya nemu di mana. “ Sekar 
mendekatkan banyak sekali kue kering yang ia buat saat 
sedang senggang. 


“ Enak? “ tanya Sekar saat Renata mencicipi cookies 
dengan aroma lemon yang ia buat sendiri. Renata 
mengangguk mengiyakan. 


U 


Renata suka Tante, “ jawab Renata sambil 
tersenyum. Renata yang notabennya suka lemon itu, bisa 
menghirup wangi menyegarkan dari cookies itu ketika 
memakannya. 


U U 


Nanti kamu bawa pulang ya, “ Renata hendak 
menolak tawaran itu. Tapi lagi lagi, senyuman tulus Sekar itu 
membuat Renata tak bisa menolak. 


Tubuh itu di jatuhkan begitu saja ke sofa. Bahunya di 
sandarkan senyaman mungkin, dan senyuman di layangkan 
275 


Juna ke Renata. Juna dengan sengaja, memangkas jarak antara 
dia dan Renata. Dan sepertinya, Sekar tau. Cinta anaknya 
bertepuk sebelah tangan. Renata buru buru membuat jarak 
lagi di antara mereka. 


“Maklum. Mommy orangnya suka maksa. “ 


Kata kata Juna itu di abaikan Sekar dan juga Renata. 
Sejak tadi, Asya sedang sibuk di emong oleh Galang. 
Pinggangnya mungkin akan encok sebentar lagi karena saking 
sering goyang goyang di tunggangi Asya. 


“ Wah keren banget, Mertua sama anak mantu bisa 
cocok gini ya. Diemin Juna kaya udah ada koneksi. “ 


Lagi lagi suaranya di abaikan. Juna jadi geleng geleng 
sendiri. Permpuan kok gini amat. Di sebrang sana terdengar 
suara jerit tawa Asya yang menahan geli saat perutnya terasa 
di gelitik karena menunggangi Galang. Tak di sangka, Ayah 
Juna itu asik bermain dengan Asya. Sedangkan gadis kecil itu 
juga sama. 


“ Asya tuh lucu banget ya, kelas berapa dia? “ tanya 
Sekar sambil melihat geli ke arah Galang yang nunggang 
nunggin pura pura jadi unicorn. 


“ Asya TK kecil Tante, “jawab Renata dengan singkat. 
la juga melihat ke arah Asya yang tersenyum bahagia. Asya 
mana punya kenangan manis seperti itu, bermain dengan 
Ayahnya sendiri saja tak pernah. 


“ Sering sering main ke sini ya Renata, Tante suka kalau 
kamu main ke sini bawa Asya juga. “ pesan Sekar dengan tanpa 
216 


kedok di belakangnya. Ia benar benar suka dengan Renata dan 
Asya. Sepet juga liat Juna dan Galang tiap hari yang 
kelakuannya sebelas dua belas. 


Renata kebingungan, harus menyanggupi atau 
menolak. 


“ Nanti Juna tiap hari usaha buat ngajak Renata ke sini 
deh. “ bukan Renata yang menjawab. Malahan Juna. 


“ Asya, kita jalan jalan sore yuk!! Ka Juna ajak main. “ 
dan seketika, punggun encok Galang terselamatkan. Asya 
langsung berlari mendekati Juna dengan senyuman lebar. Pipi 
gembulnya bergerak membuat Sekar gemas. 


“ Kita buat anak lagi gimana? “ suara Galang yang 
entah sejak kapan ada di samping sekar itu mengagetkan 
perempuan itu. Di balas dengan lirikan ancaman, Galang buru 
buru meralat kata katanya. 


“Kita udah engga ada di umur buat punya anak, iya kan 
sayang? Kita mah pantesnya udah ngemong cucu. “ segera 
Galang berpura pura lupa dengan topik yang ia angkat. Buat 
anak lagi, gagal. 


“ Nah pinter, udah mulai inget umur. “ kekeh Sekar 
sambil berlalu mengambil sebuah zip plastik dan mengisinya 
dengan biskuit beraroma lemon itu. Cukup banyak sampai 
plastiknya mengembung seperti ingin tumpah. 


Uu 


Kamu makan ya, kalo engga enak ya tolong di 
maklumi. “ todongan kue itu di arahkan ke Renata. Gadis itu 


277 


hendak menolak, tapi senyuman Sekar terlalu baik untuk di 
patahkan hatinya oleh Renata. 


“Iya Tante, Renata makan kok nanti. Sama Asya. “ 


“Juna pamit Ma, Pa. sekalian nganter Renata sama 
Asya pulang. “ Asya sudah nemplok di gendongan Juna. Sekar 
tersenyum dan juga Galang. Mereka menjawab salam dan 
uluran tangan Renata. Hanya dalam beberapa menit. Rumah 
kembali sepi. 


AAA 


“ Gimana? Asya suka kerajaan Ka Juna? “ suara Juna 
sedikit tersapu angin dan ia tetap saja berceloteh dengan Asya 
sepanjang jalan. 


“ Asya suka!! Kerajaan Ka Juna bagus, Asya betah. “ 
jawab Asya singkat dan penuh dengan penekanan. Ia sangat 
suka, ini kali pertama baginya merasakan kebahagiaan dengan 
orang orang yang mengajaknya bermain. Renata sendiri sadar. 
Asya mana ada waktu bermain naik kuda kudaan seperti itu di 
rumah. 


"Ya udah, besok besok kita emang harus nyari rumah 
Om Indero sama rumah Awkarin kalo perlu! “ sorak Juna 
dengan ide gemlungnya itu. Renata malah sudah bersiap 
untuk mengurung Asya. Jangan sampai adik kecilnya itu keluar 
dan bertemu Juna. 


“ Asya, yuk kita masuk. Udah sore. “ potong Renata 
sambil menarik tangan Asya untuk masuk ke dalam rumah. 


278 


"Renata, you got me from hello. “teriakan Juna itu tak 
di gubris oleh Renata. la masuk ke halaman rumahnya dan 
Juna langsung berlalu. 


“ Siapa Ren? “ dan sosok yang tak di duga itu muncul 
tanpa bisa di prediksi. 


“ Bukannya Papa bilang pulang besok pagi? “ Renata 
melihat ke balakang, untung saja Juna sudah menjauh dan tak 
terlihat lagi. 


Uu 


Seminarnya di percepat, Papa juga pulang cepat. 
Asya dari mana aja sama Ka Renata? “ 


“ Asya dari Keraj- “ Renata langsung membungkam 
mulut adiknya. 


“ Belanja Pa, beli jajan. Renata sama Asya masuk dulu 
Pa. “ 


Renata langsung meraih Asya ke dalam pelukannya. 
Membawa adik kecilnya itu masuk ke dalam rumah. 


“ Jangan lupa belajar ya, besok senin. “ pesan Ayah 
Renata dengan suara keras. Renata hanya mengangguk dan 
tersenyu. la memasuki kamar dan mendudukan Asya di atas 
kasurnya. 


“ Asya jangan bilang kita dari rumah Ka Juna. Oke? “ 


Asya nampak bingung, banyak pertanyaan yang ingin 
ia tanyakan terkait larangannya untuk menyebut Juna. 


279 


“ Kenapa? “ tanya Asya dengan polos, mata bulatnya 
semakin bulat saja. 


“ Nanti kita engga boleh ke kerajaan Ka Juna lagi. Oke? 
“jawab Renata dengan jelas dan juga sederhana. Asya hanya 
mengangguk, tak lama kemudian. Mulut Asya kembali 
bereloteh. 


“ Berarti Ka Renata mau main ke rumah Ka Juna lagi 
lain kali? “ 


Dan Renata hanya terperangah dengan jawaban itu. 
Tangan kirinya menggenggam biskuit itu dengan erat. Kenapa 
dengan hatinya ini? Ada yang berubah di dalam sana. Entah 
apa. Apa kalian tau? 


280 


MY BOY 


Pagi itu, Renata berangkat dengan wajah yang tak 
biasa. 


“ Kenapa kamu senyam senyum sendiri? “ tanya Ayah 
Renata saat Renata menarik kursi di meja makan dengan 
senyuman. Melihat ia sudah tertangkap basah. Renata 
langsung berdalih. Masalahnya, ia juga tak tau kenapa 
wajahyna berseri seperti ini pagi ini. Memangnya kenapa? 


“ Hari ini ada ulangan Fisika Pa, Renata yakin bisa 
ngerjain semua soal soalnya. “ Renata berbohong. Dan 
kebohongan tentang belajar, adalah kebohongan termanis 
yang di dengar Ayahnya. 


“ Bagus, kamu emang anak Ayah. Di suruh belajar, 
nurut belajar. “ senyuman puas di tujukan pada Renata. 


“ Kamu engga mau Ayah anter? “ tawaran itu di jawab 
dengan gelengan kepala oleh Renata. Ia hanya ingin berangkat 
dengan kendaraan umum. Ada yang harus ia cari di luar sana. 
Hal yang di larang oleh Ayahnya. 


“ Renata naik busway atau angkot aja, “ dalih Renata 
dengan memasang tampang penuh senyum. Sulit memang 
menghianati Ayahnya sendiri. Tapi mau bagai mana lagi. 
Kalaupun harus jujur, Ayahnya takan pernah memberikan ia 
izin untuk mengorek luka masa lalu. Dan Renata, bukan orang 
yang mudah menyalahkan masa lalu. Semuanya terjadi karena 


281 


suratan takdir. Hal yang terjadi di jadikan pelajaran, bukan 
untuk di sesali dan menyalahkan keadaan. 


“ Renata berangkat dulu Yah. “ salam Renata dengan 
senyuman. Jam masih menunjukan pukul enam lima belas 
menit. Renata selalu berangkat pagi pagi sekali. Karena ia 
menggunakan kendaraan umum, hanya dalih. 


“ Asya, Ka Renata berangkat dulu ya. “ pamit Renata ke 
Asya yang sibuk memakan sarapannya. Roti selai kacang. Dan 
gadis kecil itu hanya mengangguk dan meneruskan 
mengunyah roti sampai selai kacang itu belepotan ke pipinya. 


Angkot itu masih sepi. Dan Renata suka, ia tak perlu 
lagi bejibunan dengan orang orang. Ia hanya perlu duduk dan 
memandangi jendela. Mencoba memperhatikan orang orang 
yang tertangkap netranya. Semoga saja, yang ia cari benar 
benar ada dan terlihat. Tapi Renata selalu menemukan jalan 
buntu. Angkot itu kembali melaju setelah, entah menurunkan 
penumpang atau malah baru mengangkut penumpang. 


“ Kenapa ngelamun? “ 


Suara Juna itu membuat Renata mengalihkan 
kepalanya. 


“Elo?! “ Renata kaget dengan keberadaan Juna yang 
sudah ada di sampingnya. Duduk dengan hoodie cokelat dan 
tas di punggung. Senyuman manis itu di layangkan Juna hanya 
untuk Renata. 


“ Darling. “ ralat Juna dan berefek senyum kecut di 
wajah Renata. 
282 


ada 


“Udah gue bilang, gue bukan pacar lo 


Lagian, Renata heran. Kenapa juga Juna bisa satu 
angkot dengannya. Jelas jelas Juna selalu berangkat dengan 
Hengki. Dan rumah mereka beda komplek. Sepagi ini dan Juna 
sengaja ke komplek perumahan Renata? 


“ Mana motor lo? “ tanya Renata ke Juna yang masih 
asik melihat dan memperhatikan tampilan Renata. Seragam 
putih abu abu dengan logo OSIS di saku kemeja. 


“ Di titipin ke pos satpamnya Pak Saeful. “jawab Juna 
dengan singkat. la akan mengambilnya saat pulang sekolah 
nanti. Setelah bertanya seperti itu. Renata tak lagi menggubris 
Juna. la sibuk melayangkan pandangan keluar jendela. 
Mencari satu orang di antara ribuan orang yang ia lihat tiap 
pagi saat berangkat sekolah. 


Renata berdo'a. selalu sama di tiap do'anya. 
Mendo'akan ibunya dan orang orang yang ia sayangi. Tapi do'a 
spesial ini nampaknya tak pernah di dengar sang maha 
pencipta. 


“ Lo kenapa liat ke jendela terus sih? Lagi liatin polusi. 
“ suara Juna mengusik lagi konsentrasi Renata. 


“Diem. “ 


“ Engga, gue engga mau diem. “ tantang Juna dengan 
suara meninggi. la menutupi jendela yang di pandangi Renata 
dengan wajahnya. Renata langsung terusik. 


283 


| U 


“ Minggir Renata sudah melayangkan tangannya 
untuk menepis wajah Juna yang menghalangi pandangannya. 


“ Aw! “ malah tangan Renata yang kesakitan sendiri. 
Pasalnya, ia malah menampar kotak makan yang di gunakan 
Juna untuk melindungi wajahnya dari amukan Renata. 


“ Makanya Ren, lo boleh nyakitin gue. Tapi jangan hati 
gue, karena di hati gue ada lo. Entar lo sakit. Hiya hiya hiya. “ 


Juna tertawa terkekeh dengan lawakannya atau 
gombalannya sendiri? Entahlah, yang jelas Renata tidak 
termakan bualan manis Juna. Dan kotak makan itu di sodorkan 
Juna ke Renata. 


“ Makan nih, buatan Nyokap gue buat lo. Katanya 
harus di makan, tanpa ada penolakan ataupun alasan. “ 


Kotak makan itu di ulurkan dan keraguan Renata 
terlihat jelas. la hanya sarapan sedikit barusan. Tangan Juna 
sudah terangkat untuk memenggai ponselnya. Entah 
mengetikan apa. 


“ Engga mau. “tolak Renata. la tak di gubris oleh Juna. 
Laki laki itu sibuk mengetikan entah apa itu. 


“ Bodo amat, gue udah video call Nyokap gue. Buat 
bukti kalau lo itu beneran makan sarapan buatan dia. “ dan 
kamera belakang itu di todongkan ke wajah Renata. Juna 
dengan santainya menyoroti tiap lengkungan garis wajah 
Renata. Cantik dan tidak berlebihan. Sederhana dan elegan. 
Berhati malaikat. Itu poin pentingya. Kalau saja Titin tidak 


284 


juling dan suka melotot. Bisa saja Juna suka ke dia. Dari benci 
jadi Titin. 
“Ummi sholehahnya Juna, kasian banget makanannya 


engga di makan Renata. Dia engga suka, main langsung tolak 
gitu aja. “ 


Suara Juna itu terdengar sangat keras sampai Renata 
di buat keringat dingin oleh suara itu. Di bayangan Renata. 
Wajah Tante Sekar yang baik hati itu sedang menahan kecewa. 


“ Tuh liat Ummi! “ ujar Juna dengan suara di lebih 
lebihka. Ia menyoroti kotak makan di tangan kanannya. 


“ Engga di terima, dan engga di makan. Ummi yang 
sabar ya, ini mungkin cobaan. Ingat Ummi! Sesungguhyna 
Allah maha melihat!! “ 


Juna tersenyum puas saat Renata nampak gusar, 
wajahnya kebingungan harus di apakan boks makanan ini. 
Renata sampai tak tau harus berpikir apa. 


“Jangan Ummi, ini di angkot. Suaranya di kecilin aja, 
takut ganggu. “ 


Juna dengan cepat menarik kembali uluran tangannya, 
“ Ya udah kalo di suruh bawa pulang. Padahal Ummi udah 
masak pagi pagi buat Renata. Kasian Ummi sholehahnya Juna. 
Udah cape cape juga. “ keluh Juna dengan memajang tampang 
kecewa. 


Renata jadi merasa bersalah, segera dengan cepat ia 
menarik kembali uluran tangan Juna itu. 


285 


U 


“ Renata baru mau makan kok Tante, sarapannya. 
dan dengan cepat Renata hendak merebut kotak makan itu. 
Dan Juna malah menarik kotak makan itu. Mereka jadi tarik 
menarik kotak makan. 


“ Katanya tadi engga mau. “ Juna berusaha sedatar 
mungkin. 


“ Kata siapa? Jangan fitnah. “ Renata kembali menarik 
kotak makan itu dan akhirnya berhasil ia rebut. Di bukanya 
kotak makan yang berisi nasi goreng dengan banyak potongan 
sosis dan bakso. 


“ Renata makan ya Tante. “ senyum Renata dengan 
menyuapkan sendok nasi goreng pertamanya ke mulut. Dan 
seketika Juna langsung memasukan ponselnya. 


“ Udah makan, kata Ummi udah cukup buktinya. “ 


Renata sudah setengah mengunyah nasi goreng itu. 
Tapi ia sudah berniat menghabiskan nasi goreng buatan Sekar 
itu. 


“ Katanya, mantu idaman Ummi itu yang makan Nasi 
goreng buatan suaminya. “jawab Juna dengan enteng. 


Jadi? Nasi goreng ini bukan buatan Tante Sekar? Tapi 
buatan Juna? 


AAA 


286 


Juna terkekeh dengan keterkejutan Renata. Pantas 
saja ada olesan saus menyerupai bentuk hati. 


Masa ada ceritanya Tante Sekar buat gambar hati. 
Ucap Renata di hati. Ia dongkol, lagi lagi ia di kerjai Juna 
dengan cara aneh anehnya. 


“ Tadi juga gue engga nelfon Nyokap kok. “ Juna 
kembali sumringah saat mata Renata sudah melotot ke 
arahnya. Amarah Renata hampir meledak saat mendengar 
pembohongan itu. 


“ Bisa engga lo! “ 


Tangan Juna terlulur mengusap ujung rambut Renata. 
Membuat Renata sontak langsung mengundurkan diri. Juna 
malah mendekat dengan frontal. 


“ Loh bangku kosong, harus di pepet! “ sorak Juna 
dengan tidak tau malu, ia malah dengan bangga nyengir ke 
arah Renata. Renata kembali bergeser menjauh, dan Juna 
bergeser mendekatinya. Seperti itu sampai Renata berpindah 
tempat duduk berkali kali. 


í 


“ Duduk di situ ah, biar dapet angin seger. “ ujar Juna 
saat Renata duduk di dekat jendela yang terbuka dan 
membuat rambut Renata sedikit terbawa angin karna laju 
angkot itu. Juna kembali duduk di samping Renata dengan 
tampang dan cengiran yang lebih menyebalkan dari biasanya 
di mata Renata. 


Wa 


“ Bisa jangan ganggu gue!!! “ bentak Renata dengan 
sangat marah. Tapi malah Juna melakukan pergarakan di luar 
287 


batas. la memasukan satu sendok nasi goreng ke mulut 
Renata. 


“Makan, bukan marah marah. “ dan hanya ucapan itu. 
Renata jadi terdiam dan membisu. Ia tanpa sadar mengunyah 
nasi goreng buatan Juna itu dan sekarang ia menyadari rasa 
nasi goreng itu. Lumayan. Batin Renata memberikan penilain 
pada nasi goreng itu, bak Chef Arnold. 


U 


Enakkan? “ tanya Juna memastikan rasa nasi 
gorengnya di lidah Renata. 


“ Masih bisa di makan. “ jawab Renata dengan ogah 
ogahan untuk mengakui rasa nasi goreng Renata. Kembali 
Juna menyuapkan nasi goreng. Ia mengulurkan satu sendok 
penuh itu ke mulut Renata. 


“ Gue bisa makan sendiri. “ ketus Renata. la tak mau di 
suapi Juna untuk yang ke dua kalinya. Tapi Juna memaksa. Dan 
Renata juga tak mudah untuk di paksa. la menolak. 


“ Engga! “ tolak Renata. 


“Uu “ 


Iya!!! paksaan Juna kian menjadi jadi. Ia 
menoyorkan sendok itu dengan frontal, makan engga makan 
emang harus makan. 


“ EENggaa!! “ 


ks 


" Iyaaaaa! “ suara Juna sudah naik satu oktaf. 


“ Udah, kasih Abang aja Neng kalo engga mau. “ sahut 
si sopir angkot yang sejak tadi tak bisa tenang karena dua 


288 


penumpangnya itu terus saja bertengkar masalah iya atau 
engga. 


“ Ngga perlu Pak, saya udah makan sendiri aja. “ Juna 
menyuapkan nasi goreng itu besar besar ke mulutnya. Dan si 
sopir geleng geleng kepala dengan kelakuan anak muda jaman 
sekarang. 


U 


Di- “ pandangan Renata kembali di tutupi oleh Juna. 
la seperti melihat sosok itu!! Dan sekarang ia tak bisa 
melihatnya dengan jelas. 


“Kenapa? Di muka gue terlihat kegantengan? Maklum, 
masih keturunan Prince William. “ 


Renata tak menggubris. Pandangannya masih di 
layangkan ke luar sana. Sosok itu sudah sedekat ini, dan 
Renata tak bisa memangilnya. Di hadapannya malah sekarang 
ada Juna dengan mulut penuh nasi goreng. 


“ Mau? “tawar Juna dengan gampangnnya. 
“ Makan sendiri sono. “ 


Juna malah tersenyum senang dengan reaksi Renata. 
Pagi ini, hari pertama Juna dengan cerita angkot perdananya. 
Dengan Renata di sampingnya. Mungkin benar, masa putih 
abu abu ini adalah masa kita bebas. Bebas berekspresi. Orang 
orang hanya akan mengomentari mereka tanpa 
mempermasalahkan kegilaan yang mereka perbuat. Namanya 
juga anak SMA. 


AAA 


289 


“Beneran lo makan sama Renata? “ mata Seto dan 
Dika nampak tak percaya melihat insta story itu. 


Dika melihat insta story yang di unggah oleh Juna 
dengan caption yang sangat wah wah. Break fast bareng calon 
istri di angkot emang romantisnya luar dalam. Beneran minta 
di hujat luar dalam. Video singkat dengan menampakan wajah 
manis Renata yang sedang menunjukan nasi goreng dengan 
senyum ke arah kamera. 


“ Renata makan ... “ ledek Seto sambil menirukan 
Renata yang ada di video. 


“ Sirik aja lo! “ timpal Juna dengan melihat lagi 
potongan viedo itu. 


“ Pasti lo make santet, apa ilmu hitam. Buat bikin 
Renata mau deket deket lo. “ seru Dika dengan masih 
melihatkan tampang tak percaya. Renata? Mau dengan Juna? 
Ya ampun! Apa bidadari penunggu tower itu sudah benar 
benar jatuh cinta dengan Juna. 


“ Kalo lo emang engga percaya. Silahkan. “ Juna masih 
tersenyum. Saat ia berpura pura sedang menelfon Ibunya. Ia 
sedang merekam Renata yang menurutnya sangat imut saat 
mencoba menolak kehadiran Juna di dekatnya. Ponsel Juna di 
rebut oleh Seto. la mengamati kembali putaran video itu dan 
masih tak percaya. Gempa sudah! 


“ Kok gue kaya liat ada makhluk hitam yang ngikutin 
Renata ya. “ ujar Seto dengan nada seolah sedang 
menerawang masa depan. 


290 


U U 


Lambeh mu!!! teriak Juna sambil merebut 
ponselnya dari Seto. Tak terima dengan tuduhan Seto. 


“Sono! Lo nyari kek siapa yang mau lo pacarin. “ saran 
Dika di babat Seto dengan santainya. 


" Kojombloan ini cara gue buat jaga hati pasangan gue 
di masa depan. Kalau dia nanya, mantan kamu siapa aja? Gue 
tinggal jawab, kamu mantan aku yang engga pernah aku sesali 
buat di putusin, karena aku mutusin kamu buat nikahin kamu. 


U 


Seto bertingkah seperti orang bijak. Kerasukan Mario 
Teguh mungkin. 


“Hua! Hue!!! “ sorak Dika. 


ll 


Ngimpii!!! Sampe ke langit ke tujuh emang di 
perbolehkan. “ ujar Juna juga. Seto malah cengar cengir 
sendiri. 


U 


Misi misi, jangan hadangin jalan. Biarkan yang 
berkepentingan lewat. Sampah sampah harap di taruh di 
tempatnya. “ suara Titin membuat Juna, Dika dan Seto 
menoleh. Baru berangkat sudah buat kobaran hati Juna untuk 
memaki. Kayanya, sampahnya di tujukan untuk Dika. 


“ Noh, mantan lo bisa tuh di ekstrak jadi koyo cabe. 
Mulutnya. Pedes bener. “Juna geleng geleng sendiri. Mereka 
bertiga memang duduk duduk di depan pintu jadi 
menghalangi siapa saja yang akan masuk. 


291 


“ Gue denger ya Jun, lo ngomongin gue!! “ pekik Titin 
dari dalam kelas. 


“Ampun! Ya engga lagi lagi. “ sahut Juna dengan takut 
takut yang di buat buat. 


“ Mampus Lo Jun! Bapa lo nonton Jun, engga gua 
sensor Jun. udah saatnya orang orang tau Jun!! “ kelakar Seto 
menirukan salah satu logat influencer favoritnya. Di saat Juna 
dan Seto tertawa menggoda Titin. Dika justru menatap Titin 
dengan sangsi. Ada yang berbeda dari perempuan itu. Dan, 
jawabanya. Kenapa bisa sampai seperti itu 


292 


MY BOY 


Renata duduk di bangkunya. Sebentar lagi akan ada 
jam pertama. Peresentasinya akan segera di mulai. Renata 
mulai membuka laptopnya dan menyalakan laptop itu. 
Mencari cari file yang ia buat selama semalaman suntuk. 
Perenstasi itu ia buat dengan sederhana tapi poin pentingnya 
teringkas sepenuhnya. 


U 


Lo pacaran sekarang sama Juna? “ todongan 
pertanyaan asal asalan Mika itu mengganggu Renata. 


“Jangan ngawur, ini bukan kelas mengarang bebas. “ 
tegur Renata dengan tangan yang masih sibuk mengklik 
folder. Ia lupa menaruh di mana power pointnya. 


“ Masa sih. Kok lo mau makan bareng Juna? Berangkat 
sama Juna? “ 


“ Tau dari mana lo? “Renata melihat Mika, tau dari 
mana dia kalau barusan ia satu angkot dengan Juna? 
Senyuman jahil dan puas itu tersungging di bibir Mika. 


"Nah kan, apa artinya kalo lo engga pacaran sama 
Juna? Ngaku deh Ren. “Mika sangat memaksakan opininya itu 
untuk jadi kenyataan. Tapi Renata malah jadi sebal. 


“Engga. Gue engga pacaran sama Juna. Dan engga 
akan. “pungkas Renata. Mengakhiri debat pagi hariyna dengan 
Mika. Perempuan itu nampak sedikit kecewa. Karena Renata 
memang bukan biang gosip seperti siswi perempuan lain di 


293 


SMA Garuda. Memang bukan. Renata benar benar berniat 
untuk belajar. Sekolah yang bener. 


Zeva ternyata sudah memperhatikan Renata dengan 
pandangan tak suka sejak gadis itu melangkahkan kaki ke 
dalam kelas. Mata Mika yang menatap pandangan tak suka itu 
langsung memelototi Zeva, ia langsung mengalihkan 
pandangan ke penjuru lain. 


“Gimana? Beres? “tanya Zeva memastikan. Lawan 
bicaranya tersenyum dengan suringah tanpa mengatakan kata 
kata. 


"Oke, Bagus kalo gitu. “ 


Bel pelajaran di mulai. Presentasi di buka mulai dari 
kelompok pertama. Renata sudah mengirimkan email pada 
ketiga teman kelompoknya itu. la hanya diam dan menunggu 
sampai kelompok empat. Kelompoknya di jadwalkan maju. 
Sepanjang pelajaran. Renata hanya tersenyum, mengikuti 
presentasi tiap kelompok dengan sangat percaya diri. Otak 
cerdasnya memang kadang tak perlu di ragukan lagi. 


“Kelompok empat!! Maju!!! “ 


Dengan cepat, Zeva langsung menyeluduk jalan 
Renata. 


"Aw! “pekik Renata dengan menahan rasa sakit. Zeva 
dan dua temanyna hanya menatap Renata sejenak dan tak 
meminta maaf. 


294 


“Masih gue liatin, tinggal pilih ginjal di tuker ke 
empedu atau empedu ke usus besar. “Mika sudah marah 
marah karena perlakuan Zeva barusan. Tapi Renata menahan 
amarah Mika. 


“ Udah, Mika. Biarin aja. “ tutur Renata mencoba 
menenangkan. 


“ Udah engga kerja, masih suongong aja Ren! Musti di 
tebas sisa umurnya!! “ 


Renata hanya geleng geleng kepala. Tak kuasa dengan 
tingkah bar bar Mika. Yang kadang, Renata juga gatel ingin ikut 
ikutan. 


Apa iya ya? Gue ikut nebas umur Zeva? Ah jangan 
jangan! Buru buru Renata menampik ide gila itu. Ia berjalan ke 
depan kelas mendekati teman sekelompoknya itu. Saattangan 
Renata ingin memasangkan kabel USB dari proyektor ke 
laptopnya. Tangan Zeva menepis Renata, membuat gadis itu 
menghentikan apa yang sedang ia lakukan. 


U U 


Kenapa? 
keheranan. 


tanya Renata dengan raut wajah 


“ Pake laptop gue aja. “ sahut Zeva dengan sangat 
ketus. Dengan cepat ia menyambar posisi Renata dan di layar 
sudah terlihat tampilan power point kelompok mereka. Dan 
Renata sangat amat terkejut. Saat melihat topik yang di angkat 
berbeda jauh dari topik yang ia kaji. 


“ Maksud lo apa? “ Renata masih bertanya dengan 
menahan emosi. Jelas jelas! Ia sudah membuat power poin 
295 


dan makalah. Dan apa itu yang ada di layar sana? Berbeda 
jauh!! 


“ Maksud lo apa? “ tanya Zeva dengan pura pura 
heran, “ Kita mau presentasi, dan itu materi perentasinya. “ 
jawab Zeva sekenanya. Guru Biologi mereka. Sebut saja Miss 
Pak Choi. Sudah melihat dua siswanya yang bersiteru. 


“ Ada apa?! “ mencoba menengahi dan memarahi. 
Memang, Miss Pak Choi ini tak suka keributan di kelasnya. 
Biologi adalah ilmu yang damai. Semuanya sealiran. Tidak ada 
aliran melahirkan radikalisme, patriotisme ataupun 
melahirkan secara nasionalisme. 


U 


“ Zeva Bu. “ celetuk Renata. la sangat kesal, kerja 
kerasnya sia sia. la di kerjai. Renata melihat pandangan Miss 
Pak Choi. la sedang meminta penjelasan lebih lanjut. Renata 
jadi percaya diri. 


“ Saya sudah buat power poin dan makalah untuk 
presentasi hari ini Bu. “ 


“ Renata engga buat sama sekali Bu. Kita bertiga yang 
kerjain. “ jawab Zeva di lanjutkan dengan anggukan dua 
anggota kelompoknya. Renata di pojokan. 


“ LO! “ Mika sudah berdiri hampir saja, sepatunya 
melayang dan tembus ke empedu Zeva dan dua temanyna 
layaknya boomerang. Tapi pelototan Miss Pak Choi yang 
segede bunga matahari itu menghentikannya. 


296 


“ Duduk! Kamu bukan kelompok empat, jangan ikut 
ikutan. Mau kamu Ibu tanem pake pupuk kompos? Biar 
subur!! “ 


U 


Dan akhirnya, Mika terdiam. “ Lanjutkan. “ celetuk 


Miss Pak Choi memberi instruksi. 


“ Cuma kita bertiga yang kerjain tugas kelompok ini Bu. 
Waktu Renata diskusi pembagian tugas, Renata menolak dan 
angkat tangan. Ter—ma be-res. “ tukas Zeva dengan 
mengulum senyum kemenangan. Renata sampai tak bisa 
berkata kata. Alasannya benar benar sistematis seperti 
keorganisasian kelas. 


“ Saya ngerjain Bu!! “ bela Renata. Ia tak mau kerja 
kerasnya sia sia. 


“ Kalau begitu, apa materi presentasi untuk kelompok 
kamu? “ tantang Miss Pak Choi dengan tak bisa menahan 
sabar. Renata hanya terdiam dengan bingung. 


U 


“ Genetika, kromosom pada tiap tiap organisme. 
jawab Renata dan gelengan kepala Miss Pak Choi itu membuat 
Renata jadi kehilangan kepercayaan dirinya. Wajah Miss Pak 
Choi nampak menahan amarah. 


U 


Pembahasan kelompok empat menganai 
metabolisme bagian anabolisme. “ sahutan Zeva itu mencuri 
pandangan Renata. Itu adalah bab yang jauh dari apa yang 
telah ia pelajari. Tapi bukannya Renata tak bisa memahami 
bab itu dengan benar. Isinya bahkan sudah di luar kepala. Tapi 


297 


Renata berpikir keras, namanya sudah di coreng oleh Zeva. 
Dengan sengaja. 


“ Kamu dengar apa yang di katakan Zeva barusan 
Renata? “ todongan itu membuat Renata mau tak mau 
mengalah. Ia benar, tapi harus di salahkan. 


“ Ikut Ibu ke kantor. Sekarang. “ titah Miss Pak Choi 
sambil berdiri dari bangkunya. Renata seperti sudah di cucuk 
hidungnya. la hanya mengikuti langkah Miss Pak Choi itu 
dengan pasrah. Saat langkah Renata masih menginjak bumi 
dengan benar. Kaki kakinya bahkan masih berjalan dengan 
benar. Zeva lagi lagi dengan sengaja mencari masalah dengan 
Renata. 


Dengan sekali gerakan, Renata terjatuh bahkan sampai 
tersungkur. Wajah itulah! Ekspresi tenang tak bersalah Zeva 
lah yang akhirnya menguras habis kesabaran Renata. Miss Pak 
Choi yang melihat itu bahkan hanya bisa melongo. Ia kesulitan 
untuk memisahkan keduanya. Andai kata mereka adalah 
magnet. Mereka adalah dua kutub yang berbeda. Tapi satunya 
lagi bensin dan satunya lagi adalah pemantiknya. Sulit untuk di 
hindari. 


Bug! Bug! Bug! Pertengkaran dua siswi itu tak bisa di 
pisahkan. Renata sudah hampir menghabisi Zeva kalau saja 
suara itu tak menghentikannya. 


“ Kalian berdua ikut saya ke kantor. “ suara Pak Adam, 
sang kepala sekolah suami dari kedisiplinan itu mendengar 
kegaduhan itu. Tatapan kecewa ia layangkan dengan dingin 
dan juga nafas yang memburu. 

298 


his 


“ Sekarang 


AAA 


Renata pulang dengan di antar Mika, wajahnya sudah 
sedikit membaik. Tak acak acakan seperti saat di sekolah. 


“ Lo yakin bisa? “ tanya Mika mencoba meyakinkan. 
Perempuan itu hanya mengangguk, ia tau benar apa 
kesalahannya. Dan apa yang harus ia pertanggung jawabkan. 
Dan Renata sudah siap mempertanggung jawabkan 
kesalahannya saat pukulan pertama melayang. Kalau ia tak 
siap, mena mungkin Renata sampai ketagihan memukul Zeva 
sampai babak belur. 


“ Gue balik ya Ren. “ pamit Mika dengan raut wajah 
yang masih nampak khawatir. Renata hanya mengangguk. 
Mobil Toyota dengan plat merah itu tak biasanya sudah 
terparkir di garasi. Renata menghembuskan nafas dalam 
dalam. Mengisi paru parunya yang mengempis. Perlahan ia 
membuka gerbang itu dan membulatkan tekad. 


“ Masuk! “ perintah itu dengan manahan amarah dan 
juga teriakan. Dengan tergesa gesa Renata mendekatkan diri 
ke sumber suara itu. Ayahnya sudah tak bisa di tahan lagi 
amarahnya. Langit mendung, begitu juga dengan wajah 
Renata. Hidup Renata, dan juga jiwa Renata yang sudah 
mendung sejak delapan tahun yang lalu. 


“ Apa kamu seneng sekarang? Buat Papa malu karena 
ulah kamu? “ 
299 


Yak! Pembahasan masalah perkelahian pagi tadi. 
Renata mengaku salah. Maka ia hanya diam. 


“ Apa susah buat nurutin kemauan Papa. Belajar 
dengan baik, biar kamu bisa sekolah dengan nilai yang baik 
dan ngejalanin hidup yang mapan, dan terpandang? “ 


Kembali, Renata hanya diam. Tapi paru parunya yang 
tadi mengempis, sekarang terasa sesak sepertinya kelebihan 
muatan. 


“ Renata, Papa tau yang terbaik buat kamu. Kenapa 
kamu malah jadi begini? Apa kamu mau kejadian delapan 
tahun yang lalu terulang lagi!! “ 


Suara itu kian meninggi, emosinya sepertinya sudah 
memuncak dan tinggal di ledakan. 


“Papa tau yang ter- “ 


“ Papa tau yang terbaik! Renata tau! Dan Renata juga 
tau! Yang terbaik menurut Papa, bukan yang Renata mau! Dan 
kejadian delapan tahun yang lalu. “ suara Renata meninggi. 
Dan Ayahnya sampai tertegun. 


Dada Renata naik turun. Nafasnya memburu dan 
matanya mulai berarir. Pertama kalinya, ia memandang lurus 
ke mata orang tua yang sudah membesarkannya dengan 
panggilan Ayah itu. Geluduk menggelegar di luar sana. Secepat 
kilatan cahayanya, air hujan itu juga menebas atmosfer 
dengan derasnya. Suara Renata bukannya teredam suara 
hujan. Tapi gadis itu memang sedang diam. 


300 


“ Kamu berani ngelawan? Kamu tau apa yang buat 
Papa kaya gini? Karena perlawanan. Karena tidak patuh. Dan 
kamu harus patuh. Kamu udah buat Papa malu. “ 


Kata kata terakhir itu benar benar menyakitkan 
Renata. Membuat malu. 


“ Apa yang salah sih Pa? Renata ngebela diri. “ 


“Salah! Ngebela diri bukan begitu caranya. Kamu mau 
ikut tawuran, kaya manusia sampah itu!!” 


Tadi kata memalukam, sekarang sampah. Sekarang 
Renata tau. Kalau ia tak menuruti apa kata Ayahnya. Di mata 
laki laki itu, ia hanya sampah yang memalukan. 


“ Renata ngelawan karena itu salah. Renata nurut Papa 
karena Renata percaya Papa bakalan berubah sampai Renata 
nyakitin diri Renata sendiri! Ikut lomba ini lah! Itu lah! Renata 
bahkan sampai ngorbanin mimpi Renata sendiri demi ikutin 
apa yang Papa mau. Jadi orang sukses dengan jalur Papa. 
Sekolah tinggi, pendidikan tinggi dan nilai tinggi. “ 


Keduanya hanya terdiam. Bongkahan yang mengganjal 
hati Renata selama bertahun tahun itu sekarang akhirnya 
terkikis. la mengatakan semua itu akhirnya. Bukan lagi 
menuruti kata kata Ayahnya. Laki laki itu? la masih 
terperangah. 


Uu 


Sekarang Renata sadar! Mau seperti apapun, 
bagaimanapun. Papa engga akan mengerti. Itu yang jadi 
alasan kenapa keluarga kita jadi sekarang ini! Papa yang patut 
di salahkan. “ 

301 


IN 


“Renata! 


Tapi teriakan itu tak menghentikan Renata dari 
pelariannya. Gadis itu berlari menempuh hujan yang semakin 
deras. la berlari tanpa menengok ke belakang. Menangis 
bersama hujan agar air matanya ikut larut bersama air itu dan 
bermuara di laut. 


Renata terus saja merasa sakit. Ia ingin keluarganya 
yang dulu. Walaupun tanpa ibunya. 


NAN 


“ Makasih Pak Saeful!! “ ujar Juna sembari 
menjalankan Hengki membabat keroyokan hujan. 


“ Ati ati Mas. “ pesan Pak Saeful pada punggung Juna 
yang sudah melaju dengan sedikit lambat di tengah derasnya 
hujan. Juna sesekali meringis merasakan tamparan air di 
wajah, terlebih pipi dan matanya. 


Hengki melaju kian lambat. Kalau di jalankan cepat 
cepat. Bisa bisa, kegantengan Juna luntur karena tamparan air 
hujan ini. 

“ Apes apes! “ rungut Juna saat ia tak bisa menahan 
lagi tamparan air hujan, ia yang tadinya buru buru untuk 
pulang setelah mengambil Hengki. Di urungkan niatnya. Juna 
menepikan Hengki dan menunggu hujan reda. Dengan tubuh 
yang menggigil, Juna mencoba menghangatkan badan dengan 
menggosokan telapak tangannya. 


302 


Sekarang, hujan semakin lebat. Dan sekelibat sosok 
berpakaian putih itu melewati Juna dengan setengah berlai. 


“ Renata? “ tanya Juna pada dirinya sendiri sembari 
memicingkan matanya. Gadis itu hujan hujanan bukan karena 
di rumah kekurangan air. Bukan juga karena masa kecil kurang 
bahagia. Tapi Juna sesekali melihat tangan Renata yang 
mengusap matanya. Dan jelas jelas wajah Renata sedang 
mewe. Mewek nangis, bukan karena di tonjok jutaan air hujan. 


Di tepi lapangan itu, Renata mengatur nafasnya. Di 
bawah jutaan air hujan yang menerpanya. Ia tumpahkan rasa 
sakit itu bersamaan dengan hujan. Berharap, bisa menghapus 
rasa sakitnya dan segera pergi. 


Sesekali Renata mengusap matanya yang mulai buram 
karena air mata dan dan juga hujan. Renata rasa, hidupnya tak 
berwarna. Mau mencoba mewarnai dengan warna apapun itu. 
Sejak delapan tahun yang lalu, warnanya sudah tenggelam. 


“ Renata. “ panggilan itu di ikuti dengan berhentinya 
terpaan air hujan pada tubuh Renata. Juna mengulurkan 
mantel untuk menangkup tubuh Renata dari air hujan. 


“Juna. “ panggil Renata dengan tak percaya. Kenapa 
harus Juna? Yang ia rasa, warna hidupnya lebih menarik dari 
Renata. Membuat ia iri dan ingin punya kehidupan seperti laki 
laki it- 


“ Lo ngapain ke sini? “ tanya Renata dengan sedikit 
menyelidik. Kenapa setiap saat yang tak Renata kehendaki, ia 


303 


selalu bertemu dengan Juna. Ikatan apa memangnya yang 
mempertemukan mereka. 


“ Gue liat vlog lo di Yousouf. “ celetuk Juna sambil 
duduk di samping Renata, membiarkan seragamnya basah 
kuyup di sebelah kanan. Renata hanya tak bisa mencerna 
alasan pertemuan mereka. Yousouf? YuoTube maksudnya. 


“ Lo ujan ujanan gini lagi re-make Rahul sama Kajol 
ujan ujanan gitu kan? Wah Ren, berarti lo butuh pemeran pria 
buat bantu vlog lo supaya trending. Makanya, gue samperin 
lo. “ 


“ Ngaco! “ 


Renata sedikit menyunggingkan senyum, kata kata 
konyol Juna barusan. Benar benar terdengar seperti obat yang 
terasa manis setelah ia menelan jutaan pil pahit. 


“ Kalo gitu, berarti lo lagi sedih. “ 


Dan mata mereka bertemu. Mata setajam elang yang 
melihat Renata seperti bidadari berhati baiq di pertemuan 
mereka pertama kali. Mata lugu dan tenang Renata yang 
melihat Juna sebagai laki laki aneh keturunan Wirosableng 
yang melakukan hal hal aneh. 


Sepertinya, hujan jadi backsong mereka kali ini. Dan 
mata itu berubah. Entah kenapa, Juna menjadi sosok yang tak 
pernah Renata lihat sebelumnya. Begitu dalam untuk di selami 
sekarang ini. Mungkin akan ada waktu bagi Renata untuk 
menyelami Juna. 


304 


“ Lo boleh sedih kok, lo boleh marah, lo juga boleh 
nangis. “ ucap Juna dengan sedikit tersenyum. Cipratan air 
hujan itu membasahi rambutnya dan membuat laki laki itu 
mengacak acak kepalanya. 


“Kenapa lo ngomong gitu? “ 
“ Karena lo manusia. “ 


Hanya jawaban itu, dan Juna bangkit mengulurkan 
tangannya dan tersenyum. Lagi lagi senyum dalam dan 
membuat Renata penasaran. Berapa lama waktu yang ia 
butuhkan untuk menyelami jiwa manusia aneh yang Tuhan 
ciptakan ini. 


“ Gue anterin lo balik, jangan cemen. Di sini lo bisa 
masuk angin. Coba kalo lo marah dan masih di rumah, lo udah 
bisa makan dulu terus lanjut marahnya. “ saran Juna masuk 
akal juga. Jadi jangan pernah berpikiran untuk minggat. Karena 
tanpa rumah dan orang tua. Kita itu nolep. 


Dan seringai jenaka Juna membuat Renata 
membulatkan tekadnya untuk meraih tangan Juna. 


“Tunggu! “ sergah Juna, membuat Renata bingung. 
Juna malah memandang Renata dengan anti anti. 


“ Lo pake mantelnya sendiri deh! “ ujar Juna sembari 
merapatkan mantel itu ke seluruh tubuh Renata. Dan sukses. 
renata terlindungi dari hujan. 


305 


“ Kenapa? “ tanya Renata dengan kebingungan. Juna 
malah geleng geleng tak habis pikir. Itu loh! Seragam putihnya 
kena hujan. Tukas Juna di dalam hati. 


“ Karena gue manusia. Bukan Malaikat, nah berarti gue 
punya nafsu. Takut khilaf. Lo tau kan walaupun gue sholeh dan 
tampan se — asia tenggara barat daya, kadang iman gue suka 
lemah gitu. Gue kan tetep manusia. Dengan jiwa malaikat. “ 


Seketika Renata menyadari, kalau seragam OSIS-nya 
yang terkena hujan sudah jadi kain yang transparan. Ia 
tersenyum. Perlakuan Juna benar benar, extraordinary. 


“ Karena gue manusia jadi gu- “ 
“Karena lo manusia baik. “ 


Renata tersenyum dan menarik tangan Juna. Pergi 
berjalan bersama menerpa hujan. Rasanya, Juna ingin sekali 
ada di waktu ini selamanya. Kalau tiba tiba kiamat di pause 
saat dia memegang Renata. Juga tak apa apa. 


306 


MY BOY 


U 


Lo anterin gue sampe sini aja. “ dan setelah 
mengucapkan itu Renata langsung melepaskan mantel hujan 
dan Juna malah menutup wajahnya. Renata tersenyum geli 
dan menutupkan mantel itu ke wajah Juna. 


“ Buruan Ren, jangan lama lama. “ celetuk Juna saat ia 
merasakan mantel basah itu menutupi wajahnya. la tak 
mendengar jawaban Renata. Ternyata gadis itu sudah masuk 
ke rumahnya. Sebelum gerbang itu di tutup. Renata berbalik 
ke arah Juna dan melayangkan senyum ke arah Juna. 


“ Bye Darling. “ ucap Juna dengan sangat bahagia saat 
melihat senyum Renata. Otaknya di isi dengan banyak 
senyuman Renata. 


“ Ya Rossulll!! “ kali ini Juna tak sengaja memanggil 
nama guru bahasanya itu. la benar benar sangat cemas saat 
meningat kondisi Hengki yang ia tinggalkan. Jangan sampai, 
Hengki di? Culik? Eh, curi!!! 


Dengan kekuatan Hokage ke tujuh dan berlari ala 
Naruto, Juna menebas hujan, tak lagi memedulikan air hujan 
yang berulang kali menamparnya dengan sangat keras seolah 
menampar sambil berkata, 'Nah! Rasain nih! Gue tampol lo ya! 
Gue tampol nih' rasa pedih itu ia abaikan. Berlari melewati 
penjagaan Pak Saeful. Berlari cepat dan melampauinya! 


307 


Juna bisa bernafas lega dengan pertemuannya dengan 
Hengki. Vespa itu sudah tersenyum senang karena Tuannya 
kini ingat dengannya. 


Uu 


Hengki! “ panggil Juna dengan suara di melo 
melokan. la memeluk Hengki dan langsung menjalankan 
Hengki. Tak perduli, ia memang harus pulang sekarang. Karena 
hari ini. Kebebasannya akan di bagi. 


NAN 


“ Huah! Huah!!! Huaaahhh!! “ ini mungkin jadi bersin 
terpanjang sepanjang Juna terkulai di sofa depan TV. Sekar 
hanya memandang anak bujangnya itu dengan miris. Pulang 
pulang, Juna sudah basah kuyup. Mantel yang Juna bawa tak 
ada gunanya. 


“ Ngapain aja kamu sampe pulang basah kuyup begitu? 
Udah tau takut gledek, ujan masih di terobos aja. “ 


Sekar mengulurkan susu hangat pada Juna. Ya! Anak 
laki lakinya itu memang dari saban taun sudah takut dengan 
mendung dan gledek. Kalau langit sudah cemberut dan siap 
untuk menumpahkan airnya, sebelum ibu ibu beres 
mengangkat jemurannya yang belum kering. Juna lain lagi, ia 
sudah menutup pintu rapat rapat takut terkena badai. Ma 
masuk, udah mau ujan. Panggilan Juna di ambang pintu 
dengan takut takut. 


“Mama kaya engga tau aja, Juna itu lagi berusaha buat 
ngilangin phobia Juna gitu loh. “ elak Juna sembari 


308 


menyeruput minuman hangat yang di buatkan Ibunya itu. 
Sekarang, ia merasa bisa bernafas sedikit lega. 


“Halah! Pret! “ 


Suara sumbang yang meremehkan Juna itu arahnya 
dari pintu masuk. Sosok itu muncul begitu saja tanpa 
memberikan salam atau apapun. 


“ Kapan balik dia? “ tanya Juna sambil memiringkan 
alisnya dengan tak suka. 


“Jangan banyak nanya. “ dalih suara itu dan akhirnya, 
sosoknya duduk di samping Juna. Dengan sigap ia merebuat 
remot itu dan mengganti chanel TV menjadi saluran berita. 
Juna tadinya sedang menonton Spongebob itu jadi terganggu. 


“ Ngapain lo main asal ganti!! “ teriak Juna tak terima. 
Chanel yang sedang ia tonton jadi berganti dengan siaran 
Amerika dengan logat yang Juna sebal. Maklum, dia lebih suka 
inggris dengan aksen British. Ala ala Harry Potter. 


(se 


“ Emang kenapa 
takut sama sekali. 


tantang si lawan tanpa ada rasa 


“Wah! Nyolot! Mau jadi durhaka lo! Gangguin orang 
sakit!! “ 


“ Mau jadi durjana! Lo ngelawan sama gue!!!” 


“ Sini remotnya. “ Sekar mengambil alih remot TV dan 
mengganti chanel TV dengan siaran berita. Rusia melawan 
Amerika. Indonesia siapkan seratus dukun untuk berjaga jaga. 
Itu tulisan yang tertera di layar. 

309 


“ Mantep tuh! Om kita yang orang Banten, tolong di 
suruh ikut. Buat membangun Nasionalisme di kaum 
perdukunan. “ 


Kekehan Juna itu di sambit dengan tatapan Sekar. 
Lagian, topik serius seperti ini. Juna malah ngaco. Dan bunyi 
ponsel Juna itu menjadi pemecah ketegangan antara Rusia 
dan Amerika. Pasalnya, ia mendapatkan notif LINE!!! Dengan 
satu pesan singkat yang membuat Juna jingkrak jingkrak. 


“ Dia kenapa sih? “ tanya Sekar saat melihat Juna tiba 
tiba menjadi sehat. 


“ Kerasukan boneka yang di toel goyang goyang kali. 
Jadinya gitu. “ 


Juna berlari ke kamarnya. Rasa meriang dan menggigil 
di sekujur tubuhnya tiba tiba menghilang. Ia senang bukan 
main. Bahkan Phobia gledek dari delapan belas tahun yang 
lalu. Seketika hilang. 


**t Makasih. ““x 


Setelah mengirimkan pesan itu sebelum berulang 
ulang kali menghapus dan mengetikan kata kata baru. Renata 
akhirnya membulatkan tekad untuk mengirimkan pesan itu. 
Dan sudah terbaca oleh si penerima. Untuk pertama kalinya, 
Renata mengirimkan pesan. Berbalas pesan dengan Juna. 
Jantungnya berpacu sangat cepat sampai Renata bingung 
sendiri. 


“ Kok gue kaya orang kelebihan kafein gini. “ bisik 
Renata. la sudah berada di kamarnya dan berbaring dengan 
310 


nyaman di atas kasur. Ayahnya menunggunya di depan 
gerbang saat Renata pulang. Dengan pakaian yang sama basah 
kuyupnya dengannya. Saat mengejar Renata, Ayahnya itu di 
halangi Asya. Jadi Ayahnya tak mengejar anak sulungnya itu. 


“ Ka Renata kenapa? “ mata bulat Asya itu membuat 
Renata memalingkan pandangan dari ponselnya. 


“ Engga kenapa napa, emangnya ada apa? Mau di 
bantuin ngerjain PR? “ tawar Renata sambil meraih dan 
memeluk Asya ke ranjangnya. la menciuium pipi gembul Asya. 
Gadis kecil itu hanya terkekeh karena geli. Alasan apa Renata 
tiba tiba mengecup pipi itu berulang ulang kali? 


“ Ayah bilang, udah masakin makanan kesukaan Ka 
Renata. Kaka di suruh makan. “ ujar Asya dengan masih 
menahan geli karena pipinya yang di kecup Renata. Gadis itu 
mengernyit dengan kata kata barusan. 


“ Bukan Bi Ar yang masak? “ tanya Renata memastikan 
kalau telinganya tak bermasalah. Tapi Asya malah menggeleng 
dengan kuat. 


“Engga! Tadi Ayah yang buat sendiri. Asya juga bantuin 
Ayah di dapur. “ elak Asya dengan bibir monyong lima senti. 


u 


Bantu do'a maksudnya? “ Renata sudah bisa 
menebak apa yang di lakukan adik imutnya itu. 


“ Hihi, Iy-a. “ kekeh Asya saat bantuannya berupa do'a 
yang mulia itu di anggap sepele oleh Kakanya “ Tapi kan, tanpa 
do'a kita bukan siapa siapa. “ ujar Asya entah mengutip dari 
dalil mana. Renata hanya mengangguk. Dan tiba tiba pesan itu 

311 


mengalihkan fokusnya. Pesan dari Juna. Renata jadi punya ide 
bagus. 


“ Asya bilangin ke Ayah, kalau Ka Renata udah tidur. 
Gitu ya? “ 


Asya malah mengernyit bingung, “ Ka Renata engga 
mau makan? “tanya Asya memastikan. Padahal kan makanan 
kesukaan. Favorit. 


“ Engga, Ka Renata ngantuk. Mau tidur aja. “ 


Asya hanya mengangguk dan langsung berlari keluar 
kamar. 


" Papa!! Ka Renata udah tidur!!! “ jeritan Asya di luar 
sana memancing senyuman puas di bibir Renata. Pangangan 
itu kembali ke ponsel miliknya. Stiker lucu dan aneh aneh itu 
bermunculan. Juan si pengirimnya. Sepertinya, Juna berhasil 
mendobrak pintu hati Renata. Sepertinya. 


Dan laki laki itu hanya tersenyum paksa, “ Ya udah, 
Asya makan sama Papa aja ya. “ dan Asya mengangguk. 


NAN 


Juna menyusuri jalanan itu pagi pagi, ia sedang 
mencari yang di cari Renata kemarin. Siapa? Yang Renata cari 
cari sampai perempuan itu terlihat sangat kecewa. 


“ Mba kenal Renata? “ tanya Juna pada seorang yang 
berlalu dan Juna langsung di jawab dengan decakan. Ia sudah 


312 


mengganggu perempuan itu. Dan Juna hanya mengangguk 
dengan senyum tanggung, “ Maaf Mba. Saya kira Mba Luna 
Maya. “ dan Juna langsung berlalu. 


Heran dan bingung. Sebenarnya, apa yang membuat 
Renata langsung bersedih kemarin sampai gadis itu menangis 
di bawah guyuran hujan. Saat kamu melihat orang yang kamu 
cintai bahagia. Kamu turut bahagia bersamanya. Saat ia 
bersedih, kamu akan ikut merasakan pilunya. Dan ini, kemarin 
Juna melihat Renata seperti tersakiti. Ya kali mau ikut tersakiti. 
Juna lain! Dia ingin jadi obat untuk Renata! Maka ia akan cari 
tau, duri apa yang menusuk Renata. 


“ Mas kenal Renata?“ tanya Juna pada seorang laki laki 
yang sedang sibuk menjajahkan koran dan majalah di lampu 
merah. Bukannya buru buru berangkat sekolah, Juna malah 
buru buru untuk menyusuri jalur angkot Renata. Laki laki yang 
di tanyainya nampak mengernyit dengan pertanyaan Juna. 


“ Kenal Renata? “jelas Juna lagi. Laki laki itu kemudian 
berjalan santai dan meninggalkan Juna tanpa memberikan 
jawaban akan pertanyaanya. Ya, di cueki. Batin Juna sambil 
menepi ke trotoar karena lampu sudah berubah menjadi 
mentah. Hijau. Setengah jam lagi, bel masuk SMA Garuda akan 
berdecit saking kerasnya di gembor gemborkan. 


“Lanjut nanti pulang sekolah. “ ujar Juna sambil berlalu 
menghampiri Hengki yang terparkir di depan ruko. Hengki 
dengan setianya menunggu Tuannya yang sedang kerja keras 
itu. Tanpa merasakan bulu kuduk meremang atau apapun. 
Juna berjalan santai. 


313 


“ Lo pikir lo bisa pergi gitu aja? “ 


Suara itu otomatis memaksa Juna untuk berbalik 
badan dan melihat si pemilik pita suara itu. Wajah Rian sudah 
terlihat lebih garang dari sebelumnya. Senyuman miring yang 
angkuh terbesit di bibirnya dan bush! Beberapa bawahannya 
muncul seperti berasal dari belakang Rian. Juna hanya 
tersenyum dengan jenaka. 


“ Rame amat bosku. Mau adain kocokan arisan nih 
pasti. Udah, gue aja yang kocokin. Biar kalian yang nikmatin.” 
jawaban Juna yang sangat santai dan sedikit yadong itu malah 
semakin memercik amarah Rian. la sangat marah karena 
kejadian tempo hari. Merasa kalau harga dirinya sudah di 
ambyarkan oleh Juna. Tapi kebetulan. Hari ini ia bertemu Juna. 
Maka hari ini akan jadi hari pembalasan. Kebetulan juga, hari 
ini Rian membawa tim kesebelasanya. Lengkap. Bisa lah, untuk 
memberikan efek lebam lebam di area perut Juna. 


“ Lo kira lo bisa ngelak kaya kemarin? Hah! Kali ini lo 
yang mampus. Gue bakalan selesepin badan lo ke comberan! 


u 


Juna malah tersenyum ganjil, mana berani mereka 
menyerangnya di tengah tengah keramaian seperti ini. 


“ Oh oke kalo gitu. Lo siap siap aja engga bisa dapet 
jaringan WiFi. Di kuburan belum ada IndiHome. “ 


Mendengar jawaban Juna yang tak ketakutan 
sedikitpun membuat Rian semakin kesal. Seseorang menahan 
gerakannya untuk menerjang Juna. 


314 


“Jangan dulu. “ pekik Rian pada diri sendiri. 


“ Gue kasih lo kesempatan. Minta maaf dan biarin gue 
sendiri yang mukulin lo. Atau, lo bakalan ngerasain pukulan di 
selangkangan lo. “ pungkas Rian dengan sangat percaya diri. 
Tatapan tajam itu saling bertemu. Dan kedua kubu tidak 
gentar sama sekali. 


“ Mon maaf. Gue engga mau ngelawan yang engga 
level sama gue. Gue phobia ketinggian, jadi gue engga mau 
songong tinggi tinggi. “ 


Alhasil, jawaban Juna itu sudah membakar habis 
kesabaran Rian. la ingin pengakuan dan Juna bahkan tak 
mengemis maaf. Tak ada kilatan rasa takut di mata Juna. 


| fl 


“ Oke, keroyok perintah itu di layangkan. Dan 
seketika, kesebelasan itu membelah diri. Juna menghitung 
musuhnya yang timpang dengan jumlahnya. Sial! Ternyata 
mereka bahkan melebihi dua puluh orang! 


“ Makan! Temen temen sekelas gue! “ ucap Rian 
dengan bangga. la dan teman laki laki satu kelasanya memang 
sudah berniat bolos hari ini. 


Juna berlari karena bukan karena ia tak mau melawan. 
la bisa karate. Tapi jumlah musuh yang timpang dengannya. 
Satu bandung subhanallah!! Juna bisa bonyok kalo begini. Di 
tengah keramaian orang yang berlalu lalang itu. Berlarilah 
barisan siswa yang mengejar satu siswa yang berseragam 
berbeda. 


315 


Lg 


“ Sesungguhnya Allah! Maha melihat!!!! “ teriak Juna 
sambil membelah lautan manusia itu. la bersabda, moga moga 
saja yang di atas mau membantu umat yang sedang di dzolimi 
ini. Moga. Pelarian Juna tak kunjung membuahkan hasil. 
Semakin berlari, semakin orang orang memberikan jalan 
untuknya. 


Buset!!! Ada ambulan pada engga mau minggir. Ada 
bocah mau di keroyok, pada mepet semak semua! Umpat Juna 
di dalam hati, aslinya? Bibirnya masih terkatup dan matanya 
memandang masa depan. Selamat, atau bonyok. Dan 
sepertinya, wajah handsem se — Sukabumi dan sekitarnya itu 
akan berakhir dengan banyak luka lebam. 


“ Lari kemana lagi lo? “ dan Juna sepenuhnya terpojok 
dengan di kelilingi lingkaran gang preman sekolahan. Juna 
hanya bisa mengambil nafas dalam. Memasok oksigen ke paru 
parunya. Semoga saja, semoga. 


“Keroyok! “ Rian memberikan komando. Tak tanggung 
tanggung, lingkaran itu langsung mencirut karena main bar 
bar. Langsung keroyok tanpa harus maju satu satu. Juna yang 
tadinya sempat bisa menangkis serangan dan bertahan. Harus 
bisa terima gebugan itu, karena ada yang main sodok 
sembarangan. Menempeleng kepala Juna dan membuat laki 
laki itu kehilangan keseimbangan. Juna limbung dan kaki kaki 
itu menginjaknya, kalau kau suka hati injak bumi. Lagu itu 
terngiang. Juna meringis, ternyata lagu taman kanak kanak itu. 
Benar benar tak berfaedah. Menyesal Juna sudah memasukan 
lagu itu ke trek favoritnya. 


316 


"Yaa Allah. Kalau hidup cuman sekali. Apa harus mati 
begini? “ 


Dan saat Juna sudah mulai pasrah. Sosok hero itu 
muncul, bat! Bat! Bat!!! 


“ Bukannya sekolah malah gebukin orang lo hah! “ 
tamparan dengan koran ke wajah wajah itu. Bat! Bat! 
Selepetan dengan majalah Bobo ke wajah Rian dan mereka 
langsung bubar. 


“Ampun Bang!!!“ teriak gerombolan Rian dan mereka 
langsung ngacir ketakutan. 


“Lo engga apa apakan dek? “ tanya laki laki yang Juna 
tanyai di lampu merah. 


Lah, Abang ini gue kira bisu. Di tanya engga jawab. 
Sekarang malah ngomongnya lancar bener. Juna heran 
sendiri. la malah mengernyit kesakitan. 


“ Di tanya malah diem!! “ decak laki laki itu dengan 
kesal. 


"Bang, kalo gue mati. Bilangin. “ 


Bat! Juna malah kena slepet dengan majalah otomotif. 
Juna meringis, pantas saja mereka kabur. Slepetanyna itu loh. 


p“ 


“Jangan ngawur 


“ Gue kayanya mau pingsan deh Bang. “ Juna sok sok 
rapuh, tapi memang ia merasakan kebocoran di sana. 
Ternyata kepalanya berdarah. 


317 


| ti 


“ Lo sekolah di mana?! “ tanya laki laki itu dengan 
gerakan yang tak bisa di hentiknan. la sudah merangkul Juna 
dengan cengkraman yang kuat. 


“ SMA Garuda Bang. “ dan setelah kata kata terakhir 
itu. Juna benar benar pingsan. 


318 


MY BOY 


Berita itu menyebar begitu cepat. Bahkan sampai 
melesat begitu cepat ke seluruh SMA Garuda. Dika dan Seto 
bahkan sampai tak habis pikir. Wajah mereka di liputi 
kesedihan tak terbendung. Berita yang banyak menyebar itu 
juga sampai terdengar ke telinga Renata. 


p 


“ Juna?! “ tanya Renata dengan kekagetan yang tak 
bisa di tutup tutupi. 


“ Katanya, Jun- “ Mika tak bisa melanjutkan kata 
katanya. Karena pintu kelas mereka sudah di masuki Seto dan 
Dika dengan membawa kardus yang di tenteng mengelingi 
antero SMA. 


“ Assalamu'alaikum. “ salam Dika dan Seto bersamaan. 
Wajah mereka masih di liputin kesedihan. Darah Renata 
seperti berdesir dan memanas. Tapi buku buku jarinya 
sangatlah dingin. Jelas ini pertanda kegugupan. Renata juga 
ketakutan. 


1 


“ Semua teman teman satu angkatan. Kami berdua- ' 
Dika tak bisa melanjutkan kata katanya. la terpaku di depan 
kelas dan Seto sudah mengitari bangku bangku dan 
mengulurkan kardus. Anak anak sudah paham dengan ini. 
Mereka menyisihkan uang saku mereka ke dalam kardus itu. 
Seto juga melewati Renata. Gadis itu ingin bertanya. Tapi 
lidahnya kelu. Tapi hatinya ingin tau! 


319 


“Terima kasih teman teman. “ ujar Seto mewakili Dika 
yang tak bisa berkata kata. Mereka mengucapkan salam dan 
kembali mengitari kelas yang belum mereka sambangi. Renata 
jadi semakin takut. la memeriksa ponselnya. Seluruh riwayat 
chat dari Juna. Berakhir di pukul lima pagi tadi. Dan cowok itu 
tak mengirimkan pesan lagi pada Renata. Renata coba 
mengirimkan pesan pada Juna. 


*** Lo baik baik aja kan? *** dan pesan itu bahkan tak 
terbaca. Juna benar benar offline. 


AAA 


Berkali kali Renata menatap layar ponsel itu. Sudah 
hampir lima jam yang lalu, sekarang bahkan sudah sore dan 
masih setia dengan centang satu. Renata jadi khawatir. Kalau 
yang ia pikirkan benar benar kejadian. Juna, mat- buru buru 
Renata memukul kepalanya. Menghilangkan isi pikirannya 
yang buruk. 


“ Gue kira, Rian engga senekat itu. Gue denger denger, 
Juna di keroyok sampe dua puluh orang. Juna kritis Ren. “ ujar 
Mika dengan nada yang sangat khawatir. Asal mula semua 
masalah ini adalah karena Juna menolongnya tempo hari. 
Tentu, rasa bersalah Mika sangat besar. 


“ Juna baik baik aja. “ timpal Renata dengan sangat 
tegar. Tapi batinnya sedang berperang, menyuarakan opini 
opini yang berbeda. Bagaimana kalau? Kalau sampai? 
Kemungkinan buruknya? 


320 


“ Apa gue musti nengok- “ dan sekali lagi. Ego Renata 
mengalahkan dirinya sendiri. 


AAA 


Dan mata itu terbuka. Kabur pada mulanya, tapi begitu 
beradaptasi dengan cahaya terang di ruangan. Juna mulai 
merasakan banyak bagian tubuhnya yang perih. Ia bangun dan 
menyandarkan punggungnya dengan susah payah. 


“ Ah! “teriak Juna saat ia merasa kalau seluruh tubuh 
bagian belakangnya lecet lecet. Sampai duburnya terasa ngilu. 
Astaga! Rian niat sekali membuat benjolan ambeien di tubuh 
Juna. 


“ Bangun lo, gue kira udah mau sampe alam barzah. “ 
semprot Dika dengan tatapan yang amat dingin. Selama di 
sekolah, ia yang paling khawatir dengan kondisi Juna. 


“ Gue kira lo udah happy paradise di akherat sana Jun! 
“ Seto sudah sibuk mengumpulkan buah buahan yang ia beli 
dengan uang sumbangan. Benar benar! Power of Juna! Dari 
yang Seto kira sumbangan di dominasi uang dua rebuan. 
Ternyata karena ini Juna, para perempuan perempuan haluers 
rela menyedekahkan uang mereka. Totalnya, jangan tanya. 
Mungkin cukup untuk endorse Mba Wati selama setahun. 


“ Dajhal lo berdua! “ semprot Juna dengan bibir yang 
sedikit membiru. Ruangan rumah sakit terlihat sangat tenang. 
Juna sampai heran. Di mana Mamanya? Umi? Sultanya? 


“ Nyokap lo lagi nebus obat. Gue udah kepikiran kalo 
lo engga bangun bangun. Gue mesti cepet cepet nguburin lo. 
321 


Kasian kan, jenazah kan emang sunahnya harus segera di 
kuburkan. “ Seto mengulurkan mangkok berisi buah buahan 
yang ia potong potong itu. Juna meraihnya dengan sedikit 
marah. 


“ Sat! Pengen ngehujat! “ semprot Juna dengan 
senyum tertahan. Toh, ia selamat. Juna justru penasaran 
dengan yang terjadi pada Rian dan ke dua puluh rekan sesama 
premannya itu. Dan juga kenapa Rian dan gengnya sangat 
takut dengan orang yang nyelepet mereka dengan majalah. 
Belum selesai ia berpikir, Seto sudah mengulurkan surat 
dengan sampul putih dan logo sekolah dengan lambang 
Burung Garuda dengan emboss emas. 


"Apaan nih? “ tanya Juna saat menerima surat itu. 


“ Biasa lah, surat cinta dari Pak Adam. Kaya engga tau 
aja, gara gara ini kan guru guru jadi pada ngusut masalah 
tempo hari waktu kita ngegebugin Rian. “ timpal Dika dengan 
sedikit sebal. Mereka bertiga sukses mendapatkan perhatian 
Pak Adam gara gara ini. 


"Ya mau gimana lagi geng. Pak Adam kayanya terlanjur 
sayang sama kita. Jadi dia engga redho, engga mau liat kita 
lulus. “ keluh Juna sambil menerima surat itu. 


Juna mengulum senyum dan membuka surat itu. 
Membuka surat yang harusnya ia berikan pada Galang atau 
Sekar. Tapi Juna membukanya terlebih dahulu. Tersenyum 
kembali setelah selesai membaca. 


322 


“ Udah, lo berdua jangan khawatir. Biar Bokap gue 
yang wakilin kita bertiga. Tenang, tau sendiri lah Bokap gue 
kaya giamana. “ 


Juna tau kekhawatiran kedua temannya itu. Setelah 
berhasil lolos dari julukan siswa bodoh se — alumni. Mereka 
sekarang takut akan mendapatkan tittle, biang kerok of the 
year! Untung aja Bokap gue santuy. Potong Juna di dalam hati 
sambil nyengir. 


AAA 


“ Gimana Jun? Papa engga denger, telinga Papa kena 
razia! “ ucap Galang dengan menahan amarah. Setelah pulang 
dan melihat putranya itu babak belur. Galang malah 
mendapatkan surat dari SMA anaknya itu. Surat panggilan 
karena bermasalah pula! 


I“ 


“ Itu surat cinta Abbi! “ jawab Juna, mungkin untuk 
menenangkan gejolak amarah Galang. Panggilan Abi-lah! Yang 
cocok. Surat dengan emboss emas itu sudah di ganti dengan 
amplop pink dan semprotan parfum. Semoga dengan ini, 
jantung Galang tak deg degan karena ke GR-an. 


"Iya, tapi Seto? Dika? Juga ikut? "tanya Galang dengan 
heran. Jadi apa penyebab anak anak itu sampai di panggil. 
Galang hanya tau dari Sekar, kalau ada orang asing yang 
menelfonya pagi pagi dan bilang kalau Juna masuk rumah 
sakit. Dan ternyata beneran. 


“ Ya Juna berantem Abbi. Bogem bogeman gitu loh. 
Untung waktu itu menang. “ jelas Juna dengan sombong, 


323 


cengiran yang khas juga ia layangkan. Galang jadi ingin 
mengusap anaknya lalu menggigit telinga Juna. Juna Juna!!! 


“ Menang menang! Sekarang udah jadi rengginang! “ 
Galang menyusuri tubuh Juna yang babak belur itu. Anaknya 
jadi tak berbentuk. Ke handseman se — Sukabumi asli 
keturunannya jadi tak terlihat. 


“ Jadi jelasin ke Papa, kalau alasannya engga masuk 
akal. Papa engga akan dateng ke sekolah lusa nanti. “ 


Galang tak berlaku kegabah. Ia akan mendengarkan. 
Bagi Galang, anaknya berbuat salah tak apa, asalkan dengan 
itu anaknya bisa menyadari kesalahan. Galang takan membela 
kalau anaknya bersalah. Tapi ia akan menggunakan sudut 
pandang lain. Agar anaknya juga tak merasa di hakimi. Selalu 
di anggap salah. 


“Jadi Juna, Seto sama Dika itu nolong- “ 


Dan pembicaraan anak dan Ayah itu mengalir begitu 
saja. Dengan kepala Juna yang di perban, tangan sedikit krekek 
krekek karena fraktur. Tapi Galang mendengarkan. Ia bangkit 
dari kursinya tanpa memberikan tanggapan cerita Juna. 


“ Abi!!! Jadi gimana!!! “ teriak Juna dengan frustasi 
karena di tinggal Galang begitu saja. la malah jadi takut, kalau 
Galang takan membelanya. Mampos!!! 


AAA 


“ Siapin baju sayang, buat ke sekolah Juna. “ perintah 
Galang pada istrinya yang sejak tadi berdiam diri menunggu 


324 


reaksi suaminya setelah mendengar cerita dari Juna. Yang 
pastinya, ada sedikit di lebih lebihkan. Sekar tau sendiri 
kelakuan puteranya. 


“ Tapi kan lusa Mas? “ kernyitan Sekar itu menambah 
bingung. Apa mau sekarang aja ke sekolahan. Kan engga 
mungkin. 


“ Udah, siapin aja sayang. Biar ke sekolah Juna bisa 
langsung sekalian silaturahmi sama guru guru. “ 


Dan Galang langsung berbaring di atas kasur. Ia 
tengkurap dan mengambil nafas berat. Ternyata, punya anak 
kadang lebih memusingkan dari pada saat ngadon anak. Sekar 
tersenyum sambil membuka lemarin pakaian suaminya, 
memilih kemeja mana yang akan di pakai Galang nantinya. 


U ti 


Jangan marahin Juna Mas. ucap Sekar. la 
mengantisipasi pertikaian antara anak laki laki dan Ayahnya 
yang kadang tak akur. 


“Siapa yang marahin Juna. Udah buruan tidur.” Jawab 
Galang sambil mencoba memejamkan mata. Sekar hanya 
tersenyum, kadang suaminya ini lebih bijak dari Aristoteles. 
Sekar selesai dan langsung berbaring di samping Sekar. 


“ Mau di pijit? “ tawar Sekar dengan bersungguh 
sunggu. Kasian juga Galang jadi stress sendiri. 


“Semuanya ya yang di pijit, awas! Jangan kabur! Udah 
nawarin sendiri. “ 


325 


Sekar hanya tersenyum dan mulai memijit punggung 
Galang. Kadang, saking dongkolnya karena sikap Galang bisa 
langsung jungkir balik. Sekar jadi ingin mengawetkan 
suaminya. 


“ Punya suami kok pikirannya kotor terus. “ keluh 
Sekar. 


“ Aku denger loh, fungsi kuping suami kamu ini masih 


| U 


norma 


AAA 


Esok harinya, Juna tak punya waktu untuk istirahat di 
rumah seperti pasukan bodrek. Upacara bentar langsung 
semaput. Juna patut di acungi jempol!! Saat berangkat, Juna 
di antar naik mobil. Dia belum bisa mengendarai Hengki 
dengan tangan yang sedikit retak itu. 


Suasana sekolah jadi beda, atau kelakuan siswa 
siswanya yang semakin ajaib? Juna seperti merasa kalau ia jadi 
pusat perhatian oleh siswa yang ia lewati. Tapi Juna berjalan 
dengan santainya. Menuju ke kelasnya. Di ujung sana, ia 
melihat Renata yang sedang terduduk. Pandangan mereka 
bertemu. Juna mengulum senyum. la melambaikan tangan 
kanannya yang tak retak. Kalian bisa bayangin, Juna cebok dan 
makan dengan tangan kanan. Dan Renata tak bergeming tapi 
tak membalas juga. Gadis itu hanya terdiam. 


“Kenapa lo masuk kaya orang di kejar kuyang? “ Mika 
menghadang jalan Renata. Gadis itu terkejut dengan Mika di 


326 


hadapannya. Renata hanya gelapan. Tak tau alasan ia jadi 
salah tingkah. 


“ Engg-a! Minggir minggir!!! “ Renata berjalan terburu 
buru ke arah bangkunya. Berpapasang dengan Zeva dan gadis 
itu tak berani memandang Renata. Satu lagi, Renata takan bisa 
jadi siswa yang normal. 


Setelah menelaah perasaanya sendiri. Renata jadi tak 
sanggup berhadapan dan hanya memandang Juna sendirian. 
Saat laki laki itu baru saja memasuki area sekolah dan berjalan 
di lorong. Bahkan saat pandangan mereka bertemu. Renata 
jadi tak sanggup bernafas. Kenapa?! Ada apa!! 


*** Gue tau lo lagi mikirin gue. *** 


LINE yang Renata baca. Membuat Renata jadi gerah 
body sendiri. Setelah tau kalau Juna baik baik saja, laki laki itu 
aktif mengirimkan pesan lagi kepadanya. 


*** Gue engga ada waktu buat mikirin lo. “““ terkirim 
dan terbaca. Renata tak tau, mengasyikan ternyata saat 
melihat notifikasi typing itu di atas kolom chat. Gini rasanya 
dia balas chat cepet. Yang tidak di anggap mana paham 
masalah ini. 


*** Lo mikirin gue karena lo takut gue bakalan nginep 
di Hotel De Luna. Kan? *** Hotel De Luna ( Hotel untuk hantu 


Dan setelah membaca pesan itu, Renata jadi heran. 
Juna tau Drama Korea yang ia sukai. Menyadari kesamaan 


327 


antara ia dan Juna. Entah kenapa Renata jadi senyam senyum 
sendiri. 


“ Kenapa lo? Tadi panik kaya di kejar Kuyang, sekarang 
kaya orang baru dapet sajen. “ selidik Mika dan Renata 
langsung menutup ponselnya. la hanya tersenyum ke arah 
Mika. 


“ Baru nonton Drama Hotel De Luna, lucu banget. “ 
jawab Renata dan Mika langsung percaya. 


AAA 


Juna tak mau di jemput pulang. Ia malah berkendara 
bersama Dika dan Seto. Menikmati angin sore sebelum besok 
eksekusi mati mereka dapatkan. 


“ Bokap lo beneran dateng engga nih? Kalo Bokap gue. 
Wah! Bisa bisa gue langsung jadi dendeng! “ keluh Dika sambil 
membonceng Juna. Seto sudah ada di belakang dengan 
Hengki. Kasian, sudah tua. Hengki juga butuh jalan jalan. Epet 
epet epet. 


“ Lo tau sendiri lah. King kan selalu bijak. “jawab Juna 
seolah ia tak peduli. Dika hanya mengangguk. Saat mereka 
bertiga masih bocah. Juna sering sekali di ajak bermain ke 
empang dan sawahan oleh Dika dan Seto. Saat robot mainan 
Juna rusak oleh Dika dan Seto tanpa sengaja saat bergiliran 
bermain. Galang bukannya marah, tapi malah membelikan 
mereka bertiga mainan masing masing satu. Padahal, baru kali 
ini Dika tau kalau robot mainan itu mahal di jamannya. 


328 


“ Mau ke mana nih? “ tanya Seto sembari menyalip 
Dika dan Seto. Hengki sudah mesem mesem. 


“ Kita nengokin Renata dulu lah. “ jawab Juna sambil 
menunjuk arah. 


“Dasar bucin! “ 


Mereka bertiga menuju ke komplek perumahan 
Renata. Setau Juna. Renata selalu sendirian di rumah bersama 
Asya. Tak pernah Juna melihat sosok Ayah Renata. Bisa di 
bilang aman. 


“ Pak Saeful!! “ sapa Juna dengan setengah berteriak. 
Pak Saeful itu hanya melambaikan tangan dengan iringan 
senyuman. 


“ Widih, akrab sama satpam juga. “ puji Dika tanpa 
maksud apapun. 


“ Noh anak Pak Saeful lo pacarin gih. “ saran Juna 
dengan kikikan tertahan. Di tangan Juna sudah ada tentengan 
martabak. Makanan sejuta umat di seluruh indonesia. Sengaja 
Juna beli untuk Asya. 


Berdiri di depan pintu rumah sembari mengetuk pintu 
sejak tadi. Belum ada orang yang menjawab ataupun 
membukakan pintu. Seto dan Dika pergi makan mie ayam di 
dekat rumah Renata. Jadi Juna sebagai gentleman datang 
sendirian. 


RE 


“ Renata!! Darling! 


“Assalamu'alaikum.” 
329 


I” 


" Selome!! 
“ Ngapain kamu di rumah saya?! “ 


Suara berat dengan nada tak suka itu membuat Juna 
berbalik badan. Tubuh dengan setelan seragam dinas itu 
sudah menghadap lurus ke arah Juna. Juna belum sempat 
melihat wajahnya. Tapi pasti itu Ayah Renata. Pikir Juna. 
Menyadari itu, Juna langsung gerogi dan takut secara 
bersamaan. 


“ Papa. “ Asya membuka pintu dengan terburu buru. 
Tubuh mungilnya langsung menghambur ke Ayahnya. Asya 
melihat Juna yang hanya diam mematung. 


“Juna, saya tanya kenapa kamu ada di rumah saya?! “ 
bentakan keras itu membuat Juna mendongakan kepala. Ayah 
Renata kenal dengannya?? 


“Pak Ad-am!!!! “Juna tak bisa berkata kata. Kalau Asya 
meanggil Pak Adam Ayah. Maka, Kepala sekolahnya ini adalah. 
Bapanya Renata. Juna jadi ingin mandi kembang untuk 
menghilangkan segala dosa dosanya di masa lalu. 


“ Saya engga apa apa Pak, saya ke sini mau ngasih 
martabak ini ke Bapa! Sebagai ucapan maaf segala maaf buat 
kesalahan saya di masa lalu. Karena sesungguhnya, manusia 
yang paling mulia adalah manusia yang mau memaafkan. Dan 
manusia yang paling bijak adalah yang mau meminta maaf. 
Saya permisi Pak. “ 


330 


Dan Pak Adam menerima martabak itu dengan 
bingung. Murid bandel di SMA-nya tau dari mana alamat 
rumahnya ini? 


331 


MY BOY 


Juna sudah di panggil ke ruangan kepala sekolah, 
bersama Seto dan juga Dika guna memberikan penjelasan. 
Bagaimanapun, ini masalah dengan sekolah lain. Bukan hanya 
pendapat sepihak yang di dengar. Di ruangan itu, Galang 
sudah duduk di samping Juna, dan laki laki itu sudah di apit 
Seto dan Dika. Juna jadi khawatir, takut dan deg degan sendiri. 
Bahkan Seto dan Dika juga belum tau. Identitas asli Renata. 


“ Abi nanti engga boleh ngomong kasar ke Kepala 
sekolah ya Bi, inget. “ peringatan Juna yang berkali kali di 
dengar Galang itu sudah membuat laki laki itu geram. Ia 
mengendurkan dasinya. Bagaimanapun, ia punya pendapat 
untuk membeli tiga laki laki di sampingnya. 


“ Kalian tenang aja, Juna, Dika, Seto. “ jawab Galang 
dengan santai, “ Kamu tau kan Jun, Papa kaya apa. “ Galang 
menepuk kaki Juna mencoba menenangkan anak lakinya itu. 
Juna ingin kejang seketika. Ayahnya itu sangat pandai 
berdebat dan membuat lawan debatnya kesal. Dan Pak Adam 
paling tidak suka kalau debatnya di bantah. Jangan sampai, 
Ayahnya itu membuat calon mertua sekaligus calon besan 
Galang itu jadi kesal. Jangan! 


“ Papa bakalan belain kalian. Walaupun kalian bertiga 
udah jelek, nanti biar Papa bela kalian Jun. Tenang. “ dan niat 
baik Galang itu semakin membuat Juna ketar ketir. Jangan 
sampai rumah tangganya yang masih jauh di masa depan 
sudah terancam masalah sedari dini. 

332 


“ Pagi Pak. “ sapa Pak Adam dengan wajah ramah 
sekedar formalitas. Ia langsung duduk menghadap Galang. 
Umur mereka seumuran. Tapi pancaran aura Galang sebagai 
pengusaha tentu punya aura sendiri. Ia juga terlihat lebih 
muda karena sering tersenyum. Pak Adam yang kebagian 
mengurusi siswa bandel, sudah kentara tingkat stressnya 
seperti kadar polusi udara Jakarya. Keruh banget. 


“ Pagi Pak. “ jawab Galang sembari mengulurkan 
tangan untuk saling berjabat tangan. Tak tersirat kekecewaan 
Galang pada Juna. Setelah selesai dengan basa basi yang 
malah semakin membuat Juna deg degan. Laki laki itu berkali 
kali menggenggam tangannya sampai cap kuku Juna terlihat 
jelas di telapak tangannya. 


“ Lo gerogi? Nahan kentut? Atau malah udah cepirit? “ 
bisik Seto ke Juna. Dika memandangi Juna yang sejak tadi 
tertunduk. Tangan Juna masih menggenggam erat. 


“ Jadi anak anak ini sudah melakukan kesalahan 
terlebih dahulu, masalah pengeroyokan Juna itu adalah 
puncak masalah yang dibuat oleh mereka bertiga sendiri. “ 


Keterangan yang di ucapkan Pak Adam itu membuat 
Juna memukul mukul kepalanya. Galang malah sudah 
mendengarkan sambil nyengir. Jadi maksudnya, di keroyokin 
itu karma. Atau gimana? 


“ Sebenarnya, asal mula masalah ini dari pihak sana 

Pak. Setelah saya mendengar cerita dari anak anak saya. “ 

jawab Galang dengan menyunggingkan senyum. Dika dan Seto 

mau tak mau jadi ikut terharu karena di anggap anak oleh 
333 


Galang. Pak Adam lain cerita. Pendapatnya tak sejalan dengan 
Galang, maka wajahnya sudah merah menahan marah. 


“Juna, Dika dan Seto sudah terlebih dahulu memukul 
salah satu siswa SMA sana. Melakukan perkelahian dan di luar 
sekolah, sampai membuat babak belur lalu di tinggalkan di 
semak semak. “ terang Pak Adam tak mau kalah untuk 
membuka kebobrokan Juna dan dua temannya. Juna kembali 
menelan ludahnya. Ia mulai amat sangat gugup. 


“ Berkelahi memang harus di luar lingkungan sekolah 
Pak. “ jawaban nantang Galang membuat Dika dan Seto 
menahan tawa. Juna menahan air mata. Kemudian Galang 
melanjutkan kata katanya. 


“ Pak, namanya juga anak laki laki. Kalau engga bisa 
berantem. Berarti dia bukan anak saya. “ Galang mengusap 
bahu Juna dan anak laki lakinya itu mulai berkeringat dingin. 
Perbedaan visi. Jelas jelas terlihat. Tuhan! Ya Allah! Ya Rossul! 


Pak Adam mendengus kesal. Susah berbicara dengan 
Galang, sama seperti berbicara dengan Juna. 


“ Apa Bapa tidak merasa kalau perbuatan anak Bapa 
dan kedua temannya itu salah? Siswa sekolah itu belajar, 
bukan jotos di ring. Kalau saja kejadian kemarin terulang lagi. 
Apa yang akan Bapa lakukan sebagai wali murid? “ 


Pak Adam semakin berang dan Galang semakin tak 
suka kalau sudut pandang Kepala Sekolah ini berbeda. 


“Saya memang memasukan Juna ke eskul Karate Pak. 
Biar dia bisa membela diri. Engga kalah kalo berantem. “jawab 
334 


Galang lagi dengan masih sangat santuy. la menyilangkan 
kedua kakinya dan menatap Seto dan Dika yang tertunduk. Pak 
Adam masih diam. la tak tau harus berkata apa. Mumet. 


“Juna, Dika dan Seto menurut saya sudah melakukan 
hal yang benar. Membantu teman perempuannya yang 
kesulitan. Kalau saja tidak ada mereka bertiga. Mungkin teman 
mereka itu sudah di aniaya oleh mantan pacarnya itu. Pihak 
sana yang tidak menyadari kesalahan dan malah balas 
dendam. Masalah perkelahian di awal, Juna juga kena tonjok. 
Seto juga malah sampai pingsan. “ 


Galang mengambil surat skors itu dan membaca isinya. 
Satu minggu. Bukan waktu yang lama. Dan juga, ia harus 
membayarkan biaya pengobatan siswa yang tempo hari di 
pukuli oleh Juna. Galang hanya tersenyum dan menandatangi 
surat itu. 


“ Mereka bertiga saya didik untuk membalas pukulan, 
bukan untuk melayangkan pukulan dulu. “ Galang selesai 
menandatangi surat itu, “ Tapi saya juga mendidik mereka, 
untuk ngakal dulu sebelum mukul. “ 


Galang tersenyum. “ Saya terima kalau mereka bertiga 
harus menerima hukuman. “ Galang menebarkan senyum. la 
tak kecewa sama sekali dengan anak anaknya. Mereka sudah 
melakukan hal yang benar di mata Galang. Pak Adam sudah 
tak berkutik. Galang merapikan dasinya dan bangkit. 


“ Saya kira masalah ini akan cepat selesai. Secepatnya 
saya akan datangi sendiri siswa yang sudah di pukuli oleh Juna 
dan meminta maaf secara langsung. Saya yakin akan ada titik 

335 


temu dari kesalah pahaman ini. Kalau begitu, saya permisi Pak. 
“ Galang mengulurkan tangannya dan menyalami Pak Adam. 
Juna sudah ingin semaput. Nyawanya sudah ada di ubun ubun. 
Raut Pak Adam sudah tak bersahabat lagi. Ih ngeri!!! 


Keluar dari ruangan, Juna masih terdiam. Bahkan 
tangan kirinya yang retak itu bisa bergetar juga saking ia 
takutnya. 


“Lo kenapa sih Jun? Ayan apa gimana nih? Salah nelen 
pil nih jangan jangan. Awas noh, entar di kira ngeganja sama 
Pak Adam. Tau sendiri, dari tadi juga isinya mojokin kita 
berdua. “ Seto berjalan mengapit Juna dengan Dika yang 
berada di samping kiri Juna. 


"Tau nih, dari awal masuk ke ruangan Pak Adam. Hawa 
hawanya udah kaya gini. Ketempelan setan terminal kali. Ini 
mungkin penunggu kantor kali yang nempelin Juna.” 


Juna akhirnya berhenti berjalan di lorong menuju kelas 
mereka. Ia sudah membulatkan niatnya setelah keluar dari 
ruangan kepala sekolah. la menatap Seto dan Dika bergantian. 


“ Sejak gue tau kalo anaknya Pak Adam itu Renata!!! “ 
jerit Juna dengan frustasi karena temanyna itu tak mau di ajak 
bekerja sama. Mendengar itu, Dika dan Seto diam. 


“Tolong, kerja samanya. “ pinta Juna dengan nelangsa. 


Uu 


Wah! Gue semakin ingin membuat Pak Adam 
membencimu! “ tekad Dika dengan semangatnya dan smirk 
yang tajam. 


“ Gue jadi pengen buat hubungan lo sama Pak Adam 
memburuk. “ kelakar Seto dengan tawa devil. 


“Susah punya temen yang natural dari klan setan! “ 


AAA 


Sholat dzuhur di jam istirahat ke dua itu sudah biasa. 
Dengan barisan mengantre di tempat wudhu yang di pisah 
untuk siswa laki laki dan perempuan. Semua yang beragama 
islam wajib sholat. Yang menyembah daun pisang mohon 
undur diri terlebih dahulu. Begitu adzan di masjid sekolah 


337 


berkumandang. Juna dan kedua temannya juga menuju ke 
masjid. 


Celana bahan itu di tekuk sampai di atas mata kaki. 
Tangan kiri Juna yang tertekuk karena retak di sangga ke 
bahunya. Tangan kanannya fokus membasahi tangan, wajah, 
kaki sesuai urutan wudhu. Cipratan air yang suci lagi maha 
mensucikan itu turut membasahi rambut hitam Juna. 


“ Yess!! Imam udah ambil wudhu! Berarti makmum 
musti cepet cepet ambil mukena! “ emang ada sholat 
langsung ambil mukena? Jerit salah satu siswi yang sejak tadi 
tahan nafas seperti melihat tangan Juna slow motion dalam 
mengambil wudhu. 


Uu 


Imam udah ada di sana, gue musti ada di 
belakangnya. “ sorak perempuan lain yang langsung menuju 
ke tempat wudhu perempuan. 


“Oke! Kang Seto aja sholat, masa calon masa depanya 
engga ngaminin doa'a do'anya! Malu dong! “ pujian lain untuk 
Seto. Hanya Dika yang melambatkan gerakan wudhunya. 
Berharap kalau ia akan mendapatkan pujian dari perempuan 
di sebrang sana. Sayup sayup Dika mendengar seseorang 
menyebutkan namanya. 


“ Males sholat kalo ada Dika. “ ujar Titin di sambut 
dengan pelototan Dika. 


“ Mau gue sholatin! “ sembur Dika sambil berlalu. Titin 
kemudian melanjutkan wudhunya yang tertunda. 


338 


Mereka memulai sholat di imami Juna. Dengan bacaan 
yang sangat bagus, tartilnya. Juna menjadi imam untuk teman 
teman satu angkatanya dan siapapun itu. Mungkin di 
sujudnya, Juna sedang memohon agar otak Pak Adam 
amnsesia. Setelah selesai sholat, semua orang berbondong 
bondong untuk keluar, memakai sepatu dan berburu jajan 
untuk makan siang. 


“Kita mau makan apa nih? Besok kan engga berangkat. 
Biasa, cuti. “ celoteh Seto sambil mengikat tali sepatunya 
kencang kencang. Menyombongkan diri. Padahal kena skors. 
Dan poin mereka bertiga sudah melambung tinggi. 


Uu 


Kita makan apa aja lah. “ Juna berujar tanpa 
semangat apapun. Rasanya, sejak kemarin harapan untuk 
mendapatkan Renata sudah di pagari dengan pagar berduri 
dengan sebutan Pak Adam. Juna sampai heran, hubungan 
darah macam apa yang membuat Renata harus masuk ke 
kartu keluarga Pak Adam. 


“ Kita kan kena skors seminggu, engga ada niatan buat 
pesugihan aja gitu? Mengisi waktu luang dengan hal yang baik. 
“ Dika tersenyum riang dengan usulnya itu. Lemparan kaos 
kaki yang sedikit basah itu mendarat tepat di hidung Dika. 


“ Sialan!! Dasar lo ada darah darahnya Fir'aun. “ 


“ Udah deh Jun, jangan di buat stress. Yang lo mau 
nikahin kan Renata bukan bapanya. “ sahut Seto yang sudah 
selesai mengikat kedua tali sepatunya. 


339 


Dan ketiga laki laki itu berdiri bersamaan. Juna sadar. 
Ada banyak hal yang harus ia khawatirkan. Bukan hanya 
masalah Pak Adam. 


AAA 


Hari pertama mendapatkan skors. Juna berdiam diri di 
dalam rumah. Sejak bangun pagi bahkan belum ada hal yang 
ia lakukan. Penghujung tahun sudah lewat. Tahun baru dan 
semester baru selalu datang bersamaan. Juna jadi tak atau apa 
yang harus ia lakukan sampai ponsel itu berdering dengan 
sangat nyaring. 


“ Halo Bunda? Ada apa pagi pagi nelfon Juna? “ sahut 
Juna dengan sangat cekatan saat tau kalau penelfonya adalah 
Bunda Ani. Si pengurus panti. Juna mendengarkan cerita 
Bunda Ani itu dengan seksama. 


“ U 


Juna mengangguk dan wajahnya langsung berubah 
menjadi serius. Suara di sebrang sana di barengi dengan 
keriuhan yang tak berhenti. Sekali lagi, Juna hanya 
mengangguk dengan tatapan serius dan masih setia 
mendengarkan. 


“ Oke Bunda, Juna bakalan dateng ke sana sama Seto 
juga Dika. Bunda yang tenang, jangan panik. “ dan setelah itu, 
Juna bergegas menutup telfonnya. la melepaskan kain yang 
menyangga tangan kirinya ke bahu. Tangan kiri Juna kini 


340 


bergelantung dengan rasa sakit yang sedikit membuat Juna 
meringis. 


” Monnyy!! Juna mau pergi dulu ya!! “teriakan Juna itu 
menganggetkan Sekar yang ada di ruang pakaian. Sedang 
menyetrikan pakaian suami dan anaknya. 


“ Ngapain Jun? Kemana? “ tanya Sekar dengan tangan 
yang masih sibuk menyemprotkan pelicin pakaian. la 
bersyukur, Galang tak memarahi Juna setelah suaminya itu 
pergi ke sekolah. 


“Juna mau ke panti Momyy!! “ sahut Juna bersamaan 
dengan suara bagasi yang di buka. Juna mengambil kunci 
motor matic. Kali ini ia tak menyertakan Hengki. 


“ 


Juna juga sama Seto, sama  Dika!! 
Assalamu'alaikum!!! “ dan suara yang meninggalkan gerbang 
depan itu terdengar semakin menjauh. Sekar tak bisa 
melarang anak itu. Selama masih di jalan yang benar. Toh 
Sekar percaya, Juna bandel bandel gitu bukan golongan anak 
durhaka. Malin Kundang jilid dua. 


AAA 


“ Kenapa lo ngelamun? “ tanya Mika dengan heran. 
Sejak tadi Renata hanya memandangi kantin Mba Wati yang 
tak berpenghuni. Tak ada Juna dan dua temannya. Renata 
yang biasa melihat trio itu duduk duduk di sana jadi heran. 
Kemana penghuninya? 


U U 


Engga ada apa apa. jawab Renata sambil 
menyuapkan mie ayam yang telah ia pesan. Renata mulai 
341 


penasaran. Kemana sebenarnya trio itu. Dan seperti yang 
orang bijak katakan. Biasanya, rasa penasaran berbarengan 
dengan kekecewaan. 


AAA 


“ Angkat guys!! “ perintah Juna dengan sangat lantang. 
Dengan cepat. Dua tangan lainnya mengangkat barang barang 
yang sudah basah dengan air bah itu ke luar. Juna mengangkat 
dengan satu tangan, dia berada di sisi yang sama dengan 
Pandu. Anak panti yang badannya bongsor. Sedangkan sisi 
yang satu di isi Seto dan Dika. 


| tl 


“ Ayo Mas Juna!! Ayo! semangat Ucup dengan 
tangan yang menangkup lolipop super gede. 


“ Ayo Mas Juna! Bang Seto! Akang Dika!! Angkat yang 
kuat!!! “ seru Ana yang ikut mendompleng di atas sofa. 


Mereka bergotong royong membantu membersihkan 
panti yang terkena banjir. Untung saja, banjir hanya 
meninggalkan sisa genangan yang tak cukup tinggi. Sampai 
akhirnya Bunda Ani kewalahan. 


“ Ana ayo turun. “ perintah Juna sambil membopong 
gadis kecil itu. 


“ Mas Juna tangannya kenapa? “ mata bulat Ana 
sudah bertanya tanya kenapa dengan tangan kiri Juna. Sudah 
di belit kain cokelat, tidak bisa di gunakan untuk mengangkat. 
Di sentuh Ana sedikit, Juna langsung meringis kesakitan lagi. 


342 


“Tangan kiri Mas Juna banyak buat dosa, jadi harus di 
azab dulu. “ celetuk Seto sambil mengangkat tumpukan buku 
milik anak anak panti ke tempat yang terkena cahaya 
matahari. 


“ Dua tangan, dua tangan, dua tangan. “ ucap Ana 
sambil mengecup Seto, Dika dan dirinya sendiri. 


“ Satu tangan, “ tunjuk Ana ke Juna, “ Buang ... “ 
semprot Ana di iringi tawa terkikik geli. Juna hanya nyengir. 


Jangan sampe Mas Juna lelepin kamu di segitiga 
permuda Ana. 


*** Arjuna Leksmana 2020 *** 


343 


MY BOY 


Seharian itu panti di bersihkan dengan bergotong 
royong. Di ruangan yang biasa di jadikan aula untuk acara 
santunan dan juga tempat yang biasanya di jadikan tempat 
makan rame rame sudah di isi dengan tubuh tubuh yang 
kelelahan. Sore sudah menjadi pertanda kalau kerja keras 
mereka benar benar memakan waktu. Karpet di bentangkan 
ke seluruh penjuru ruangan. Kasur anak anak basah dan masih 
belum kering. 


Juna nyengir sambil mengusap peluhnya. Ia 
memandangi anak anak panti yang mulai terkapar dan 
langsung rebahan santuy di karpet yang selesai ia bentangkan. 


“Jam berapa sekarang? “ tanya Juna dengan heran. 
Rasanya, baru tadi ia mulai bersih bersih. Sekarang, sudah 
terdengar adzan ashar yang berkumandang. 


“ Sholat dulu kali ya? “ saran Seto sambil menepikan 
kain pel dan juga sapu ke tembok. Dika hanya manggut 
menyetujui. Dengan sekali perintah, Juna mengumandangkan 
suaranya seperti pemimpin barisan. 


“ Guys!! Ayo kita sholat dulu. Inget, yang engga sholat 
ashar nanti engga kebagian minum pas makan malem. Biar 
seret sekalian. “ 


344 


Suara Juna itu di akhiri dengan kekehan dan tawa Seto 
dan juga Dika. Tanpa harus di ulangi lagi. Anak anak panti 
langsung berbaris di belakang Juna dan berjalan menuju ke 
masjid di samping panti. Masjid sudah di bersihkan dahulu. 
Mereka tinggal beribadah dengan nyaman. 


Galang menatap pemandangan itu dari dalam mobil. 
Senyuman itu muncul begitu saja saat melihat anaknya berada 
di depan dengan di selingi tawa riang anak anak panti yang di 
ledekinya. 


“ Bunda...“ sapa Galang dengan mengulurkan tangan 
dan meraih tangan Bunda Ani dengan penuh penghormatan. 
Perempuan yang umurnya mungkin bisa di jadikan patokan 
sebagai Nenek Juna itu tersenyum menerima kedatangan 
Galang. 


Uu Uu 


Wa alaikum salam. sindir Bunda Ani dengan 


tertawa. 


ti 


Masih suka lupa Bunda. “ jawab Galang sambil 
berdalih dan melepaskan jabatan tangannya. Bunda Ani hanya 
menggelengkan kepala dengan maklum. Kebiasaan Galang, 
lupa salam. 


“ Untung anak anak kamu engga kaya kamu. Ayo 
masuk ...” 


Galang hanya nyengir, kemudian Bunda Ani kembali 
memandangnya dengan tatapan hendak bertanya. 


345 


“ Udah sholat di kantor. “jawab Galang seolah tau apa 
yang akan di tanyakan. Bunda Ani sekali lagi mengangguk. la 
terus berjalan ke ruangannya. Duduk dan menyambut Galang 
dengan hati riang. Melihat dan membandingkan Galang yang 
dulu dan yang sekarang. Benar benar berubah. Usia memang 
membawa perubahan bersamanya. 


“Sekar sehat? “ 


Galang malah tersenyum dan kemudian menjawab, “ 
Sehat, bahagia lagi Bun. Jadi Bunda jangan khawatir. “ tandas 
Galang. Memberikan pencapaian terbaiknya sebagai seorang 
suami. Bunda Ani malah tersenyum simpul. 


“ Bunda kira kamu engga akan mampu bahagiain 
Sekar. “ 


“ Bunda jangan ngejek. Ada Shinta sama Juna yang jadi 
tolak ukurnya. “ Galang menyebutkan dua nama pentolan 
masa depanya. Bunda Ani hanya manggut manggut. Sosok 
klonningan Galang itu masuk begitu saja dan langsung 
menatap Galang dengan heran. 


“ Papa ke sini juga? “ tanya Juna dengan heran. Galang 
menatap putranya itu. Sudah besar ternyata. Apanya? Oh 
ternyata usia juga membawa perubahan bukan hanya pada 
Galang. Tapi juga pada Juna. Anak laki lakinya sudah tumbuh 
dewasa kala ia mulai tumbuh untuk menua. 


“Jangan banyak omong, ambil makanan di mobil dan 
langsung bagi bagi ke adik adik kamu. “ 
346 


Mendengar perintah itu Juna langsung bersiaga. 
Menegakan tubuhnya dan tersenyum. 


“Siap Ndan!!! “ sorak Juna sambil berlalu. 


“ Anakmu sama Sekar sama sama ajaibnya. “ timpal 
Bunda Ani dengan tersenyum lebar. 


AAA 


“ Oke makan malem kita hari ini, baby shark with 
tomato sauce and chili shrimp. “ 


Seto berkoar koar sambil membagikan kotak makanan 
satu persatu. Anak anak panti duduk dengan tenang sembari 
menunggu uluran tangan Seto. Juna dan Dika sudah ada di 
ujung lain. Sama, membagikan kotak makan. Dika kebagian 
memberikan minuman. Semua anak panti berdo'a 
berbarengan. Membuka kotak makan itu dan langsung 
sumringah saat tak ada sayuran. Aman. Batin mereka. 


í 


“ Nasinya lo engga mau apa Jun? Sini buat gue aja. ' 
tangan Seto sudah terulur untuk mengambil nasi di kotak 
makan Juna. Tapi dengan cepat Juna menampik tangan itu 
keras keras. 


[i 


“ Sembarangan! “ semprot Juna sambil menjauhkan 
kotak makannya itu dari Seto. Mereka kelaparan dan butuh 
asupan tenaga. Dika hanya anteng dan menikmati makannya 


sambil sesekali menggigit daging ayam. Mereka makan tanpa 


347 


bisa di ganggu. Waktu makan adalah waktu sakral. Camkan. 
Sakral. 


“ Papa pulang dulu ya Jun, udah kangen Mama. Eh 
rumah maksudnya. “ pamit Galang dengan santainya sambil 
mendekati Juna yang sedang asik mencari kulit ayam yang 
krispi. Juna langsung memelototi Ayahnya itu dengan curiga. 
Pasalnya, ia tau maksud hati Ayahnya yang iya iya itu. 


“Jangan macem macem. Inget pinggang udah sering 
encok. “ peringatan Juna itu tak di indahkan oleh Galang. Ia 
malah sudah tersenyum riang tanpa alasan. 


“ Papa engga janji. “ sahut Galang sambil berlalu. Ia 
langsung ke arah parkiran dan tak lama terdengar suara mesin 
mobil yang berderu dan meninggalkan panti. 


“ Bokap, udah tua aura positifnya masih kuat ya. “ Dika 
tertawa terkekeh dengan senyuman jahil itu. la sukses 
mengundang amarah Juna. 


“ Positif yadongnya. “ damprat Juna. Kasian Sekar. 
Sungguh malang. 


“ Dari dulu Papa kamu kan emang gitu ke Mama kamu 
Jun. Hobi banget nyender ke Mama kamu. “ terang Bunda Ani 
sambil berlalu. Bunda Ani duduk di samping Sifa, “ Eh taunya 
dari hobi nyender, malah jadi jodoh. “ 


348 


Mendengar itu, Seto langsung bersuara. “ Bang Seto 
juga seneng banget nyender ke Sifa. Apa itu tanda kalau kita 
jodoh? “ 


Sifa. Gadis berusia dua belas tahun, masih SMP dan 
anak panti yang di rawat jadi anak angkat Bunda Ani sendiri. 
Gadis itu hanya tersenyum risih. Tidak mengiyakan juga tidak 
menolak. 


“Jangan ngimpi Sifa mau sama lo. “ 


Sudut bibir Sifa terangkat saat Juna membelanya dari 
masalah ini. Mata Sifa terpaut dan ia seperti mendapatkan 
aliran listrik dari mana. Entahlah. 


Malam larut dan panti mulai sepi. Anak anak sudah 
terlelap begitu nyenyak beralaskan karpet dan beberapa 
selimut yang berhasil di keringkan. Namun tiga pasang mata 
itu masih nyalang terbuka di tengah malam. Mereka 
mengobrol dengan banyak topik yang rasanya, semakin tak 
surut. Ada saja topik yang di angkat oleh Juna dan kedua 
temannya. Mengobrol sampai larut malam rasanya bukan lagi 
hal yang asing. Mereka sering melakukanya dari jaman SMP. 


“Kalian engga tidur? “ tanya Bunda Ani dengan setelan 
mukena yang masih terpasang. Ia hendak ke masjid untuk 
sholat malam. 


“ Masya Allah!! Kuyang! “ tak sengaja Dika berteriak. 
Malahan teriakannya itu seperti perempuan yang ngedumel 


349 


tidak jelas. Juna dan Seto jadi tak bisa menahan tawa. Bunda 
Ani juga demikian. 


“ Engga Bun, jagain panti sampai pagi. Takutnya abis 
ada banjir gini ada maling Bun. Orang orang kan ada yang 


| “ 


ngungsi. Sekalian, berama 


Juna berbicara sambil mengencangkan sabuknya. 
Malam ini. Jangan sampai tidur. Harus melek. 


“Ya udah. Bunda sholat dulu ya. “ 


Bunda Ani berlalu di iringi Sifa yang sudah mengenakan 
setelan mukena. Gadis itu tersenyum pada Juna. 


“ Bang Seto engga di kasih senyuman? “ mendengar 
suara Seto. Sifa buru buru mengalihkan pandangannya. 
Menatap ketiga laki laki itu bergantian. 


" Makasih ya Abang abang udah mau bantu panti. “ 
ucap Sifa sambil berlalu dengan rasa malu. Maklum, anak 
gadis. Bukan anak konda. 


Melihat senyum Sifa, Juna jadi teringat dengan 
senyuman gadisnya yang belum Ia lihat hari ini sampai tujuh 
hari mendatang. 


“ Masya Allah!! Gue engga bawa HP!!! “ jerit Juna 
dengan frustasi. la lupa tak membawa benda itu di sakunya. 
Pantas saja hari ini semangatnya kurang. Belum godain Renata 
ternyata. 


350 


AAA 


Selepas sarapan. Renata langsung berpamitan. 
Hubungannya dengan Ayahnya tak membaik, tapi juga tak 
memburuk. Setelah kejadian itu. Hubungan Ayah dan anak itu 
hanya diam di tempat. Renata tak mau mengobrol. Adam 
gengsi untuk mengobrol. Baginya, ia punya tanggung jawab 
besar yang harus di emban sendirian sekarang. Membesarkan 
Renata dan Asya. Adam terlalu fokus untuk menata masa 
depan anaknya. Sampai tak tau isi di dalam hati anak anaknya. 


“ Kenapa muka lo kusut kaya kurang tidur gitu? “ 


Mika sudah duduk di samping Renata yang hanya diam 
dan melamun sejak kemarin. Kadang, sesekali Renata akan 
menatap layar ponselnya entah menunggu apa. Mika sampai 
tak tau apa yang Renata tunggu tunggu. Tanpa sadar, Renata 
mengambil nafas dalam dan mengembuskannya dengan 
frustasi. 


Kenapa gue musti mikirin dia? 


Setangkai mawar itu di terima Renata pagi tadi. la pikir 
itu Juna. Tapi, tetangganya bilang itu pemberian dari Jeffery. 
Lantas siapa Jeffery ini! Siapa. Renata bahkan tak merasa kenal 
dengan laki laki bernama Jeffery itu. Sama sekali. Dengan 
cepat, tangkai bunga itu melayang ke tempat sampah. Yang di 
harapkan Renata adalah. Tangkai bunga dari Juna. Tapi kenapa 
harus laki laki itu yang di harapkan? 


351 


“ Ren, lo belum jawab pertanyaan gue. Kenapa muka 
lo kusut kaya orang engga tidur. “ Mika mendekat mencoba 
mengorek jawaban. Renata malah masuk ke kelas dan 
menjatuhkan tubuhnya ke bangku. Lagi lagi ia mendengus. 


“ Nah itu tau kalo gue engga tidur, kenapa lo musti 
nanya. “ sewot Renata tak tau mengapa ia malah jadi marah 
karena tak tidur semalaman. 


“ YE! PMS lo, di tanya bener bener malah marah. “ 
Mika ikut duduk di bangku sebelah Renata. la malah megnira 
kalau Renata sedang haid di hari pertama. Astaga. Kethololan 
yang hakiki sekali. 


“ Lagian kan gue cuman nanya kenapa lo kaya orang 
engga tidur semaleman. Malah marah marah. Engga masuk 
brain. “ 


Renata malah ikut menyenderkan kepala ke meja 
seperti yang Mika lakuka. 


Justru yang lebih engga masuk akal. Kenapa gue 
sampe engga tidur karena nungguin chat. Kembali, Renata 
mendengus tanpa alasan. Mencari alasannya, sampai sampai 
ia tak terima karena yang ia temukan adalah alasan yang tak 
masuk akal. 


Jangan jangan gue, suka sam- 


352 


Dan secepat itu juga Renata menghempaskan 
pikirannya. Mendengus lagi dan lagi. Mika sampai sebal 
sendiri. 


“ Lo jadi matador gih!! Dan kaya banteng, ngedengus 


sa 


mulu 


Renata tak menanggapi. Ia sudah frustasi dengan 
pikiranya sendiri. Kenapa sampai terpikirkan ke sana. Kenapa? 


AAA 


" Lo beneran mau masuk ke kedokteran? “ tanya Mika 
dengan heran. la tau, impian Renata itu apa. Tapi melihat gadis 
itu hanya mengangguk tanpa bersuara. Mika tau, itu paksaan. 
Dari Ayah Renata. Form pendaftaran itu sudah di tanda 
tangani dengan besar besaran oleh Pak Adam. Selaku kepala 
sekolah dan juga Ayah Renata. 


“ Mau gimana lagi Mika, katanya. Orang tua tau yang 
terbaik. “ 


Setelah mengatakan itu, Renata langsung mengambil 
bolpoin dan membubuhkan tanda tangannya. Tanpa 
keraguan, tanpa eksrepsi dan ekspektasi. Masa depannya 
sudah terancang sedari dini. Tapi bukan Renata yang 
merancang masa depannya. Tapi Ayahnya. la yang akan 
menjalaninya, tapi bukan ia yang menikmatinya. Jadi 
sebenarnya, ini masa depan siapa? 


353 


“ Lo yakin? “ tanya Mika kembali, ia hanya mencoba 
memastikan. Dan kembali, hanya anggukan. Tapi sekarang di 
sertai jawaban. 


“ Anggep aja, ini karena gue engga bisa bayar kuliah 
sendiri. Jadi gue musti ikut yang gratis. “ dan Renata selesai 
menandatangani enam lembar kertas yang membutuhkan 
tanda tanganya itu. Tersenyum terpaksa untuk Renata sudah 
biasa. Masa depannya sudah ada di ambang sana. 


Tiba tiba ponsel Renata berbunyi. Ada pesan LINE dari 
orang yang ia tunggu. Tapi Renata di halangi gengsinya sendiri. 


“ Napa lo? “ Mika heran menlihat Renata yang tiba tiba 
merapikan rambut dan membasahi bibirnya dan entah 
kelakuan aneh apa lagi. Mika tidak mau melihat. Cukup. 


“ Mau bales chat. “jawab Renata dengan polosnya. 
Gubrak!! Mika ingin nungging seketika. 


“Terus kenapa lo musti gugup kaya barusan? Gue kira 
lo mau di viedo call sama gebetan. “ 


Deg! Gugup? Tapi kenapa? Gebetan? Tapi siapa? 


I“ 


“Gue engga punya gebetan ya!! “ Renata membela diri 


dengan meninggikan suara. 


"Ya udah si, santuy. Jangan sewot gitu. PMS lo berapa 
liter sih? Sini gue tanya. Emosinya udah kaya di laut merah aja. 


“ 


354 


Renata terdiam kemudian tersenyum, “ Maaf. “ 
pintanya. la kemudian fokus untuk membalas pesan di 
ponselnya. 


*** Ren! Lo buat gue pusing! Udah cakep, baik hati, 
imut pula! Dasar, nyusahin perasaan gue aja. *** 


Renata entah mengapa, tak bisa menahan senyuman 
itu. Dari ratusan obrolan yang pernah ia lakukan. Dari 
perbincangan singkat yang hangat yang ia rasakan. la jadi tau, 
mengapa ia merindukan pesan Alien garing seperti Juna 
barang sehari. Karena Juna, ia jadi merasakan. Selayaknya 
manusia yang bisa bahagia. 


*** |oengga keliatan di sekolah, kemana? *** 


*** Di rumah, di skors. Pak Adam baik, ngasih gue 
keringanan. *** 


Alih alih tersanjung karena Ayahnya di anggap baik. 
Renata malah sangsi, kejahatan apa yang sudah Juna perbuat. 
la jadi teringat masalah yang juga menyangkut Mika. Pasti ada 
hubungannya dengan Rian. Renata jadi ingat, tangan kiri Juna 
yang di bidai. 


“ Bales chat siapa lo? Mesem mesem gitu? “ Mika 
mulai dengan interogasi mode on. Secepat kilat, Renata 
menjauhkan ponselnya agar tak di intip Mika. 


355 


“ Kepo. “ ketus Renata. Dan wajah Mika jadi terlihat 
sebal. Gadis itu bangkit dan menjauh, “ Sono makan tuh layar 
Hp. Gue mau ke kantin! Jangan ikut! “ 


Melihat Mika sudah menjauh, Renata langsung 
melihat layar ponselnya kembali. Juna sudah mengirimkan 
chat baru. Bahkan chat yang sebelumnya belum sempat 
Renata balas. 


*** Gue pernah naik motor cuma lewat bolak balik 
depan rumah orang yang gue suka, nunggu orangnya 
keluar,sampe gue salting. Gue kira orang yang gue suka keluar. 
Eh tapi gue malah hampir nyusrukin adeknya ke got. *** 


*** Yang lo tabrak kan Asya. *** 


*** Loh! Sekarang lo udah sadar kalo lo itu cewe yang 
gue suka? *** 


Renata gemas sendiri dengan setiap chat yang di 
kirimkan Juna. Di akhir pesannya, Juna mengirimkan stiker 
seolah olah kaget. Renata jadi geli sendiri dengan obrolan 
gajenya dengan Juna. 


*** Jangan senyum kalo baca chat gue. *** 


Chat selanjutnya seakan Juna bisa menebak apa yang 
sedang terjadi pada Renata. Gadis itu sampai tercengang. Ia 
kemudian mengitari jendela. Siapa tau Juna sedang ada di 
dekatnya. Kan malu kalau dilihat sedang mesem mesem 
sendirian. 


356 


*** Senyuman lo itu engga nguatin. *** 


*** Gue senyum depan muka lo. Lo pingsan engga? 


*** Engga. *** 


*** Berarti lo engga selemah itu sama senyuman gue. 
Kaka 


Dengan cepat Juna membalas pesan Renata. 


*** Oke! Oke, ini kayanya musti di observasi secara 
langsung. Gimana kalo kita ketemuan ...? Terus lo senyum di 
depan gue. *** 


Renata geli dan juga gemas sendiri, Juna bisa bisanya 
mengambil kesempatan seperti ini. 


*** Gue mau tau seberapa kuat gue liat senyuman lo 
itu Kaka 


*** Bales Ren, jangan jangan lo yang takut kesengsem 
sama gue ya. *** 


*** Wah! Jangan jangan lo udah kesengsem sama gue 
dari lama! *** 


*** Kita nongkrong bareng, sama Seto, Dika, Mika juga 
boleh. Kalo lo engga mau sama gue berduaan. *** 


Renata menutup ponselnya. Balasan untuk rentetan 
pesan Juna itu sudah ia kirimkan. Hatinya berpacu bukan main 


357 


saat mengetikan pesan itu. Pertama kalinya. Dan laki laki yang 
nekat mendobrak pintu hatinya itu. Benar benar seseorang 
yang sangat luar biasa. Extraordinary Juna. 


AAA 


Jawaban itu seolah membuat Juna melayang. Dan 
langsung tersenyum. Anak anak panti sampai kebingungan. 


358 


MY BOY 


Seminggu berlalu. Juna sudah kembali ke sekolah. 
Tangannya akan lepas bidai dalam tiga minggu lagi. Dan 
sekarang, sudah di mulai pembelajaran intensif untuk 
mempersiapkan ujian nasional. Guru guru sudah melakukan 
rapat dengan banyak pihak. Membuat jadwal les yang begitu 
padat. Membuat rangkuman soal dan materi yang 
menggunung. Yang mirisnya, belum selesai di baca. Sudah di 
suguhi lagi. Bahkan lebih tebal. 


Dan kegiatan belajar mengajar jadi lenggang untuk 
minggu minggu ini. Tapi, keributan di kelas Juna adalah 
pengecualian. 


“ Jangan pada berisik! “ bentak Juna selaku seksi 
rohani. la rasa, rohaninya mulai keropos dan ingin bertindak di 
jalan yang tidak benar. Di ujung sana, sebelah kiri. Geng 
perempuan dengan banyak polesan di wajahnya. Mereka 
sedang berteriak dengan histeris mencoba tren make up baru. 
Katanya, persiapan jadi MABA. 


Di sisi yang berlawanan. Anak laki laki sedang MABAR. 
Game online. Berisiknya minta ampun. Padahal, Juna sudah 
berjanji untuk menjaga ketertiban kelasnya. Nyatanya, untuk 
12 IPS 3 ini adalah pembohongan publik! Saat ada guru yang 
lewat. Kelas mereka menjadi sunyi. Saat guru itu sudah 
menjauh. Barulah. Kebisingan di mulai kembali. 


359 


“ Ngapain nih enaknya? “ tanya Seto yang sejak tadi 
bingung, mau ikut bermain game bersama teman temannya. 
Tapi dia noob. Seto yang notabennya pecinta Pou harap undur 
diri. 

"Mana gue tau Set, pusing gue denger jeritan Billa dari 
tadi. “ Juna menundukan kepalanya dengan frustasi. 
Kupingnya seperti tak bisa di gunakan untuk mendengar suara 
suara yang normal. Harus jerit jerit gitu? 


“ Lo kenapa?! “ bentakan di belakang bangku Juna 
persis itu sukses membuat sesisi kelas terdiam. Sosok Dika 
yang sedang berdiri di depan Titin nampak menahan marah 
dan juga geram. Semenjak tadi, Titin hanya menundukan 
kepala tanpa bersuara. Dika berteriak kembali. 


“ Gue tanya, lo kenapa? “ 


Dan tak ada jawaban. Melihat temannya yang seperti 
hilang kendali itu. Juna langsung mendekati Dika berbarengan 
dengan Seto. la menepi di ssamping Dika. 


“Jangan ngebentak Dik, kasian Titin. “ untuk pertama 
kalinya, Juna berempati lebih pada Titin. la tak lagi 
mempermasalahkan mata juling Titin yang sering di pelotot 
pelototkan itu. 


ll 


“ Gue tanya dia kenapa nangis, dia cuman diem. 
rungut Dika sambil menyilangkan tangan di dada. Titin masih 
menunduk dan menangis. Mata elang Juna yang jeli itu 
melihat jari jari Titin yang menggenggam erat ponselnya. 


360 


I“ 


“ Sini gue liat Hp lo!! “ dengan cepat Juna menyambar 
ponsel itu dan akhirnya berpindah di tangannya. Titin hendak 
melawan, ia bangkit dan hampir saja meraih ponselnya 
kembali. Tapi Seto dan Dika sudah sekongkol mengunci 
pergerakannya. 


I“ 


“ Balikin Hp gue Juna!!! “jerit Titin dengan air mata 


yang belum kering. 


Juna tak mendengar, lebih tepatnya. Ia pura pura tuli. 
Dengan cepat, ia mencari apapun itu yang mmebuat Duta 
Ghibah SMA Garuda 2020 itu menangis. Kabar hoax kah? Atau 
honor kuli tinta turunkah? Atau apapun itu. Dan jemari Juna 
berhenti di chat yang masuk setengah jam yang lalu. 
Tulisannya, Ibu tiri. Selesai membaca pesan itu, Juna hampir 
saja menjatuhkan ponsel Titin. 


“ Lo bego atau gimana sih! Kenapa malah nangis!! “ 
Juna meneriaki Titin. 


“ Terus gue musti gimana!! Pulang! Nangis nangis di 
rumah minta di kasihani!! “ balas Titin dengan amarah dan 
juga kesedihan di matanya. Juna malah geleng geleng kepala 
dengan logika Titin. 


“ Dik, anterin Titin. Lo tau rumah Titin kan? “ tanya 
Juna sambil mengambil ransel Titin dan melemparkannya 
pada Dika. Laki laki itu menganggu. Mantan. 


“ Gue engga mau pulang!!! “ 


“ Bokap lo mau di kubur lo masih mau di sekolah! 
Bukannya do'ain!!! Durhaka lo! “ 
361 


Sontak, anak anak kelas Juna terdiam. Berarti ini kabar 
duka. Mereka terdiam dan keributan berangsur angsur 
berubah menjadi kesedihan. Titin kehilangan Ayahnya. Ini 
bukan hal yang harus di sambut dengan keriuhan kelas 12 IPS 
3 yang terkenal berisik. 


“ Dika! Buruan bawa Titin balik! “ 


Dan tanpa menunggu persetujuan Titin. Dika langsung 
menggeret Titin ke luar kelas menuju parkiran motornya. 
Tanpa menunggu persetujuan guru untuk meninggalkan 
sekolah. Dika dengan Titin yang menangis di belakangnya. 
Mereka melaju dengan cepat. Dika hanya memasang wajah 
dingin. Saat ini. Entah kata apapun, semanis apapun. Takan 
bisa membuat hati menjadi lapang. 


“Kita musti ngelayat ke rumah Titin. “ usul Billa dengan 
wajah yang menor karena produk make up gagal. Kelas riuh 
dengan banyak usulan. 


“Kita kumpulin duit kita buat bantu Titin!!! “ usul Seto 
tanpa memandang kantongnya yang tak berisi zat sebesar zara 
sedikitpun. Juna sudah pergi ke kantor meminta izin untuk 
pergi ke rumah Titin dengan teman teman sekelasnya. 


“ Gue ada motor Tossa!! Yang engga bawa motor, gue 
angkut!! “ ujar Supri yang notabenya adalah anak juragan 
galon. Anak anak manggut setuju. Dan saat semuanya sudah 
bersiap untuk pergi. Dengan ransel di gendongan mereka. 
Juna muncul dengan kabar tak menyenangkan. 


“ Kepala sekolah engga ngebolehin kita pergi. “ 


362 


Raut kekecewaan itu teraduk rata di setiap wajah anak 
anak sekelas. Juna juga begitu. Apalagi, Pak Adam akan selalu 
berpikiran negatif tentangnya. Masalah berita hoax semester 
kemarin adalah pemicunya. Mungkin saja, masalah 
meninggalnya Ayah Titin adalah trik baru Juna untuk minggat. 


Mi 


“ Kita lewat pintu belakang! “ usul entah siapa itu dari 


belakang, Juna tak bisa melihatnya. 


“ Kita banyak gini, kita bisa di skors semua. “ timpal 
Juna dengan frustasi. Baru kali ini ia takut untuk menentang 
peraturan. Biasanya tidak. 


“ Ya udah, kita lewat gerbang depan aja. Gimana sih 
maunya, cara baik baik engga boleh. “ timpal Seto. 


“ Lo tolong deh Set, begonya jangan natural banget 
kaya gitu. Udah tau kita engga di izinin. Mau pergi lewat 
gerbang namanya langsung ke gap. “ Billa sewot sendiri 
dengan usulan Seto yang unfaedah itu. Juna mulai berpikir, 
memutar otaknya agar mendapatkan ide. Bagaimanapun. 
Titin adalah temannya. Prinsip Juna sama. Teman untuk 
selamanya. Juna bahkan ingat, Titin tak jajan beberapa kali 
sampai melihat Titin mengambil makanan di warung Mba 
Wati. Juna tak tega, sampai akhirnya ia membayarkan 
makanan yang di ambil Titin supaya tidak menjadi makanan 
haram. 


Mereka masih berdebat tanpa menemukan titik temu. 


I“ 


“ Oke guys!! “Juna berseru dan perdebatan panjang 
teman teman sekelasnya itu terhenti. 


363 


| U 


“ Yang jelas, kita bakalan tetep ke rumah Titin!! 
teriak Juna sambil meraih ranselnya. la berdiri dan 
menghimpun barisan. Di hitungnya anak anak kelasnya. 
Genap. Berarti berangkat semua. 


“ Perempuan lewat gerbang! Laki laki lewat tembok 
belakang. “Juna mulai mengatakan rencananya. 


“ Kalian yang perempuan, ngomong ke kantor kalo kita 
niat minggat dari tembok belakang. Otomatis guru guru 
bakalan ngejar kita. Begitu guru guru sibuk ngejar kita. Kalian 
langsung kabur dari pintu gerbang. Paham semuanya? “ 


Semuanya tersenyum mendengar rencana Juna itu. 
Tanpa perlu waktu lama. Siswa laki laki di pimpin Juna itu 
langsung mengendap ke arah belakang sekolah. Saat 
beberapa siswa sudah tau kondisinya. Billa langsung bergegas 
ke kantor. 


" Pak!! Bu!! Anak laki laki di kelas saya minggat semua!! 
Udah di bilangin jangan. Mereka malah udah pergi Pak! Bu!! “ 
teriak Billa engan pura pura kaget. Sontak, rapat itu terhenti. 
Pembahasan persiapan ujian itu terhenti di tengah jalan. Pak 
Adam sudah berdiri dengan murka. Terbukti, kalau izin 
barusan hanyalah alasan baru. Dan Juna benar benar minggat. 


“ Bapak dan Ibu guru, kita hentikan rapat. Kita kejar 
anak kelas dua belas yang musti di sadarkan itu. “ peritnah Pak 
Adam di barengi dengan berdirinya guru guru dari bangkunya. 
Mereka langsung berjalan seperti pasukan pemangkas 
kejahatan, berjalan menuju belakang sekolah. 


364 


Billa bernafas lega dan segera berlari dengan terburu 
buru ke kelasnya. 


“ Guys!! Kita musti cepet cepet!! “ jeritnya dengan 
gemas. la takut ketauan. Dan teman teman perempuannya 
langsung berlari ke gerbang dan beberapa ke parkiran. Bunyi 
knalpot motor di jam pelajaran itu sudah membuat sekolah 
bising. 


“ Itu kenapa ada suara knalpot motor Pak? “ tanya 
seorang guru pada Pak Adam. 


“ Ada yang engga beres, Pak Bu, beberapa langsung 
lihat ke arah parkiran! “ perintah Pak Adam. Di depannya 
sekarang ini sudah ada gerombolan laki laki yang menjelma 
menjadi bajing loncat. Dan tinggal Juna yang kesulitan 
memanjat karena satu tangannya di bidai. 


" Sialan!! “ umpat Juna. Tangan Seto sudah kewalahan 
menariknya. “ Buruan Seto! “ 


Dan gerombolan itu sudah sebagian terkejar oleh guru 
guru yang memencar. Tapi jangan anggap remeh. Terkejar 
bukan berarti tertangkap. Di sebrang jalan sana, Supri sudah 
membawa pasukan motor Tossanya. Anak anak sudah naik, 
dan Supri menjalankan motornya ke gerbang sekolah. 


“Cepet! Cepet! Aduh!! Mana ada Pak Bagas sama Pak 
Rosul lagi!! “jerit tertahan Billa saat ia tak bisa menstater 
motornya. Dan guru guru itu sudah berlari ke arah kawananya. 
Gerbang tak lama terbuka. Perempuan yang tak membawa 


365 


motor sudah meraih kunci dari satpam dengan paksa dan 
mengunci sang satpam di posnya satpamnya sendiri. 


“ Duluan guys!! “ teriak arak arakan motor itu sambil 
berdo'a semoga temanyna yang tak membawa kendaraan itu 
bisa selamat. Dengan paniknya, mereka melihat Pak Bagas 
yang mengacung acungkan tangannya ke udara dengan 
marah. 


“Wah! Kita bisa kalang kabut kalo lari ke rumah Titin!! 
“ teriak Mayang. la sudah gemetar karena melihat Pak Rosul 
yang membawa gagang sapu. 


U | ti 


Hoiy!! Kalian buruan naikk! suara Supri itu 
memberikan harapan. Kiranya, ada enam perempuan yang 
langsung menaiki bagian belakang motor kargo itu. 


“ Hei! Kembali ke sini!!! “ teriak Pak Rosul di ambang 
gerbang. Mayang malah mesem dan memeletkan lidahnya. 


“ Salam literasi Pak Rosul!!! “ seru Mayang dengan 
cengiran puas. 


“ Esok kami pasti kembali Pak! “ teriak Supri. Pak Rosul 
langsung melotot. 


AAN 


Rumah Titin begitu ramai dengan bendera kuning yang 
melambai terkena angin. Keranda sudah di siapkan dengan 
bentangan bunga di atasnya. Titin sudah sampai sejak tadi. 
Rumah itu begitu ramai saat arak arakan siswa berseragam 
SMA itu berhenti di depan rumah Titin. 


366 


Jenazah sudah selesai di sucikan, tinggal shalat jenazah 
yang akan segera di lakukan di ruang tengah rumah Titin yang 
luas. 


“ Yang perempuan ambil mukena kalian, kita ikut 
sholat jenazah. “ perintah Juna yang turun dari Tossa yang di 
kendarai Bilal. Untung rumah Supri ada di belakang sekolah 
persis. Untung juga pelarian mereka tak gagal. 


U 


Kita wudhu di masjid itu. “ tunjuk Juna sambil 
memimpin arak arakan temannya. Mereka berhamburan 
menyebrang jalan dan mengambil wudhu dengan bergantian. 


f 


“ Gue juga mau ambil wudhu “ pamit Dika sambil 
menepuk bahu Titin untuk menenangkan gadis yang sedang 
menangis itu. 


“ Hebat ya lo, bisa buat Juna sampe pada ke sini. 
Prestasi Duta Ghibah. Luar biasa. “ 


Titin hanya diam. Ini yang membuat ia tak mau pulang 
ke rumah. Ada ibu tiri yang berkolaborasi dengan anak tiri. 
Sama sama jahat pula. Kombinasi pedas. 


AAA 
Jenazah itu di arak menuju tanah pekuburan. Wajah 
Titin sejak tadi hanya di tekuk dan tak banyak bicara. Dika 


sadar, ini yang sejak hari itu ia katakan pada Juna. Ada yang 
aneh dengan Titin. Dan keanehan itu sudah terbukti sekarang. 


“ Yang sabar ya Tin. “ ujar Seto menguatkan. Baru kali 
ini keluar kata kata yang benar dari mulut Seto. Titin hanya 


367 


mengangguk saat tanah itu mulai menimbun tubuh Ayahnya. 
Sendirian. Sekarang tak ada lagi siapa siapa. Gerombolan siswa 
berseragam SMA itu berjalan beriringan. Orang bilang, masa 
SMA adalah masa yang menyenangkan. Jiwa muda yang di isi 
dengan kegilaan dan mimpi yang menjulang. Toh tak 
semuanya benar. Ada yang tak bisa memimpikan mimpinya 
sendiri. Ada yang tak ada waktu untuk bermipi. 


“ Sekarang mendingan kamu pergi! “ teriakan itu 
menyambut Titin saat ia sampai di depan rumahnya. Tetangga 
yang ikut melayat sudah pulang. Hanya tinggal teman sekelas 
Titin yang masih tinggal. Sontak. Drama pengusiran itu 
membuat mereka terkejut. Apa lagi Juna. 


“Ini rumah Bapa saya.“ tegas Titin. la mencari satu lagi 
penghuni rumah yang tak mau muncul. Mungkin malu kalau 
ketahuan punya jadi saudara tiri Titin. 


“Bapa kamu udah engga ada. “ jawab wanita itu tanpa 
perasaan. Dan mata Titin semakin memanas, rasanya ia ingin 
menangis lagi. Tepukan di bahu Titin itu membuat gadis itu 
tersentak. 


1 


“ Niatnya juga Titin mau pergi kok Tante. Tenang aja. ' 
suara Dika membela Titin. Tak tega rasanya, melihat Titin di 
jahati seperti ini. 


“ Oh bagus kalo gitu, bawa pergi sana. “ Pintu di tutup 
begitu mendengar jawaban Dika. Teman teman memandangi 
Titin dengan tatapan kasihan. Gadis itu menangis. 


368 


“Gila lo la! Gue mau tidur di mana! Main asal ngomong 
aja congor lo tuh ya!! “ geram Titin sambil memunguti barang 
barangnya. Dika malah ikut berjongkok membantu Titin. Juna 
ikutan mendekati Titin, tanganya terulur memberikan buku 
pelajaran pada Titin. 


“ Gue tau tempat yang bakalan nerima lo. “ 


369 


MY BOY 


Dengan naik Tossa Supri. Titin di antar ke panti asuhan. 
Bunda Ani langsung menyambut Titin dengan tangan terbuka. 
Juna benar, ia tau tempat yang akan menerimanya dengan 
kekeluargaan. 


“ Nih, buat lo. “ uluran amplop yang sudah di 
kumpulkan Bella. Isinya uang mereka satu kelas. 


“ Makasih. “ jawab Titin dengan lirih. Dan setelah 
beberapa lama, mereka kembali. Ke rumah masing masing. 
Sore sudah pekat dengan warna jingga. Awan sudah menepi 
dan langit sudah bersih dari sapuan awan awan itu. Hari ini 
banyak yang di pelajari oleh anak anak muda itu. Tindakan 
mereka bukan lagi hal yang di anggap wajar karena mereka 
masih muda. Tindakan mereka memperlihatkan, betapa 
eratnya persahabatan di usinya. Kepedulian. Dan solidaritas. 
Masa muda, masa di mana mereka tak takut dunia mengecam 
apa yang mereka lakukan. 


“ Lo kok bisa tau Titin kenapa napa? “ tanya Juna 
dengan bingung pada Dika. 


“ Abis Sasa ngelabrak Renata, gue liat Titin di maki maki 
sama Sasa. Dia bilang engga sudi sodaraan sama Titin.” Cerita 
Dika sambil duduk di teras rumah Juna. Seto sedang ke dapur 
untuk mengambil makanan. Juna manggut manggut, saat itu 
juga keesokan harinya Titin tidak berangkat sekolah. 


370 


“ Gue engga nyangka, Titin di gituin. “ celetuk Seto 
yang baru muncul dengan banyak makanan di tangannya. Juna 
mengambil salah satu snack yang ada di tangan Seto. 


“ Berarti waktu lo putus sama Titin, mereka belum jadi 
sodara kandung ya Dik? “ tanya Juna dengan mulut yang 
mengunyah keripik kentang. Ia sibuk memikirkan rentetan 
peristiwa ini. Dan Dika mengangguk. Berarti benar, selama 
menjadi saudara tiri, Titin sering di perlakukan dengan tidak 
baik. 


Brak!! Suara seseorang yang menabrak kursi itu 
membuat Juna, Seto dan Dika menengok ke ruang tamu. 
Sosok perempuan dengan jas putih dan tas ransel di punggung 
sedang kesusahan memakai sepatu. Mungkin itu alasannya ia 
sampai menabrak sofa. 


“Jun! Buruan anterin gue ke rumah sakit!! “ teriakan 
itu tak indahkan oleh Juna. Sampai beberapa kali, Juna masih 
tetap mengabaikan suara itu. 


p“ 


“ Woil!! Anterin gue ke rumah sakit, gue ada praktek 
jerit Shinta dengan geram pada adik laki lakinya itu. 


“ Kak, lo engga liat tangan gue satunya di bidai. Nih, 
masih fresh. “ 


Shinta menatap tangan Juna itu dengan tatapan yang 
meremehkan. la sangat buru buru. Shinta menatap Seto dan 
Dika dengan tatapan yang mengerikan. 


371 


“ Buruan lo anterin gue, ato gue tuker ginjal lo bertiga 
satu satu. “ ancaman Shinta itu tak membuat Juna berkedip 
sedikitpun. Shinta makin geram pada adik laki lakinya itu. 


“ Buruan JUNA!!! Pasien gue nanti koit! Lo mau gue 
tuker nyawanya pake nyawa lo! “ 


ne 


Dan akhirnya Juna bangkit. “ Gue anterin. Puas lo 


Shinta tersenyum menang. la langsung menuju ke 
gerbang dan menunggu Juna yang sedang menghidupkan 
mesin motor matic. Shinta tak punya skill bertahan hidup 
seperti mengendarai motor. Mengendarai sepeda saja ia tak 
mampu. Jadi ia jarang pulang ke rumah. Lebih baik stay di 
rumah sakit dari pada merepotkan orang rumah. 


Na 


“ Buruan naek! “ perintah Juna. la mengendarai motor 
dengan kedua tangannya. Tangan kiri hanya untuk 
penyeimbang saat akan berbelok. 


“ Nah gitu, good boy! “ pujian Shinta belum selesai tapi 
Juna sudah melajukan motor dengan sangat cepat. 


“ Adek setan dasar!! “ kutuk Shinta pada Juna. la tarik 
kembali pujian tiga detik yang lalu itu. Juna hanya nyengir. 


U 


Katanya buru buru. “ ledek Juna sambil terus 
melajukan motor itu tak kenal rem. Juna nyengir, bangga 
dengan skill ngebut satu tangannya. Shinta jadi menyesal 
sudah memilih Juna untuk mengantarnya. Seperti naik burog. 
Kelamaan naik Hengki, Juna jadi tak tau sensasi ngebut. Shinta 
yakin, dalam tiga puluh menit. Ia akan sampai di rumah sakit. 
Tapi nyawanya sudah nyangkut di gardu listrik pinggir jalan. 
372 


Adeknya ini memang ugal ugalan. Mungkin dulu Galang tidak 
bismillah. 


AAA 


“ Tehnya Pa ... “ tawar Renata sembari mendorong 
cangkir itu mendekati Ayahnya yang sejat tadi memijit mijit 
pangkal hidungnya dengan ekspresi menahan stress. Renata 
akhirnya merontokan egonya. Melihat Ayahny astress seperti 
ini, ia tak ingin jadi anak durhaka yang tutup mata dan pura 
pura tak tahu dan terus melanjutkan perang dinginnya dengan 
Ayahnya. 


U U di 


Renata, panggil Adam dengan tersenyum, 
Makasih, udah buatin teh buat Papa. “ 


Renata hanya mengangguk dan duduk di depan 
Ayahnya. Sudah siap mendengarkan keluhan Ayahnya. Siapa 
lagi yang bisa di ajak sebagai pendengar kalau bukan Renata? 
Asya masih terlalu kecil untuk di ajak bertukar pikiran. 


U 


Papa pusing kenapa? “ tanya Renata dengan 
penasaran. 


“ Aduh! Papa sampe pusing sendiri kalo inget kejadian 
tadi di sekolah. “ tukas Adam sembari menghentikan 
tangannya memijit pelipis, di seruputnya teh buatan anaknya 
itu. 


“ Kelas Juna, yang bandel itu. Buat ulah lagi. “ keluh 
Adam yang rasanya sudah tak mampu menahan amarah. 


“Anak kelas mereka minggat semua!! “ 


373 


Renata mendengarkan. Rasanya, dulu saat Ayahnya 
bercerita tentang anak anak dengan banyak tingkal polah ajaib 
yang memusingkan, Renata memilih untuk tak mendengar. 
Tapi begitu nama Juna di sebutkan. Entah kenapa, Renata jadi 
ingin tau. Ingin dengar, dan ingin hanyut dalam cerita tak 
menyenangkan itu. 


“ Papa sampe bingung, kenapa mereka bisa sampe 
kepikiran. Yang cowo lewat tembok belakang, yang cewe 
lewat gerbang naik motor Tossa, “ keluh Adam. Renata yang 
mendengar cerita aneh bin ajaib itu tak bisa menahan agar 
bibirnya tak tersungging. Buru buru Renata menutupi 
bibirnya. Untungnya, Ayahnya tak mleihat cengiran Renata. 


“ Terus Pa? “ tanya Renata, Adam sampai bingung 
kenapa puterinya tiba tiba antusias begitu. 


“ Mereka pergi ke rumah temen sekelas mereka yang 
kena musibah. “ Adam kembali menyeruput minuman buatan 
Renata itu. Saat guru guru membuntuti murid muridnya itu. 
Mereka mendapati kalau sedang ada suasana duka, siswa laki 
laki berseragam SMA Garuda itu sedang sholat di hadapan 
mayat. 


u 


“ Jadi Papa engga jadi ngehukum mereka. “ sesal 
Adam. Padahal, ia sangat geram, gemas dan juga ingin sekali 
menghukum anak anak itu. Terkhusus untuk Juna, Seto dan 
Dika. Mereka bertiga ada di daftar paling atas untuk penerima 
hukuman. 


“Kamu jangan deket deket Juna, Papa engga suka anak 
bandel kaya dia. “ ucapan tegas Adam itu membuat senyum di 
374 


bibir Renata lenyap dan tak terlihat. Ada ekspresi tak terima, 
penuh tanya dan kebingungan. Apa Juna sejenis virus? Harus 
di jauhi? Padahal, mendekat saja. Renata tak pernah. Tapi 
mendengar rambu menjauh dari Ayahnya. Rasanya, untuk 
pertama kalinya. Renata ingin memberontak. Tapi untuk apa? 


Dan pilihan Renata jatuh pada diam, ia memilih tak 
bersuara. Akan panjang urusannya kalau ia bertanya. Tapi 
Adam memilih jalan lain. Ia tak menghentikan kegiatannya 
bercerita. 


“ Mereka itu bukannya mikirin masa depan, malah 
tambah ke sini makin urak urakan. Ngasih pengaruh buruk 
buat temen temennya. Walaupun tujuan mereka baik. Bukan 
berarti semua cara jadi baik. “ 


“ Apa Papa udah ngasih izin ke mereka supaya di 
bolehin pergi? “ akhirnya Renata memilih bertanya. Adam 
terdiam. la tak memberikan izin sampai anak anak itu 
melakukan tindakan implusif seperti tadi siang. Kediaman 
Ayahnya itu menyiratka jawaban. Renata jadi bangkit dari 
kursinya. 


“ Renata mau ke mini market dulu ya Pa, mau beli 
sabun cuci piring. “ pamit Renata pada Ayahnya. Adam hanya 
mengangguk. Dan puterinya berbalik dan langsung memanggil 
Asya untuk menemaninya pergi. Dan rumah kembali sepi. 
Mata Adam menatap dua kursi kosong di depannya. Harusnya 
dua kursi itu berpenghuni. Bukan hanya ada Renata dan Asya 
di sini. 

“ Maaf- “ bisik Adam dengan tertahan. 

375 


AAA 


“ Mampir dulu ke minimarket! Gue mau beli barang! “ 
jerit Shinta sambil menunjuk mini market di kiri jalan. la sudah 
kehabisan waktu. Tapi ini adalah kebutuhan primer baginya. 


“ Katanya telat, mau beli apa sih? “ 


“ Udah buruan berenti di depan minimarket. Jangan 
jadi durjana ngelawan kaka sendiri! “ 


Plak!!! Tangan Shinta memukul helm yang di pakai 
Juna. Alamat pusing untuk Juna, kepalanya berasa berkunang 
kunang. 


“ Berenti atau gue toyor lagi pala lo! “ 


“ Lo sebenernya dokter apa pembunuh bayaran. “ dan 
Juna menepikan motornya tepat di depan mini market yang 
terang benderang dengan berbagai promo diskonan itu. 
Shinta langsung turun dari motor dan berlari ke dalam mini 
market. 


I“ 


“ Tungguin! “ pesan Shinta sambil mendorong pintu. 


Juna hanya manggut manggut sambil melihat ke 
dalam. Tebakanya memang benar, Shinta sedang memasukan 
banyak sekali sereal ke dalam kantong belanjaan. Kakanya itu 
aneh, sereal cokelat yang notabennya adalah pengganjal 
perut untuk sarapan, di balik menjadi camilan oleh Shinta. 


“ Yuk! “ cengir Shinta dengan sangat bahagia. 


376 


“Udah? “tanya Juna sambil melihat kresek super gede 
yang isinya hanya sereal. Shinta hanya mengangguk pada 
adiknya. 


“ Engga pake karung sekalian, biar di kira mau mulung. 


I“ 


“Sialan 


“ Pake dulu helmnya Baby, nanti pala lo benjol. Gue 
kan jadi sedih. Kalo lo sakit? Siapa yang nyakitin gue? “ 


Shinta terkekeh sambil menerima ulura helm Hello 
Kitty miliknya yang sering di pakai Juna itu. la langsung duduk 
di belakang Juna. 


“Tarik Tan! “ 


“ Apaa? “ tanya Juna tak dengar dengan panggilan dari 
Shinta barusan. 


“ Tarik, Setan! “ kekeh Shinta menahan tawa. Juna 
hanya bisa mengumpat mulut kakanya itu. Tampilan dokter, 
mulut sudah seperti netijen maha benar. Pedes. 


“ Ayok! Pegangan yang kenceng Jin!! “ teriak Juna 
sambil membelokan motornya ke badan jalan. Ia siap menuju 
rumah sakit Kakanya. 


“Jin BTS? Oh iya, lo kan tau kalo Jin Oppa itu beneran 
pacar gue. “ halu Shinta, karena ia sudah memimpikan yang 
iya iya kalau masalah idol K-Popnya itu. Mulai di nikahi, sampai 
di hamili. Berbagai scene sudah di mainkan Shinta di otaknya. 


377 


Terharu betul saat ia tau, kalau adiknya yang tak suka K-pop 
itu tau kesukaanya. 


Uu 


“ Bukan Jin BTS, tapi Jin yang sesungguhnya. 
kelakaran Juna membuat senyuman Shinta menghilang. Ia 
kembali menabok helm Juna. 


I“ 


“Sialan 


Dan mereka pergi. Tanpa ada yang tau, Renata 
sedangmelihat adegan yang tak ada manis manisnya itu. Tapi 
entah mengapa, ada bagian hati Renata yang tercubit saat 
melihat mereka berdua saling melayangkan candaan dan 
tertawa barusan. 


“ Ka Renata nangis? “ tanya Asya dengan bingung. 
Kakanya itu tiba tiba mengusap mata kanan dan kirinya. 


“ Engga, ini kemasukan debu. “ jawab Renata asal. 


Tangannya menggiring Asya ke mini market. 


fl 


“ Yuk, kita beli jajan. tawar Renata sambil 
melayangkan senyuman hambar. Tak ingin tersenyum, tapi 
harus tersenyum. 


“ Tadi itu Ka Juna kan? “ 


Renata terhenti, entah harus mengiyakan pertanyaan 
Asya. Atau malah berpura pura tak melihat. 


“ Perempuan tadi siapanya Ka Juna ya Ka? Asya jadi 
penasaran .... “ 


378 


Rasa penasaran Asya bertolak belakang dengan rasa 
penasaran Renata. la sama sekali tak ingin tau siapa 
perempuan itu. Tak mau. Sama sekali. 


379 


MY BOY 


*** Ren, kalo kangen obatnya apa ya? *** 


*** Ren, kangen engga buat orang meninggal, kan? 
Gue takut gue bisa mati karena kelebihan kangen. *** 


*** Eh, gue baru sadar. Kalo kangennya sama lo. Engga 
ada obatnya. Apa gue musti minum obat nyamuk biar 
kangennya ilang? *** 


Dan itu hanyalah secuil dari rentetan pesan yang 
dikirimkan Juna pada Renata. Nyatanya, gadis itu sudah 
berhenti untuk membalas pesan pesan Juna. Hanya dua kali ia 
menjawab pesan Juna. Dua kali itu ia jadi menyesal karena 
sudah membalas pesan Juna. Kalau bisa, ia ingin meng-undo 
apa yang sudah ia lakukan. Tapi tidak bisa. 


AAA 


Juna menimang nimang ponselnya. Tak mengharapkan 
balasan, pasti bohong! Juna selalu menunggu balasan chat 
untuk Renata. Baik yang dulu, atau yang bertubi tubi ia 
kirimkan ini. Rasanya, mengulik hati perempuan itu sangat 
sulit. Tersenyum sedikit saja, Juna harus mengartikan banyak 
kemungkinan. Pertama, harus di kategorikan itu senyum tulus 
atau tidak. Setelah tau kalau senyum itu tulus, alasan 
senyuman itu di layangkan untuk apa? Terima kasih kah? Atau 
karena senang? Atau karena terpaksa dan harus ikhlas. Juna 
jadi bingung sendiri. 


380 


“ Gue musti semedi di pegunungan Salakan. “ ujar Juna 
sambil berlalu. Ia berjalan ke arah taman belakang. Langit yang 
sudah bersih dari polusi dan kini sudah menampakan warna 
aslinya itu akan menggelap dalam dua jam lagi. Dua bulan lagi. 
Hanya dalam hitungan dua purnama, ia akan melaksanakan 
ujian nasional. Dan setelah itu. Wush. Juna akan menetas 
kembali. Juna bayi menetas menjadi anak anak. Anak itu 


menetas kembali menjadi remaja. Dan sekarang, daur hidup 


“ Ngelamunin apa Jun? “ tanya Sekar yang melihat 
putranya sedang menatap langit sore. 


“ Lagi ngelamunin masa depan Ma. “ jawab Juna 
dengan singkat. Sekar hanya diam dan kembali melanjutkan 
aktivitasnya, kembali menyapu lantai. 


Masa depan, andai bisa di terawang. Pastilah semua 
sudah melongok untuk meloncati masa masa yang ingin 
mereka lihat. Sayangnya, seperti yang Allah katakan. Masa 
depan adalah tabir yang di tutupi dengan kerahasiaan. Hanya 
yang maha kuasa yang tau. 


“ Gue harap. Di masa depan nanti, gue bisa mecahin 
hati lo yang keras Ren. “ tekad Juna dan kemudian tersenyum 
menatap langit. Sore yang menenangkan. 


AAA 


“Gimana? Hari pertama lo di panti? Bunda engga galak 
banget kan? “ tanya Dika yang nampak khawatir pada Titin 


381 


yang baru saja berangkat. Gadis itu bahkan belum memasuki 
ruang kelas. Dika sudah khawatir dan langsung menanyai Titin 
di depan kelas. Gadis itu menunduk gugup karena di tanyai 
Dika. 


“ I-ya. Makasih ya, udah mau nolongin gue. “ dan Titin 
langsung pergi menuju kelasnya dengan gugup. Dika hanya 
nyengir. Di ujung sana. Juna dan Seto sudah terlihat. Tangan 
Juna yang di bidai sepertinya jadi daya tarik tersendiri. 
Membuat ia makin terlihat cool di mata siswi siswi yang 
mereka lewati. Berbanding terbalik, sikap konyol dan ke - 
oonan Seto yang justru jadi daya tarik siswi siswi itu. 


“ Bro! “ sapa Seto dengan nada melengking. 


| U 


“ Sayang! “ seru Juna sambil merentangkan tangan 
kanan hendak memeluk Dika. Sontak Dika menjauhi pelukan 
itu. la normal. 


“ Ngapain lo berdua! Jiji gue. “ 


Juna dan Seto kompak memberikan cengiran setan. 
Mereka berdua lihat adegan tadi. Dika sedang mepet mepet 
Titin. 

“ Udah lah, ini urusan ranjang orang Set. Kita jangan 
umbar umbar. “ Juna langsung nyelonong masuk di buntuti 
Seto. Dika mengumpat di belakang mereka. Terdengar jelas 
sekali umpatannya. 


Tangan Juna berkali kali di ketukan ke meja kantin. 
Alasannya. Ia sedang mengobservasi kelakuan Renata di ujung 


382 


sana. Ingin sekali Juna duduk di samping Renata. Tapi sulit. 
Gadis itu selalu tak mau menerima kehadirannya. Tak pernah. 


“ Gue duduk di sini boleh? “tanya seorang perempuan. 
Juna langsung mendongak. Ternyata Sasa. Gadis itu nyengir 
dan meletakan mangkok baksonya. 


“ Umum, semua boleh duduk di sini. “ jawab Juna 
dengan singkat. Ia mengetukan kembali jarinya, dan matanya 
menatap Renata kembali. Sasa melihat pandangan mata Juna 
terarah pada siapa. Ingin sekali Sasa melabrak Renata seperti 
dulu. Tapi Renata adalah kandidat kuat, sebagai korban labrak 
yang akan balas menyerang. Sasa jadi ingat yang ia dapatkan 
ketika menganiaya Renata. Nyebokin cicak. 


“ Lo engga makan? “ Sasa memberikan nada paling 
manis yang pernah ia keluarkan dari mulutnya. Khususon 
untuk Juna. 


“Lo engga makan?" tanya Juna balik ke Sasa. Gadis itu 
terperanjat karena ini respon yang tak biasa. Letupan bunga di 
hatinya membuat bibir Sasa merekah. 


“Ini mau makan ... “jawab Sasa dengan sumringah. 


“Ya udah makan, jangan banyak omong. Mau pori pori 
mulut lo gue sumbat pake semen." glek! Sasa langsung keki 
gara gara tingkat percaya diri setinggi langit. Sasa menatap 
arah pandangan Juna. Laki laki itu tak mau di ganggu saat 
sedang menatap Renata. Sasa jadi sebal. Sulit untuk 
menyerang Renata secara fisik. 


383 


Dan hal mengejutkan membuat Renata tercengang. la 
langsung pergi menjauh dari kantin. Sejak tadi ia tau, sedang 
di pandangi oleh Juna. Tapi ia menganggap kalau Juna 
hanyalah angin lalu. Sampai pemandangan tadi, menyulut 
habis pertahanannya. Sasa ada di sana. 


“ Lo mau kemana? “ tanya Mika dengan heran saat 
Renata tiba tiba bangkit. 


“ Ke kelas. “jawab Renata dengan ketus. Dan benar, 
nyatanya Renata memang menuju ke kelasnya tanpa 
berbicara lagi. 


“Lo apa apaan sih?!! “ Juna hampir merongrong keras 
karena ulah Sasa. la merasa risih. 


“ Refleks Jun. “jawab Sasa sambil berlalu. Ia langsung 
pergi tanpa berkata kata lagi. Bahkan bakso yang Sasa makan 
masih tersisa. Seto dan Dika tiba tiba muncul. Entah sejak tadi 
menghilang ke mana. Tapi Juna bahkan tak peduli. 


“Lo kuat deket deket Sasa?" tanya Dika dengan sangsi. 


“Entah kalo lo deket deket Sasa, lo bisa jadi goblok loh. 
Kebanyakan nyemilin micin. “ ujar Seto seolah sudah 
melakukan penelitian micin sampai anatariksa sana. 


“ Gue saranin, lo musti ati ati sama Sasa. “ pesan Dika 
dengan sangat tenang. Juna menengok sahabat karibnya itu. 


“Kenapa? “ 


“ Karena dia bukan cewe baik baik, kaya emaknya. “ 
sahut Dika memberikan kesimpulan klise. Melihat kejadian 
384 


kemarin, betapa tak punya hati Ibu tiri Titin itu. Dika jadi 
pecaya, kalau pepatah buah takan jatuh jauh dari pohonnya. 
Memang benar adanya. 


AAA 


Zeva melihat Renata yang masuk ke kelas dengan 
tampang menahan kesal. la jadi senang saat rivalnya itu 
sedang di puncak emosi. Zeva jadi tergelitik untuk mengetahui 
apa yang membuat Renata sebal. 


“ Susah kalo sekolah cuman ngandalin koneksi orang 
tua emang. “ 


Renata merasa itu adalah ajakan untuk bertarung yang 
di genderangkan Zeva. Tapi begitu Renata sudah melongok, 
gadis itu sudah pergi menjauh. 


“ Dasar, mulutnya enggar amah aturan. “ 


Sahutan suara itu membuat Renata mendongak ke 
arah jendela. Sosoj Juna sudah ada di sana dan tersenyum 
sangat senang menatapnya. 


“ Ngapain lo di situ! “ bentak Renata sambil menjauh. 
Juna malah menatap Renata sambil tersenyum. 


“ Liatin lo dari jendela, asik juga ya liatin cewe cantik 
dari kaca jendela. “ celetuk Juna, “ Jangan dengerin omongan 
Zeva, lo sekolah engga bawa nama Bapak lo kok. “ 


Renata tertegun dengan pernyataan Juna. la tak 
menceritakan apapun pada Juna. Yang tau hanya Mika dan 
juga Zeva. Tapi sekarang Juna dengan santainya? 

385 


“ Gue tau kok, kenapa lo nolak gue anterin sampe 
rumah hari itu. Gue juga tau kenapa lo selalu celingak 
celingukan liat rumah. Gue udah ketangkep basah sama Bokap 
lo. “ 


Dan setelah mengatakan itu, Juna pergi tanpa 
mengatakan salam atau apapun. Renata sampai melongo. Laki 
laki itu cukup berani tidak mundur mengganggu Renata walau 
tau, ia adalah anak Pak Adam. Orang yang paling anti Juna. 
Renata jadi teringat, ia mengambil kertas yang ia tanda 
tangani seminggu yang lalu. Rasanya berat, menjalani mimpi 
yang bukan miliknya. 


AAA 


“ Gue mau ke rumah Juna, dia ngajakin gue main ke 
rumahnya. Mau di kenalin ke Nyokapnya katanya. “ 


Suara Sasa itu membuat Renata mau tak mau 
menoleh. la menatap gadis yang pernah melabraknya itu. Sasa 
langsung senyum saat umpannya di makan oleh Renata. 


“Wah! Berarti engga sia sia lo ngejar Juna! Sa! “ seru 
Yolan tak kalah kompor. Mayang yang satu geng dengan Sasa 
tapi beda kelas itu nampak bingung. Di kelas Juna tak 
memperlihatkan kalau ia tertarik pada Sasa. 


“ Saingan lo mau lewat tuh. “ tuduh Dinda saat Renata 
dengan santainya menunjuk Renata yang tak di kawal Mika. 
Gadis sahabat karib Renata itu buru buru pulang. Renata 
merasa, darahnya mendidih dan sudah ada di puncak 
kepalanya. 


386 


“ Engga lah, mana pantes dia jadi saingan gue. Waktu 
itu Juna lagi main main sama dia. Tapi gue kesulut aja, “ bela 
Sasa sembari menyilangkan tangan di depan dadanya. Ia 
melirik ke arah Renata yang mau tak mau memang harus 
melewati kelas Sasa untuk pulang. Dan Sasa memanfaat 
kesempatan ini, untuk berkoar sekeras mungkin. 


“ Sorry ya, gue udah ngelabrak lo tempo hari. “ ujar 
Sasa mencoba meminta maaf dengan wajah merasa bersalah, 
tapi sorot mata menantang seolah sedang meraih 
kemenangan. Renata menatap mata yang menabuh perang 
dengannya. Untuk pertama kalinya, ia ingin mengatakan kalau 
ia anak si kepala sekolah. Tapi tidak jadi. 


“Gue cuman mau lewat. Bukan mau maaf maafan. " 


Mata Sasa melotot saat umpan ini tak di makan 
Renata. la malah merasa harga dirinya sudah di cabik oleh 
Renata. Gadis itu langsung menyeleweng melewati keempat 
gadis bermulut sadis itu. 


“ Pantesan Juna engga suka sama dia, songong, sok 
sama pelit ngomong. Itu manusia apa berhala. “ 


Celetukan Dinda yang sejak tadi seolah ada di kubu 
setia Sasa membuat Renata ingin berbalik. Tapi ia 
memutuskan untuk terus berjalan tanpa peduli kuyang kuyang 
di belakangnya itu. Dan saat satu lagi penghalang muncul di 
depan Renata. la harus melewati kelas Juna untuk ke gerbang 
keluar. Laki laki itu duduk dengan tangan yang masih di bidai. 
Nampak mendengarkan seseorang di telfon. 


387 


“ Iya, udah jangan nangis. Juna sayang banget sama 
kamu loh. Jangan sedih gitu, nanti kalo sedih. Juna ikut sedih. 


fl 


Renata terhenti. Tubuhnya dingin dan tak bisa di 
gerakan. Ungkapan sayang dengan nada manja tadi adalah 
penyebabya. Efeknya benar benar luar biasa untuk Renata. 
Terlalu luar biasa untuk alasan yang tak di ketahui. Renata 
mencoba menyadarkan diri. la kembali berjalan dan 
mengabaikan percakapan penuh kasis sayang yang di 
lontarkan satu sama lain di telfon. Antara Juna, dan entah 
siapa. 


“ Gue mau anterin lo pulang. “ Renata menoleh ke 
pemilik suara. 


“ Gue bisa pulang sendiri. “ jawab Renata dengan 
singkat. Ini adalah Cakra. Laki laki sekelas dengan Renata. Dan 
Renata tau, ia sedang mencoba mengejar hatinya. 


“ Udah sore. Nanti Bokap lo khawatir, dia kira lo udah 
balik tapi belum ada di rumah.” 


Renata melihat jam tangannya. Sudah hampir pukul 
lima sore. Cakra adalah pengecualian di hidup Renata. la anak 
guru di sini. Anak Pak Bagas. Sudah pasti ia tau kalau Ayah 
Renata adalah kepala sekolah. Renata nampak masih akan 
menolak ajakan Cakra itu. 


“ Bokap lo pasti khawatir, biar lo engga di omelin, lo 
sama gue aja. Biar buat alasan, kita abis belajar kelompok atau 
apapun.” 


388 


“ Gue engga di ajarin boong sama Bokap gue. “ 


Cakra nampak kalang kabut dengan jawaban Renata, 
padahal niatnya baik. Terdengar sayup sayup suara Juna yang 
masih lekat dengan telfon di telinganya itu. 


“Iya, nanti. Pasti main ke sana, tungguin Juna aja ya. “ 
dan ekor mata Renata melihat Juna hampir memutuskan 
panggilan itu. Telinga Renata memerah saat laki laki yang baru 
saja menelfon siapapun itu dengan panggilan sayang, 
meminta Sasa untuk datang ke rumah. Dan sekarang, malah 
mengejarnya dan memanggil namanya. 


“ Renata!! Baby! “ 


Panggilan itu sontak membuat Cakra melayangkan 
pandangan tak suka pada Juna. Laki laki itu malah tersenyum 
sungsang pada Cakra. Rival yang tak pernah menang. Sebutan 
Juna pada Cakra. 


“ Gue udah di jemput, lo mau gue anterin engga Ren? 
“tawaran Juna itu tak di indahkan oleh Renata. 


“ 


“ Renata mau pulang sama gue. “ sontak jawaban 


sepihak Cakra itu membuat Renata melotot. 


“Ya kan Ren? “tegas Cakra seolah tak melihat ekspresi 
keberatan Renata. Juna meneliti ekspresi Renata yang 
menurutnya, meragukan. 


“ Lo beneran mau pulang sama Cakra? Emang dia tau 
alamat lo? “ tanya Juna dengan harapan, Renata akan 
menerima tawarannya. 


389 


“ Gue balik sama Cakrwa, di tau alamat gue kok. “ 


Dan cengiran Cakra itu menurunkan tingkat 
kepercayaan diri Juna. Untuk pertama kalinya, Juna kalah 
dengan rivalnya. Dalam hal yang tak pernah Juna pikirkan. 
Dalam hal merebut Renata. Juna kali ini kalah. 


390 


MY BOY 


Renata tak tau apa, tapi tiba tiba ponselnya penuh 
dengan notifikasi. Tiba tiba ada banyak orang yang men-tag 
akun instagramnya dengan sebuah lelucon yang tak lucu. 


Kasian banget Renata. 
Kok gue puas gitu ya liatnya. Satu lagi komentar kejam. 


Cuman buat di mainin itu mah, percuma di bonceng 
Juna kalo ujung ujungnya gini. 


Lucu ya, yang PDKT Juna sama Renata. Ujung ujungnya 
Renata sama Cakra, Sasa sama Juna. 


Renata membaca banyak komentar itu dengan 
menahan berang. Banyak sekali berita berita simpang siur 
yang entah di tebarkan oleh siapa. Ujung ujungnya, Renata 
malah melihat postingan genggaman tangan yang membuat 
mata Renata menahan air mata. Akun instagram Sasa dengan 
caption yang sangat manis. 


Sweet momen, with sweetnest person | ever met. 


Renata tak mau melihat slide selanjutnya. Rasanya 
sakit. 


la menutup ponselnya, merebahkan diri ke atas kasur 
dan mengusap ingus di hidungnya. Menangis tanpa alasan. 
Kembali, ponsel itu bergetar. Pesan dari Juna. Tapi Renata tak 
memikirkan apa isi pesan itu. Ia langsung melakukan gerakan 


391 


cepat dengan kedua telunjuknya. Memblokir nomor Juna 
dengan cepat. Melempar ponsel itu dan membalikan tubuh. 
Tengkurap dan menangis. Baru kali ini, Renata merasakan 
sakit tanpa alasan. Menangis tanpa sebab. 


AAA 


Berangkat sekolah, Renata bahkan belum berpamitan 
tapi cengiran Cakra sudah menyambutnya di pagi hari. 


“ Ngapain lo ke sini?” 


“ Ngejemput lo, apa lagi? “jawab Cakra dengan cepat 
dan masih tersenyum. Renata yang baru selesai sarapan dan 
hendak mengambil ransel di kamarnya itu terhenti. 


“ Gue engga minta buat di jemput lo.” 


“ Iya, gue tau. Tapi gue udah ada di sini. Mubazir kan. 
“ Cakra tersenyum singkat saat Adam muncul dengan senyum 
yang jauh lebih lebar. 


“ Kamu berangkat aja sama Cakra, Papa mau anterin 
Asya dulu ke TK. Takutnya macet kalo naik mobil. “ titah Adam 
dan di sambut Cakra dengan sangat antusias. Merasa 
mendapatkan dukungan dari Adam. Renata hanya mendengus 
dan langsung meraih telapak tangan itu. Ia menyalami 
Ayahnya dan mendekati Asya. Saat Renata hendak 
melayangkan bibir ke pipi Asya. Gadis kecil itu berbisik. 


“ Ka Renata! Asya engga suka Kaka itu. “ bisik Asya 
sambil menghalangi telunjuknya agar tak menunjuk Cakra. 
Renata hanya tersenyum menyetujui. 


392 


“ Sama, Kaka juga engga suka. “ balas Renata sambil 
berbisik. 


“ Asya sukanya sama Ka Juna, besok Kaka berangkat 
sama Ka Juna ya? “ Asya menatap Renata dengan penuh 
harap. Masalahnya, Renata sendiri yang tak bisa mengabulkan 
keinginan adiknya itu. 


“Kaka engga janji. “jawaban singkat Renata membuat 
Asya kecewa. Renata langsung berlalu dan keluar dari rumah. 
Cakra dengan sigap mengikuti Renata. Tanpa bisa menolak, 
akhirnya Renata harus membonceng Cakra dengan tidak 
ikhlas. Perjalanan ke sekolah kini terasa sangat penjang karena 
obrolan hanya di dominasi Cakra. Membual tentang dirinya 
yang bisa melakukan banyak hal, mengharapkan ada secuil 
pujian dari bibir Renata. Ia jadi ingat, saat membonceng Juna. 
Bukan bualan yang di ceritakan laki laki itu. Tapi cerita lucu, 
tentang sunat, panggilan pada Ayahnya. Raden Agung Galang 
palaluy peyang. Renata jadi mengangkat satu sudut bibirnya 
menahan senyum. 


“Makasih. “jawab Renata singkat sambil mengulurkan 
helm ke Cakra. Yang entah sejak kapan sudah menyiapkan 
ekstra helm untuk Renata. Seniat itu laki laki ini. 


“ Gue ke kelas dulu. “ pinta Renata. Ia berjalan tanpa 
menunggu balasan Cakra. Lelaki itu berjalan di belakang 
Renata persis. Hanya tersisa lima langkah sebagai penghalang. 
Dan Renata merasa risih. 


“ Ngapain lo ngikutin gue? “ 


393 


“Kita kan satu kelas. “ 


Jawaban singkat Cakra itu membuat Renata bungkam. 
la memang jadi bodoh entah sejak kapan. IO tinggi tak 
menjamin kalau manusia tidak akan bertindak konyol kalau 
sedang galau. Iya, Renata galau. Ini menandakan kalau setelah 
delapan tahun ini membatu, ia masih punya perasaan. Ada 
yang mendobraknya dengan paksa dan sekarang membuatkan 
luka. 


Juna melihat pemandangan itu dari dalam kelas. 
Berjalan di belakang Renata dengan tatapan yang bisa dia 
artikan sengaja lurus tak berkelok sedikitpun. 


“ Lo dapet saingan loh Jun. “ ledek Dika dan Seto saat 
melihat scene romantis dua orang itu. 


“ Gue udah tau, mau dapetin bidadari emang musti 
tanding sama iblish jahanam dari dasar neraka yang paling 
dalam. “ ketus Juna. 


“ Wuidih!! Panas gila! Panas panas hati Abang Dek!!!“ 
kembali, Seto berteriak meneriakan rasa kecemburuan Juna 
pada Renata. Juna tak menoleh sedikitpun ke arah Seto dan 
Dika untuk memukul keduanya. Ia masih menatap Renata 
yang. Wah! Fakta ini semakin membuat Juna ingin marah. 
Mereka satu kelas! Bayangkan akan ada banyak sekali cara 
Cakra mencari kesempatan untuk mendekati Renata saja 
sudah buat Juna geting. 


“ Seto, Dika. Bawain gue obor! Gue mau bakar Cakra 
hidup hidup!! “ Juna sudah tersulut kecemburuan. Cemburu 


394 


karena tidak memiliki. Yang ingin di miliki selalu nolak. Kasian. 
Dika dan Seto langsung mundur. Takut. 


“Jangan lupa bawa garem Jun, biar dagingnya Cakra 
ada asin asinnya. Mwehehe. “ dan tatapan tajam yang di 
layangkan pada Seto itu, membungkam mulut Seto. 


AAA 


Renata heran. Kenapa sejak kemarin Cakra jadi sangat 
suka menempel dengannya. 


"Itu Cakra kena sawan apa sih Ren? Gue jadi takut kalo 
dia nempel melulu kaya cicak. “ Mika menatap Cakra yang tak 
pernah luput memandang Renata. 


“ Kalo bosen di liatin Cakra, colok aja matanya Mika. 
Gue ikhlas kok. “jawab Renata se-instan itu. Ia tak peduli. Tak 
peduli. Mika malah melihat lain masalah ini. Cakra dengan 
amunisi penuh dalam mengejar Renata. Dan Renata yang 
nampak kehilangan ruh dari jasadnya. 


“Lo kenapa kaya orang uring uringan sih? “ tanya Mika 
mencoba mencari tau. Tapi Renata masih saja diam tak 
mengguhbris. 


“Wah! Di kacangin, peso kalo buat nusuk hati, sakit loh 
Ren. Jangan sampe gue ada pikiran buat nusuk hati loh nih! 
Amarah gue udah tersulut masalahnya. “ Mika masih 
menunggu reaksi Renata. Tapi hanya di diamkan. Gadis itu 
diam tak menjawab. 


395 


“Susah ah! Walllahu alam! Gue engga tau lo lagi nahan 
apa. Yang ngeganjel di hati lo. Bodo Ren, bodoamat gue. “ 
Mika hendak pergi. Tapi Renata buru buru menarik tangan 
gadis itu. Kalau Mika pergi, maka bangku kosong yang di 
tinggal Mika akan jadi peluang Cakra untuk duduk di 
sampingnya. 


“Jangan tinggalin gue, lo duduk aja di sini Mika ... “ 
pinta Renata dengan sedikit merengek. Mika menatap Renata 
dan menjadi kesal sendiri. 


“Lo sih! Di tanya diem aja. Lo berhala! “ Mika akhirnya 
duduk lagi dan tak berniat mengungkit apa yang sedang 
Renata rasakan. Mika jadi bosan sendiri dengan kediaman 
sahabatnya itu. Butuh waktu lama sampai akhirnya Renata 
punya sedikit pergerakan. 


“ Gue lagi engga mood aja, engga tau kenapa." jawab 
Renata dengan pasrah. 


“Iya, apa yang buat lo engga mood? “ 
“ Ya gue engga tau. “ 


“Terus kenapa lo jadi engga mood padahal engga ada 
apa apa. “ 


“ Owalah Ren!! Tebas pala gue sekarang! Tebas aja 
pala gue, biar gue jadi Mika kepala buntung!! Mentok gue 
mikirin masalah lo yang engga ada pangkal ujungnya. Masalah 
gue aja banyak. Baek banget gue mikirin masalah lo. “ Mika 
berseru dengan frustasi sambil menjambak rambutnya 
dengan usaha agar ia tak menjambak kepala Renata. Mending 

396 


ngejambak kepala sendiri dari pada di panggil Pak Adam. 
Mending menyakiti diri sendiri aja lah, batin Mika. 


“ Mika! Jangan ngejambak rambut sendiri dong ... “ 
Renata menghentikan tangan Mika dan akhirnya gadis itu 
berhenti menjambak rambut dan bernafas pendek. Mecoba 
meneraturkan nafasnya kembali. 


“ Besok besok jangan cerita ke gue plis, Ren. Gue bisa 
kurang waras jadinya. “ 


Renata malah nyengir terhibur karena kelakuan Mika 
barusan. 


“Lo ketawa?! Gue stress lo malah terhibur. “ 


Renata tak menggukris, ia malah terus tertawa sampai 
Mika benar benar stress. 


AAA 


Kelakuan Sasa semakin menjadi jadi, menghampiri 
Juna di kelasnya dan duduk dengan semena mena. Pandangan 
Titin bahkan tak membuat Sasa gentar. 


“ Lo main ke rumah gue ya Jun? “ pinta Sasa dengan 
nada manja. Juna malahan ogah mendengarkan ocehan Sasa. 
la tak melirik sedikitpun ke arah gadis itu. 


" Lo engga malu, ngakuin rumah orang lain jadi rumah 
lo? “hardik Titin sambil mengulum senyum. Yang Sasa tinggali 
adalah rumah peninggalakan Ayahnya. Mirisnya, anak 
kandungnya sekarang malah harus membungkuk di panti. 


397 


“ Kita engga ada hubungan apa apa, ngapain lo ngaja 
ngobrol gue? “ 


Uu 


Ngobrol itu baik baik, gue lagi engga baik. Lo 
harusnya sadar. “ kembali, kini amarah Titin tak bisa di 
bendung. Perlakuan buruk Sasa kepadanya, ia dulu di halangi 
Ayahnya agar tak membalas. Saudara yang tak sedarah itu 
memang seperti minyak dan air. Tapi sekarang, mereka bukan 
saudara lagi. 


“ Mending gue balik ke kelas lagi ya Jun, inget. Main ke 
rumah gue. Lo udah tau alamatnya kan? “ 


Dan Sasa langsung keluar dengan sengaja 
menghentakan kaki. Seperti sedang menginjak sesuatu yang 
menjijikan di lantai. Titin cuman menggut manggut puas. Juna 
akhirnya bangkit dan berdiri. Tidak bisa! Ia tak bisa tinggal 
diam saat chatnya tak di baca sedikitpun. Padahal Ia melihat 
Renata sedang bermain handphone pagi tadi. 


“Lo mau kemana Jun? “ 


U Uu 


Ke kelas Renata. jawab Juna singkat saat 
menanggapi pertanyaan Seto. Ia berjalan dengan cepat karena 
waktu istirahat yang sangat sedikit. Punggung Juna menjauh 
dan akhirnya ada di sebrang sana. Penjuru yang jadi paku 
untuk mata Juna. Karena di situlah kelas Renata. Juna 
mendongakan kepala untuk melihat siswa yang ada di 
dalamnya. 


“ Renata. “ panggil Juna. Dan gadis itu melirik. Hanya 
melirik kemudian tak menengok lagi. Juna jadi gemas. Apa 


398 


salahnya sampai gadis itu tak mau memandangnya barang 
sedetik. Juna melangkah mendekati Renata sampai tubuhnya 
di halangi tangan Cakra. 


“ Waduh... “ elak Juna dengan nada pura pura 
khawatir, “ Apaan nih maksudnya? Lo mau jadi polisi lalu lintas 
apa gimana? “ 


Wajah tenang Cakra malah semakin di tunjukan, ini 
kelasnya dan wilayah kekuasaanya. Sekalipun Juna, 
kemungkinan Cakra untuk menang perdebatan ini lebih besar. 


“ Lo masuk tanpa salam, main masuk kelas orang. Apa 
ini namanya sopan santun? “ 


Uu 


Gue manggil Renata, gue mau ngomong sama 
Renata, bukan sama Mas Cakra. Dan Mas Cakra ngehalangin 
Juna? Apa ini yang namanya sopan santun? “ 


“Ini kelas gue. Jadi lo musti ikutin omongan gue. Balik 
ke kelas lo yang banyak masalah gih. “ 


“Ini bukan kelas lo, Bokap Renata yang kepala sekolah 
aja engga pernah ngaku ngaku ini sekolah dia. “ Juna 
tersenyum amat sangat meremehkan. 


Cakra masih menyunggingkan senyum, walaupun 
dasar hatinya sudah bergemuruh. Ingin sekali menonjok Juna 
sampai wajahnya babak belur. Mika mencium arom aroma 
pertengkarang hebat ini. Cakra melawan Juna. Renata hanya 
diam saja. 


399 


“ Noh laki dua mau berantem ngerebutin lo, lo cuman 
diem aja? “ 


Renata kembali menoleh, ia melihat wajah Juna dan 
langsung menoleh lagi. 


“ Liat muka Juna, gue jadi males. “ 


“ Buset Ren!! Muka ganteng Rahmatanlillalamin! Lo 
bilang males? Mata lo katarak? “ 


Mika akhirnya yang turun tangan, ia menghardik dua 
laki laki yang sepertinya bukan adu jotos. Malah adu nyinyir. 


“ Lo berdua hoiyy!! Mulutnya lemes banget deh ah 
kaya daun pisang. Dengerin! Renata engga mau ngomong 
sama siapapun. Gue aja di diemin, apa lagi lo berdua. Jadi 
diem. Jangan adu jotos! “ 


Juna melihat kepala Renata yang di sandarkan ke meja 
dan menunduk. Ngilu, hatinya merasakan kalau Renata 
sedang tidak baik baik saja. Juna dengan gerakan cepat 
menepis tangan Cakra dan langsung berlari sigap ke meja 
Renata. 


“ Hoiy!! “ Cakra lagi lagi kehilangan momen dan di 
kelabuhi Juna. 


U 


Ren, “ panggil Juna. Reaksi Renata masih diam tak 
menjawab. 


U 


Ren,” panggil Juna dengan lebih miris. Rasanya di 
abaikan sesakit ini ternyata. 


400 


“ Juna, dari awal gue engga pernah ganggu hidup lo. 
Jadi gue minta. Jangan ganggu hidup gue. “ 


Permintaan Renata sontak membuat Juna menenggak 
ludahnya dengan kelu. Kalau dulu Renata selau meneriakan 
agar Juna menjauhinya. Karena Renata merasa asing. 
Sekarang, Renata meminta dirinya untuk menjauhinya dengan 
cara yang lain. Ini seperti meminta untuk tak lagi muncul. 


“Gue cuman mau- “ 


“ Tolong Juna, lo cuman mau apa? Gangguing hidup 
gue? “ tegas Renata dengan menjulangkan tatapannya pada 
Juna. 


Glup. Cap pengganggu yang Renata berikan pada Juna. 
Benar benar. Dengan amat sangat tak rela. Juna mengangguk 
dengan pelan. 


“ Gue balik ke kelas gue Ren, gue ke sini karena gue 
ngerasa lo lagi engga baik baik aja. “ 


Dan Juna berlalu. la meninggalkan kelas dengan di beri 
sambutan senyuman menyebalkan dari Cakra. Mika sampai 
gontay. Sikap tegas Renata barusan. Sepertinya sudah 
menyakiti Juna. 


401 


402 


MY BOY 


Pak Adam, ayah Renata itu sedang duduk dengan 
seorang tamu. Renata yang baru masuk rumah dan 
mengucapkan salam itu langsung tertahan di ambang pintu. 
Ada Pak Bagas yang notabennya juga gurunya. 


“Assalamu'alaikum. “ Renata mengucapkan salam dan 
langsung melayangkan tangan untuk menyalami tangan 
Ayahnya dan juga Pak Bagas. Tak lupa, Pak Bagas juga. Tanpa 
di persilahkan, Cakra yang sudah dua hari ini mengantar 
Renata juga ikut masuk ke dalam rumah. Renata melotot saat 
laki laki itu tak tau aturan. 


“ Renata pulang sama Cakra ya? “ 


“ Iya Om... “ jawab Renata dengan pasrah. Ayahnya 
nampak puas saat melihat Renata pulang dengan Cakra. 


“ Duduk dulu Ren, Papa mau ngobrol sama kamu. 
Sekalian Pak Bagas juga ... “ 


Renata tak punya pilihan. la berharap Asya datang 
selonong dan merengek minta di temani jajan agar ia tak perlu 
terjebak di antara ketiga laki laki ini. 


“ Cakra juga duduk, kita ngobrol ... “ 


Cakra seperti mendapatkan restu tak terucap. la 
langsung duduk dengan senyum sumringah di samping 
Ayahnya. 


403 


“Ini loh Ren, Bapa mau diskusi masalah SNMPTN SMA 
Garuda, ada empat orang yang lolos dan mau di ajukan. Ada 
kamu, Cakra, Juna sama Via. Tapi sekolah cuman mengajukan 
tiga orang ke tahap selanjutnya. “ 


Pandangan Renata menatap tak suka dengan cara Pak 
Bagas bercerita tadi. Renata justru berharap, ia tak lolos 
SNMPTN. 


“ Ren, Cakra juga mau ngambil kedokteran. Kalian bisa 
satu kampus loh... “ ucap Pak Adam dengan kelakar penuh 
maksud terselubung. Renata menghirup nafas panjang. 
Obrolan ini tak memerlukan ia untuk bersuara. 


Renata engga mau kedokteran Pa, Papa yang minta. 


“ Pa, Cakra mau markirin motor di halaman dulu ya. 
Tadi cuman di pinggir jalan, Om Cakra keluar dulu. Boleh parkir 
di halaman kan Om? “ 


“ Silahkan, engga masalah. Justru kalo di halaman 
aman. “ 


Cakra langsung bangkit dan keluar dari ruang tamu, 
Renata menatap kepergian Cakra itu. Setidaknya, dengan 
Cakra pergi walaupun sebentar. Ia tak perlu berpura pura baik 
di depan Ayah Cakra. 


“ Renata niatnya mau ke universitas mana? “ 


“ Saya sih, penginnya di UGM atau UI. “ ucap Ayah 
Renata, bukannya sudah di bilang, suara Renata tak di 


404 


perlukan di sini. Formulir kemarin sudah Renata kirimkan, 
rasanya kepuasan Ayahnya makin melambung tinggi. 


“ Renata pengennya di ISI Yogyakarta Om. “ celetuk 
Renata sambil mengangkat kepalanya. 


Entah keberanian apa yang merasuki Renata, mood 
buruknya sejak kemarin ikut berpengaruh terhadap 
perangainya hari ini. Renata langsung menundukan kembali 
kepalanya saat Ayahnya tersulut amarahnya karena 
jawabannya barusan. 


“Institut Seni Indonesia bukan? “ dan pertanyaan Pak 
Bagas itu tak sanggup Renata jawab. Tak dengan anggukan, 
tak dengan suara. la bisu. 


Kakanya. Renata bernafas lega, akhirnya ia bisa di selamatkan 
oleh adiknya sendiri. 


“ Temenin Asya jajan ke mini market. Asya mau es 
krim....! “ rengekan Asya di sertai gerakan tangan gadis kecil 
itu menarik narik seragam Renata dengan tak sabaran. Renata 
langsung bangkit dari kursinya dan menatap Pak Bagas dengan 
lega. 


“ Om, Renata mau temenin Asya jajan dulu. Silahkan 
lanjutin ngobrolnya .... “ 


Renata langsung menuntun tangan Asya dan berjalan 
ke arah pintu. Tubuhnya di hadang Cakra yang juga ada di 
ambang pintu. Laki laki itu tersenyum dengan sumringah ke 
arah Asya. 
405 


“ Asya mau ke mana?? “ tanya Cakra dengan nada 
bersahabat. Asya justru cuek dan membuang muka. Akhirnya 
Renata yang harus mengalah untuk menjawab Cakra. Padahal, 
ia juga ingin buang muka pada Cakra. 


“ Asya mau beli es krim. “jawab Renata tanpa ada kata 
ajakan. Tapi Cakra tak bisa di tolak. 


“ Gue ikut, nemenin kalian. “ 


dd 


“ Ayo Asya, kita beli es krim. “ ajak Renata tanpa 
memedulikan Cakra. Ia berjalan di depan dengan terus 
menerus mengobrol dengan Asya. 


“ Gue juga suka anak kecil Ren, bocah bocah di 
kompleks gue pada suka maen ke rumah. Mereka pada seneng 
maen sama gue. “ 


Bodo amat. Batin Renata. Sejak di perjalanan, Cakra 
terus menerus membanggakan diri sendiri. Mungkin hampir 
setinggi langit. 


“ Gue penginnya sih jadi dokter anak Ren, tapi gue 
mikir mikir. Kalo jadi dokter anak engga terlalu cocok buat 


» 


gue. 


“ Apa lagi temen se-bangku gue Ren, si Rendra. Dia 
katanya mau masuk jurusan Seni. Cuih! Hari gini ngambil 
jurusan kaya gitu, mau jadi apa. “ 


Renata mengepalkan tangannya menahan amarah. 
Tuli sudah telinga Renata. Sejak tadi mengabaikan Cakra. 
Malah seperti membuka pintu lebar, kalau ia sangat senang 


406 


menjadi pendengar dan tertarik dengan obrolan Cakra. Renata 
ingin marah saat Cakra membahas masalah seni. 


“ Eh Ren, kayanya yang engga di daftarin SNMPTN 
tahap selanjutnya si Juna deh Ren...“ 


Dan nama itu sukses membuat Renata tertarik untuk 
mendengarkan ocehan Cakra. 


“ Kenapa emangnya sama si Juna? “ pancing Renata. 


Cakra tak melihat ekspresi keterkejutan Renata, ia 
sibuk memasukan camilan ke keranjang belanjaan di tangan 
kirinya. Renata malah tak sabaran menunggu jawaban Cakra. 
la tanpa sadar memasukan camilan dengan kasar. 


"Ya lo tau lah, si Juna itu kan banyak banget bikin onar. 
Guru guru aja sampe bingung, nilainya bagus karena apa. 
Padahal kerjaanya bikin onar. “ 


“ Bukan berarti banyak ulah, otaknya engga jalan kan, 
Kra. “ Renata menahan geram. 


“ Ya gue aja curiga si Juna itu nyontek tiap ada ujian. 
Mukanya aja udah aura kriminalitas. Gue sih engga pernah 
nyontek, ngadep ke muka orang pas lagi ujian aja gue engga 
berani. “ 


Renata melihat Cakra yang mengatakan kejelekan dan 
tuduhannya, segala opini dari sudut pandang yang bahkan tak 
bisa Renata pahami. Dengan mudahnya, Cakra mengatakan 
hal buruk tentang Juna tanpa ada raut bersalah di wajahnya. 


407 


“ Gue sih yakin, Juna tuh sebenernya bego. Keliatan 
lah, dari temen temennya. Seto sama Dika itu udah terkenal 
ke gob- “ 


“ Stop!!! “ suara Renata meninggi dan membuat 
perhatian orang orang di sekitarnya, mengitakaran pandangan 
pada Renata dan Cakra. Cakra sampai kaget karena Renata 
yang lemah lembut itu berubah menjadi lain. 


“ Ren? Lo kenapa? “ 


“ Gue engga kenapa napa, gue mau bayar camilan gue 
dulu. “ 


Dan dengan gestur tubuh seperti menahan jengkel, 
Renata langsung menghampiri Asya yang masih sibuk memilih 
milih es krim. 


“ Ambil yang paling gede aja dek, Kaka juga mau 
dinginin pikiran. “ 


Seperti perintah yang tidak bisa di tolak. Asya langsung 
mengambil box es krim rasa cokelat favoritnya. Ukuran paling 
jumbo. Tersenyum dengan riang, Asya berlari ke arah kasir. 


“ Ren!! Tungguin gue!! “ 


Renata terus berjalan menggandeng Asya tanpa 
memedulikan Cakra yang belum selesai membayar 
camilannya. 


AAA 


408 


Juna merasakan tangannya semakin sulit untuk di 
gerakan karena bidai. la dengan isengnya mengiret bidai itu 
dengan cutter yang tajam. Berharap bidai itu akan lepas 
malam ini juga. 


"Ya Astaga!! “ seru Shinta yang kaget melihat gelagat 
Juna seperti hendak mengiris pergelangan tangannya. 


“ Apaan sih!!! “ erang Juna yang kesakitan karena 
Shinta mendorong tubuhnya. 


“ Lo jangan mikir gini Jun! Apa yang buat lo sampe 
mikir buat bunuh diri!! “ 


Dan setelah mendengar nada panik dari Kakanya, Juna 
langsung tertawa tanpa jeda. la sampai memegangi perutnya 
yang over use karena kram tertawa. 


“ Gue mau robek bidai... hahahaha!! “Juna tak bisa 
melanjutkan kata katanya. 


“ Malah lo kira mau bunuh diri ....!! “ Juna terkekeh 
dengan lebih keras. Wajah panik Shinta langsung berubah 
menjadi padam. Ia malu. 


“Lo udah gila atau gimana sih,” 


“ Gila emang gue, di cuekin cewe sampe segitunya. “ 
Juna mengambil cutter yang terlempar cukup jauh. 
Melanjutkan kembali aksi merobek bidai. la merasa tangannya 
sudah tak apa. Tak ada lagi yang perlu di di khawatirkan, takan 
potek juga. 


“ Wah!! Adek gue udah gede! Gue takjub! “ 
409 


“ Ngeledek! “ 


Shinta malah terkekeh dengan geli, “Gue kira lo itu loh 
Jun. pisang sama pisang. “ 


“Wah wah wah!! Gila lo, macho macho begini di kira 
letoy. “ Juna berpura pura tersinggung. Shinta hanya tertawa. 
Kakanya itu terlihat sangat kelelahan setelah pulang dari 
rumah sakit. Pulang beberapa hari sekali. Kadang, Kakanya itu 
bercerita harus tidur di ranjang rumah sakit saking teparnya. 


“ Lo kenalin ke gue, buru buru. Gue pengen liat selera 
adek gue kaya apaan.” 


“ Jelas cantik lah, baik pula. “ sombong Juna. 
“ Tapi kalo dia jadi cewe lo ya Jun, kasian gue .....” 
" Sialan!! “ 


Shinta terkekeh dan berjalan pergi. Juna kembali 
mengirimkan pesan pada Renata. Ponsel di sakunya, ia rogoh 
dengan sangat mudah. Mengetikan banyak hal yang tak 
penting. Tapi jadi menyenangkan kalau Juna mengingat, siapa 
yang akan menerima pesannya ini. Dan, masih centang satu. 


“ Gue musti ke IndiRumah buat meriksa WiFi-nya 
Renata. “ 


AAA 


410 


Juna melajukan Hengki. Semalam, ia sukses merobek 
bidai tangan kirinya, dan sukses. Tangannya tak lagi merasa 
sakit. Dengan senyum merekah, Juna berhenti di pos satpam 
Pak Saeful. Laki laki itu entah sedang kemana, Juna belum 
melihat batang hidungnya. 


Sorot mata Juna saat melihat Renata berjalan, ia 
langsung memanggil gadisnya itu. 


U 


Renata.” Panggilan singkat itu membuat Renata 
memalingkan wajah. Saat sosok Cakra muncul dengan 
motornya. 


“ Gue jemput lo, katanya lo udah berangkat. Yuk 
bareng gue lagi, udah mau telat. “ ujar Cakra sambil 
memberikan helm pada Renata. Ada rasa ingin menolak. Tapi 
begitu Renata melihat Juna yang ada di sebrang sana. Renata 
dengan mantap langsung menerima helm dari Cakra. Senyum 
manis di bibir Cakra, berbanding terbalik dengan senyum 
kecut di bibir Juna. 


Juna melaju di belakang Renata. Seperti biasa, 
sepanjang perjalanan Cakra hanya bercerita akan kelebihan, 
kebaikan dan banyak sisi dirinya. Renata jadi jengah. 


Sosok itu melaju di samping Renata tanpa Cakra sadari. 
Juna tersenyum ke arah Renata. 


“Baby... “sapuan bibir Juna langsung membuat Renata 
berpaling. Juna merengut. Ada masalah antara dia dan Renata. 
Dan ia tak tau masalahnya. 


411 


“ Gue bakalan buat lo senyum lagi. Positif gue! “ tekad 
Juna. Dan Cakra melaju cepat. Sepertinya, bukan hanya Juna 
yang kalah dengan rivalnya. Hengki juga. 


Dan sepanjang pelajaran di sekolah. Renata tak keluar 
kelas sedikitpun. la mengurung diri dengna tujuan agar tak 
bertemu Juna. Untuk menghindari laki laki itu. 


AAA 


“ Engga ada praktek? “ 


“ Engga, gue ambil cuti dua hari ini. “ jawab Shinta 
dengan enteng. Ia mengangkat kakinya tinggi tinggi sembari 
mencomot biskuit di toples. 


“Ikut gue dong... “ pinta Juna dengan memelas. Shinta 
sontak melotot. Arjuna Leksamana? Adiknya yang paling 
bandel, bisa memohon? Dengan ‘SOPAN’. 


| 


“ Jangan kaget gitu dong 
dengan reaksi Shinta. 


Juna merasa tersinggung 


“ Mau apa? Emangnya, gue masih suci ya. Gini gini 
Kakak lo satu ini masih suci, mata sama tubuhnya. “ 


“ Otaknya doang yang isinya polusi. “ 


“ Hei anda!!! “ tunjuk Shinta ingin marah, tapi itu 
benar. Apalah daya. Otaknya sudah banyak kotornya. 


“kut gue, buru. “ 


Dan tangan Shinta sudah di tarik Juna dengan tanpa 
perasaan. Sekar dan Galang malah menatap heran ke pada 
412 


dua anaknya yang tiba tiba akur. Lirikan penuh makna Galang 
pada Sekar saat anak anaknya pergi membuat Sekar ngilu. 


“ Noh, kita berhasil didik dua anak. Apa engga ada 
niatan buat tambah? “ 


Rasanya, Sekar ingin menelankan kopi panas ke bibir 
suaminya yang kadang lupa batas umur itu. 


“ ENGGA. “ 


Dan raut wajah Galang menjadi kecut, sekecut kopi 
arabica tanpa gula. Asem, pait lagi. 


AAA 


Juna menjalankan Hengki yang membawa Shinta 
bersamanya. Shinta hanya diam saja. Di perjalanan tadi, ia 
cerewet ingin tau kemana arah mata angin yang di tuju Juna. 
Tapi Juna mengancamnya, ia tak segan segan menjatuhkan 
Shinta dari motor. Jadi Shinta memilih diam. 


“ Kalo cewe udah engga pernah bales chat, terus dia 
sama cowo lain? Maknanya apa ya Kak? “ 


Di sela sela lampu merah, Juna menanyakan itu pada 
Shinta. Sontak kakanya itu mengerutkan keking. Adek gue lagi 
curhat nih? Batin Shinta. la menelaah pertanyaan Juna 
barusan. 


“ Dia udah punya pacar berarti, lo cuman di jadiin 
selingan. Ibaratnya lo Cuma kerupuk, pelengkap soto. “ 


413 


“ Syalan!!! “ umpat Juna sambil melajukan motor 
dengan sangat kencang. Tubuh Shinta bahkan sampai 
tersentak ke belakang. Juna nyengir dan Shinta mengumpat. 
Juna tak percaya dengan kata kata Shinta barusan. la yakin, 
Renata tak ada hubungan apapun dengan Cakra. Sejenis 
hubungan parasitisme pun, Juna sungkan. 


“ Lotungguin di sini ya Kaka gue yang cakep. “ 
“Loh? Maksudnya apaan nih! “ 


Shinta di turunkan di pinggir lapangan tanpa kejelasan. 
Sedangkan Juna langsung melaju ke arah rumah Renata. 
Teriakan dan umpatan, bahkan do'a do'a buruk Shinta tak di 
dengarkan. Juna hanya ingin menemui Renata untuk sekarang. 
Melajukan Hengki dengan cepat sampai knalpot Hengki batuk 
batuk. Akhirnya, sampailah di depan rumah asri yang selalu 
Juna lewati tanpa sebab. Rumahnya di kutub utara, sedangkan 
Renata di kutub selatan. 


Krak! Satu lemparan batu mengenai jendela kamar 
Renata. 


Krak!! Dua lemparan. Tapi belum ada reaksi. Akhirnya 
Juna bersiap mengambil batu dengan ukuran genggaman 
telapak tangannya. Juna nyengir, ia membayangkan kalau batu 
itu salah melayang ke kepala Pak Adam. Pasti kepala 
sekolahnya itu langsung koma di rumah sakit. 


Krakkkk....! Binyu kusen jendela yang terbuka dan 
sosok berambur sebahu itu muncul. Melihat ke kanan dan 
kekiri dengan raut kebingungan. Juna melihat pemandangan 


414 


itu. Sampai Renata melihatnya dengan tatapan kaget 
bercampur marah. Pelaku pengetok jendela bukan setan. Tapi 
Juna. 


“ Kenapa lo di sini. “ Renata menghampiri Juna di balik 
tembok gerbang. Pandangan Juna yang senyam senyum 
sendiri itu membuat Renata lunak. 


“ Lo engga pernah bales chat gue? “ 
“ Engga ada kewajiban buat bales chat lo. “ 
“ Lo bahkan engga mau gue ke kelas lo... “ 


“ Karena itu bukan kelas lo. Apa lagi,” decak Renata. 
Juna menanyakan hal yang ia sendiri tak tau mengapa, kenapa 
ia lakukan. 


“ Lo pasti ngeblokir nomor gue. “ ucap Juna dengan 
percaya diri. Tatapan Renata langsung melebar. la pikir Juna 
akan marah. Laki laki itu malah hanya tersenyum. 


“Ikut gue. “ 
“ Engga mau. “ 
“ Gue tau lo mau ikut gue, tapi lo gengsi. “ 


Dan tebakan Juna itu membuat sekujur tubuh Renata 
membatu, Juna lagi lagi hanya nyengir dengan senyuman yang 
tak tau apa artinya. 


“ Ada yang mau gue kasih liat ke lo, dan lo musti mau. 
Karena ini wajib hukumnya.” 


415 


Dan tiba tiba laki laki gila itu menaiki tembok pagar 
Renata. Juna sudah berdiri di atasnya dengan jaket yang 
hendak ia lepas. Mata Renata hampir lepas dari tempatnya 
saat Juna mengulurkan jaket itu padanya, dan tangan Renata 
menerimanya dengan otomatis. 


U 


Lo udah nerima jaket gue, berarti engga ada 
penolakan. “ 


Dan Juna menggiring Renata. Renata entah tersihir 
apa, ia mengikuti Juna sampai ambang gerbang. Niat hati, Ia 
ingin melemparkan jaket itu ke arah Juna. 


“ Naik. “ 


Renata tak berkutik. Hanya diam dan melihat segala 
kelakuan Juna yang selalu seenaknya sendiri. 


“ Gue engga mau naik motor lo. Udah lo boncengin aja 
pacar pacar lo. “ 


“ Dan itu berarti gue musti boncengin lo. “ 


| U 


“ Gue bukan pacar lo! Renata berteriak sampai 
Ayahnya terdengar berlarian dari dalam rumah. Wajah Renata 
nampak sangat panik. Ia takut tertangkap basah sedang ada di 
luar rumah. Dengan Juna pula. 


“Buruan naik...” 


Dan entah insting bertahan hidup seperti apa, Renata 
sontak naik di boncengan Juna. Juna nyengir, kali ini. Ada 
alasan baginya untuk berterimakasih pada Pak Adam. 


416 


“ Turunin gue di sini! “jerit Renata saat sudah lumayan 
jauh dari rumahnya. Ia kira akan aman kalau turun dari sini dan 
berpura pura dari mini market. 


Uu Ogah. Uu 


Dan Hengki melaju makin cepat membuat Renata tak 
lagi berisik. Juna sudah membuatkan sesuatu. Hal yang baru 
kali ini ia lakukan untuk seorang perempuan. Dan tugas Shinta 
ada di pinggir lapangan adalah sebagai Jin penjaga. 


Renata merasa, ia sangat lembek saat berada di dekat 
Juna. Mudah sekali hatinya melembut hanya karena kata kata 
Juna. Entah candaanya atau hal hal di luar nalar yang sering 
Juna lakukan. Dan itu benar benar membuat Renata 
merasakan nyeri di hatinya. Tiba tiba bulir air mata itu 
meneter. 


I“ 


“ Ren! Lo kenapa nangis! “ Juna dengan sangat panik 
langsung menghentikan laju Hengki dan berbalik ke belakang. 
Melihat Renata yang sedang menutupi wajahnya dengan 
kedua tangannya. 


“ Ren, jangan nangis Ren. Entar orang orang mikir gue 
ngapa ngapain lo, Ren ...? “ 


Juna nampak bingung, tiba tiba saja Renata menangis. 
Dan sekarang, perempuan itu turun dari atas motornya. 


“ Lo mau kemana Ren! “ cegah Juna sambil meraih 
tangan Renata, agar perempuan itu tak meninggalkannya. 


417 


“ Gue engga pernah ngeganggu lo, kenapa lo musti 
ganggu gue! “ 


Renata mengibaskan tangan Juna dengan sangat 
kencang, tapi sia sia. 


“ Gue engga akan pernah berenti gangguin lo. “jawab 
Juna dengan tenang. 


“ Kalo gitu, gue yang bakalan pergi. Puas? “ 
"Jangan Ren... “ 


“Lo aneh Juna! Bukannya lo punya cewe! Apa cewe lo 
engga cemburu liat lo deketin perempuan lain? “ 


Juna mengernyitkan alisnya, ia tak paham arah 
pembicaraan ini. 


“ Gue engga punya cewe. “ baru kali ini Juna menjawab 
pertanyaan Renata dengan nada dingin. Renata malah 
menyeringai dengan sebal. 


“ Lo pasti pinter nutupin banyak hal dari perempuan 
yang lo gebet. “ 


“ Gue engga pernah nutupin hal dari perempuan yang 
gue sayang. Makanya gue jujur, ke lo. Kalo gue engga punya 
cewe. “ 


Sekali lagi, hati Renata melembak hanya karena kata 
kata Juna. Tapi Renata sudah membulatkan tekad. Ia takan 
terpengaruh apapun. la sudah mendengar sendiri. Dengan 
telinganya. 


418 


“ Gue tau lo deket sama Sasa? Terus Sasa lo anggep 
apa? Gue denger obrolan sayang sayangan lo sama orang lain 
di telfon. Dan lo bilang lo jujur? Bohong!! “ 


“ Gue engga pacaran sama Sasa. “ 
“ Bohong. “ 
“ Lo cemburu kan Ren? “ 


“ Gue engga ada hak buat cemburu, bahkan liat lo 
boncengan sama perempuan lain dan manggil sayang. Gue 
engga cemburu. “ kenangan itu menghimpit hati Renata. 
Meliahat Juna berada di depan mini market. Dengan 
perempuan yang ia bonceng. 


Dan apa yang Juna lakukan sekarang? la tertawa 
terbahak bahak. 


pa 


“ Engga ada yang lucu 


“Tapi ini lucu banget Ren, “jawab Juna dengan masih 
tertawa. la sampai memukul perutnya. Renata merasa ingin 
mencabik cabik Juna sampai seukuran abon. 


Dan pelukan itu merantai tubuhnya dengan tiba tiba. 
Juna dengan kedua lengannya memeluk Renata. 


“ Gue jujur, cuman sama lo. Dan lo musti denger ini 
baik baik. Gue engga pacaran sam Sasa. Yang gue boncengin 
itu Kaka perempuan gue yang namanya Shinta. Dan yang ada 
di telfon sama gue, itu anak anak panti. “ 


419 


Tubuh Renata meremang dan menegang di saat yang 
bersamaan. Lidahnya kelu tak bisa lagi di gunakan untuk 
mencemooh Juna. 


“ Dan sekarang, gue mau ngasih lo hak buat cemburu. 


“ Lo nembak gue? “ tanya Renata dengan tampang 
bodoh dan kaget. Otak Renata berputar cepat. Ini kali pertama 
ia mendengarkan pernyataan yang aneh seperti ini. Di awali 
pertengkaran pula. 


“ Ren, lo musti tau. Kalo gue suka sama lo, bukan 
berarti gue lagi nembak lo.... “ 


Dan Juna terkekeh dengan candaanya. Mata Renata 
melotot dan langsung mencubit kulit leher Juna sampai laki 
laki itu mengerang kesakitan. 


“Ren! “ pekikan Juna menghentikan Renata. 
“ Engga lucu. “ 


“ Cie, lo ngarep gue pacarin ya Ren? “ ledek Juna yang 
seketika membuat raut muka Renata merah padam. Dan 
tanpa aba aba Juna mengambil ponsel Renata yang ada di saku 
gadis itu. Ponsel Renata tak di kunci ataupun yang lainnya. 
Memudahkan Juna untuk membuka blokiran nomornya. 


“ Dan satu lagi Ren, “ timpal Juna dengan mendekati 
Renata. Tangannya sudah memasukan ponsel itu ke saku 
Renata. Pandangan mereka bertaut. Entah sejak kapan, 
Renata jadi merasa familiar dengan mata elang Juna. 


420 


Beberapa hari mencoba untuk menghindari tatapan itu. 
Sekarang Renata merasa kalau ia ingin menatap manik itu tiap 
saatnya. Ternyata ia rindu di tatap Juna. 


“Lo engga boleh blokir nomor pacar lo. Enga baik buat 
kesehatan,” bisik Juna di barengi dengan senyuman paling 
manis yang pernah ia tunjukan ke perempuan selain Sekar. 
Dan senyuman itu bersaut dengan senyuman Renata. 


421 


MY BOY 


Renata berjalan dengan cepat dan terburu buru. Ia 
sampai tak bisa tidur saat mengingat kenangannya semalam. 
Hatinya sudah sering berdugem ria saat menjelang pembagian 
nilai ujian. Tapi ini berdugem ria saat ia mengingat kenangan 
semalam. Aneh. 


Sesekali Renata mengumpati dirinya sendiri karena 
hari ini ia bangun kesiangan. 


“Mau ngojek atau gimana Ka? “ 


Suata itu membuat Renata berbalik ke belakang. Juna 
sudah tersenyum dengan sangat lebar di atas Hengki. 


“Juna ... “ panggil Renata dengan sangat kaget. 


du u 


Iya Baby, eh pacar koreksi Juna pada 
panggilannya sendiri. Ia sendiri setuju kalau panggilannya 
amat sangat alay. Tapi Juna puas saat melihat wajah Renata 
merah padam dan menunduk ke bawah. 


“ Naik yuk, Hengki udah kangen ngebonceng bidadari 
loh. “ 


“ Masa? “ tanya Renata, tak percaya sekaligus ragu. 


Juna hanya mengangguk dan Renata berjalan dan 
langsung duduk di balakang. Juna melaju dengan cepat dan 
tak bisa Renata bayangkan. Sekarang ia dan Juna berpacaran. 

422 


Renata bisa merasakan kalau ia seperti remaja normal lainnya. 
Karena kemunculan Juna. Punggung laki laki yang sekarang 
Renata sentuh itu. Alasan ia bisa merasakan kebahagiaan. 


“Makasih Jun. “ Juna tak menjawab, ia fokus menyetir. 
Dan sepanjang perjalanan. Hati Renata masih berdugem ria. 
Ternyata, bersama Juna lebih mendebarkan dari menunggu 
nilai ujian. Pemuda itu. Dengan masa mudanya yang kontras 
dengan berbagai warna. Ikut mewarnai hidup Renata. 
Cipratan warna, dengan kuas yang tak pernah Renata duga. 


AAA 


| du 


“ Jadi! Seriusan! jerit Mika dan tangan Renata 
langsung menutupi mulut luber cor coran Mika. Ia sangat tak 
suka Mika yang suaranya melebihi frekuensi manusia normal. 
Dan Renata mengangguk, Mika ikut mengangguk dengan 
ekspresi kaget. 


“ Lo pacaran sama Juna? Akang Juna yang howet Ren? 
Mata Mika meloto untuk memastikan jawaban dari mulut 
Renata bisa di verifikasi dengan kode OTP. Dan Renata 
mengangguk. Anggukan yang sangat mantap dan tak perlu lagi 
di ragukan. 


U 


“ Wah!!! Gue engga bisa nafas, kasih gue oksigen 
please .... “ Mika mengibas ngibaskan tangannya untuk 
memberikan udara. Rasanya ini berita terpanas mengalahkan 
pemanasan global yang hampir melelehkan kutub utara. Lebih 
menggemparkan dari harga paket data dua ribu per giga. 


423 


Renata dan Juna!! Pacaran!!! Dan di ujung sana. Cakra 
sedang memandang lurus ke arah Renata dan Mika yang asik 
bercengkerama, menatap kedua gadis itu dengan penasaran. 
la terkena sial hari ini. Entah karena sebab apa, motornya 
gembes dengan banyak paku menancap di ban motornya. 
Jadinya, ia tak bisa menjemput Renata hari ini. 


AAA 


“Jadi lo subuh subuh udah nebar paku di jalan yang di 
lewatin Cakra?? “ tanya Seto dengan gelak tawa tak ada habis 
habisnya. Yang di tanya hanya nyengir dengan bangga. Juna 
sudah meminta Shinta Kakanya untuk membelikan dua kilo 
paku. 


“ Nih, masih sisa se-ons. Buat lo maku kandang ayam. 
“ Juna melemparkan paku ukuran kecil dengan ujung yang 
tajam itu. Dika mengambilnya dengan raut wajah tak percaya 
akan kegilaan temannya. 


“Wah! Ini sih, sekalian harusnya pagi tadi lo buka jasa 
tambal ban. Harusnya sih untung,” Celetuk Dika saat 
membayangkan berapa banyak ban motor yang sudah Juna 
kempeskan. 


“ Gue gedek aja, dia mau nempelin Renata mulu. 
Renata itu cuman punya gue. “ tekad Juna dengan sangat 
percaya diri. Seto tak paham lagi. Entah kekuatan cinta atau 
memang cinta datang karena terbiasa. Tapi Juna memang 
pantas mendapatkan Renata. 


424 


“Ini pasti dia udah engga ada pilihan sampe mau sama 
Juna! “ 


“ Sialan lo! “ umpat Juna dengan menahan senyum. la 
sudah berhasil mendobrak hati Renata. Sekarang, yang paling 
sulit adalah tahap untuk menjaga hati Renata. 


“ Bokapnya Renata tau engga Jun? “ 


Dan raut kebahagiaan itu tak lagi muncul, Juna 
menggeleng dengan lemah. Seto dan Dika juga ikut merengut 
melihat gelengan Juna itu. 


“ Udah lah Jun, lo tau sendiri kan. Kalo Pak Adam 
gimana, mau backstreet kek, backstreet boys kek. Yang 
penting, lo sama Renata. “ 


Juna sedikit terhibur dengan kata kata Seto barusan, 
dan kemudian tepukan di bahu Dika membuat Juna terkaget. 


“ Dan yang paling penting, sebagai umat dan warga 
negara +62 yang santuy. Pajak jadian adalah kewajiban, “ ujar 
Dika dengan sangat bijak. Seto ikut menyetujui usul itu. Juna 
tak bisa menolak. la mengangguk dengan cepat. Traktir 
permen Cha Cha, kehitung traktiran kan?? Otak iseng Juna 
memberi saran. 


AAA 


Uu 


“ Renata mau kerja kelompok di rumah Mika Pa, 
pamit Renata sambil menggendong tasnya sore ini. Adam 
melirik puterinya yang sudah siap pergi itu. 


425 


“ Apa perlu Papa anter? “tawar Adam dengan sungguh 
sungguh, tapi gelengan penolakan itu langsung Renata 
tunjukan. 


Uu 


Engga perlu, nanti mau sampe malem. Sekalian 
persiapan belajar buat ujian,” tolak Renata. 


“ Terus kamu mau di anter siapa ke rumah Mika? Ini 
udah sore ... “ 


u 


Raut khawatir itu membuat Renata tersenyum, 
Renata berangkat sama temen. Kerja kelompoknya kan rame 
rame. Nanti pulangnya, Mika yang bakalan anterin. “ 


Adam hanya mengangguk dan menerima uluran 
tangan Renata yang hendak menyalaminya untuk berpamitan. 
Renata tersenyum dan mengucapkan salam. Sosoknya berlalu 
dan langsung menghilang di balik pintu. 


“ Udah siap? “ 


“ Udah, “ jawab Renata sambil memasang kait 
helmnya. Juna menyetirkan Hengki dengan laju lambat. 
Sesekali ada pengendara Vespa dan Juna menyapanya. Entah 
kenapa Renata jadi terpukau dengan cara Juna berinteraksi ini. 


“ Bokap lo gimana Ren? “ 


“ Gue bilang mau kerja kelompok, di rumah engga ada 
Bi Ar. Jadi Papa pasti pusing jagain Asya. “ 


Juna tersenyum mendengarkan jawaban Renata, 
senyuman itu di tangkap Renata lewat spion Hengki. 


426 


“ Kenapa senyum senyum? Ada yang lucu? “ Renata 
heran. 


Juna mengangguk dengan masih tersenyum, “ Iya! 


u 


Lucu... 
"Apanya ....? “ 
“ Cara kita pacaran Ren, udah kaya uji nyali. “ 


Dan Renata ikut tertawa dengan jawaban Juna. Yang 
tau mereka berpacaran hanya Dika, Seto, Mika. Dan tentu 
saja, Renata dan Juna. Sepanjang perjalanan, Juna tak bosan 
mendengarkan cerita Renata tentang Ayah dan Adiknya. Part 
yang paling menyenangkan menurutnya, yaitu bisa 
mengetahui Renata dari gadis itu sendiri. Tak perlu mendekat 
hanya untuk sekedar tau. Sekarang, dengan terbuka lebar, 
Renata menceritakan semua tentang dirinya. 


“ Cie cie cie!! Penganten baru ... “ ledek Mika saat Juna 
dan Renata melambat di halaman rumahnya. 


" Wadidaw!! Mantap soul nih! Udah anget anget aja.” 
Cicit Seto dengan tampang kaget. Membuat Renata mau tak 
mau harus menahan rasa panas di pipinya. 


“Ya udah, lo berdua kalo mau. Pacaran gih. “ usul Juna 
sambil meletakan helmnya. Melihat ke belakang, Juna 
tersenyum ganjil. 


“ Kalo susah itu bilang, kalo gini apa gunanya tangan 
pacar coba? “ ujar Juna, ia pura pura sebal. Modus. 


427 


Renata tak paham, tapi tangan Juna sudah 
membuatnya paham. Sudah terulur dan membantu ia 
melepaskan kaitan helmnya. Dengan senyum jail, Juna 
melepaskan helm itu. Renata mau tak mau ikut tersenyum. 


"Udah deh! Gue yang jomblo merasa ini adalah bentuk 
kesengajaan! Sengaja lo berdua mesra mesraan di depan 
gue!" Setelah mengatakan itu Seto langsung ngibrit dan masuk 
ke dalam rumah Mika, dan di susul Mika. 


“Biasa, kaum penyendiri. “ Juna mengedikan bahunya 
dengan enteng, “Makanya, tai kucing aja di luar kalo malem 
minggu. Mereka di rumah. Semedi. “ 


“Minta hujan.“ sambung Renata. Mata Juna terbelalak 
dengan sahutan Renata dan ia kemudian tertawa. Renata bisa 
becanda juga toh. 


"Pacar gue udah mulai lucu nih, potensi jadi 
temulawak." ujar Juna dengan bangga. 


“ Loh? “ tanya Renata dengan bingung. Karena level 
kerecehannya belum menyentuh Juna. Juna malah mengusap 
puncak kepala Renata dengan gemas. Tak memberikan 
jawaban, Juna langsung melenggang masuk ke rumah Mika. 


AAA 


“Try out terakhir akhir bulan ini kan kalo engga salah? 
Minggu depan udah efektif buat belajar mode on? “ 


428 


Pertanyaan Mika di jawab dengan anggukan kompak 
Juna, Renata, Seto serta Dika. Mereka berlima entah 
kerasukan apa, mungkin arwah para pejuang pendidikan di 
alam baka sana sedang bertepuk tangan memberikan 
apresiasai, khususon untuk Dika dan Seto, karena mereka 
memilih menghabiskan malam minggu dengan belajar 
bersama di rumah Mika. Dan takan pernah belajar di rumah 
Renata. Dengan alasan yang sangat jelas. 


“ Gue takut nih, listening itu buat kuping gue budek. “ 
Seto meletakan buku paket bahasa inggrisnya. Frustasi. Tapi 
bukan hanya Seto, Dika juga demikian. 


“ Gue kalah sama tukang becak di inggris. Mereka aja 
udah bisa fasih bahasa inggris. Gue engga, “ keluh Dika. Juna 
malah menggetok kepala dua sahabatnya itu dengan tidak 
bermoral. Keduanya sontak mengaduh kesakitan. Karena di 
getok menggunakan gelas. Juna hanya nyengir. 


“ Mau dapet berapa, engga perlu tengsin. Jangan 
takut, masih ada waktu biar nilai lo berdua membaik. “ Juna 
memberikan motivasi. 


“ Kalian kesulitan apanya sih? Sini biar gue bantu ... “ 
akhirnya Renata bersuara setelah sejak tadi sibuk 
mengerjakan soal fisika dan kimia yang ia geluti dengan ulet. 
Renata menyodorkan diri untuk membantu kesulitan Seto. 
Juna menangkupkan tangannya, takjub dengan pembawaan 
Renata yang sangat tenang. 


“Pacar siapa sih ini? Heran deh. “ menteol pipi Renata. 


429 


“ IH Juna! “ Renata berdecak sebal, karena Juna 
mentoel pipinya. Dan itu mengganggunya. 


"” Woyy!! Udah di bilangin jangan tebar mesra mesraan 
ya! “ protes Seto. Amarahnya sudah di ujung. Juna malah tak 
menghiraukan. la melayangkan tanganya, dan sekarang 
memeluk Renata yang protes karena tak bisa bernafas. 


I” 


“Sat! Pen ngehujat! Takut dosa.” Ujar Seto, kemudian 
ia mengusap bibirnya dan bernafas dengan lambat, “astaga, 
mulutku berkata kotor lagi. Gusti! Paringi sabar!!! Selebar 
lebarnya! “ 


Dan mereka berempat tertawa melihat kelakuan Seto 
itu. Baik Renata, Dika, ataupun Mika juga Juna. Belajar seperti 
ini, siapa bilang IPA dan IPS tak bisa akur? IPA dan IPS sudah 
pacaran malahan. 


AAA 


i 


“ Jangan mampir di semak semak ya, inget dosa. 
peringatan Mika membuat Juna terkekeh. Renata tak paham, 
ia duduk saja denan anteng di boncengan Juna. Mereka akan 
pulang, tentu saja. Hari sudah semakin malam dan sekarang 
hampir pukul delapan malam. Seto dan Dika sudah pulang 
duluan. 


“ Pamit ya Mika, bye...“ 


430 


431 


MY BOY 


Barisan siswa siswa itu membuat suasana sekolah 
sangat hening. Saat semua orang sedang menyanyikan lagu 
wajib nasional. Tangan terangkat dan menunjukan 
penghormatan, bendera selesai di kerek hingga ke 
penghujung tiang. 


"Tegakkk!!! Grak!!! “ seruan aba aba itu sontak 
menurunkan tangan yang sejak tadi hormat pada bendera. 
Mata elang Juna terlihat tak tenang. Ia terus menengok ke 
arah Renata yang jauh di kanan barisan sana. IPA 2. Sedangkan 
Juna IPS 3. 


"Udah, Renata engga bakalan di gondol kolong wewe 
juga kali Jun! Santuy aja liatnya santuy.” Dika menepuk bahu 
Juna yang masih menatap Renata. 


“Herman deh gue, emang mata Juna itu udah kepantek 
ke Renata, jadi susah Bunda. Ini lah, kalau anak sejak lahir 
sudah kecanduan Mobile Legend.” Seto mulai berceloteh. 


Juna tak menghiraukan. Matanya memang fokus 
memperhatikan Renata yang sejak tadi meremas tangannya 
sangat gugup. Di depan sana, Pak Adam selaku kepala sekolah, 
juga Ayah Renata sedang memberikan amanat. 


“Gue mau mobililasi. “ celetuk Juna. 


“Widih gayanya! Mobilisasi, bilang aja mau nyabotase 
kelas Renata.” 


432 


Tak mendengarkan celotehan Seto, Juna langsung 
berjalan dan menembus barisan barisan itu. Beberapa orang 
memekik karena kaget. Tapi mereka kemudian diam karena 
tak berani mengganggu Juna. 


Laki laki dengan dasi rapi dan sepatu mengkilat itu 
sangat kontras saat berada di samping Renata. Cakra. Melihat 
Renata yang tak nyaman di gandeng Cakra dengan cara seperti 
itu, membuat Juna marah. 


“Ju-na... “ panggil Renata dengan lemah saat matanya 
bersitatap dengan Juna. 


“Hai Ren... “ sapa Juna balik. Cakra yang tau kalau ada 
Juna di sebelahnya langsung mengeratkan cengkeramannya 
itu. Renata berusaha untuk melepaskan. Juna hanya menatap 
Cakra dengan amarah. Saat puncak amarah Juna hampir 
meledak. 


“Bapa panggilkan tiga siswa berprestasi kita yang 
dinyatakan lolos seleksi SNMPTN di SMA Garuda. Renata 
Abigail, Cakra Bagaskara, Ravia Arnoldi, silahkan ke podium. “ 


Dengan sigap seolah menjauhkan Renata dari Juna, 
Cakra langsung menarik Renata tanpa memberikan celah agar 
Renata lepas dari cengkeramannya. Juna hanya memberikan 
senyum miring. Ingin rasanya, ia yang naik ke atas podium itu 
dan menyuarakan. Kalau Renata adalah miliknya. Dan juga 
sebaliknya. 


433 


Sepucat kain tak bernoda. Wajah Renata dengan 
segala kecanggungannya tak bisa di tutup tutupi. la menatap 
mata Juna di barisan yang ada di depannya. 


"Juna ... “ panggil Renata dengan lirih. 


AAA 


“Wah! Makin gue liat foto foto Juna sama Renata, 
semakin tinggi indikasi penggunaan pelet hitam! “ 


Dika sekali lagi menswipe foto yang ada di ponsel Juna, 
si pemilik ponsel mulai tak suka dengan mulut Dika yang minta 
di setrika itu. 


“Tolong, gue sama Renata emang udah jodoh. Jadi 
harap, jangan iri.” 


“Ish! Gue yang mantannya Selena Gomez, Ariana 
Grande sama terakhir, mantan gue yang lagi viral. “ Seto mulai 
membual. 


"Rosa meldianti! Penari ular! “ sahut Juna sambil 
melemparkan tisu ke muka Seto. 


"Noh, yang kaya gitu lo oper aja ke Dika!” 


“Sorry Set, gini gini standar gue ada di atas Emma 
Watson. Lo kalo ngomongin gue mikir dulu, lo belum pernah 
ngerasain gue ekstrak bareng kulit manggis? “ 


Seto langsung begidik ngeri dengan ancaman Dika, 
saat Dika hendak menswipe lagi foto foto kebersamaan Juna 
dengan Renata. Juna akhirnya buka suara. 


434 


“Tolong balikin hape ipone 11 pro meks tiga puluh juta 
gue. Please ..." 


“ Sombong amat! “ Dika tersenyum kecut saat Juna 
menyebutkan merks ponselnya, yang harganya wadidaw. 
Kalaupun Dika kerja ke Jepang jadi Romusha. Ia mungkin takan 


sanggup. 

“Nih, gue balikin.” Tangan Dika mengulurkan ponsel 
Juna. Juna menerimanya sambil mengamati foto yang Dika 
lihat terakhir kali. Gadis dengan jaket berwarna abu abu yang 
sedang membagikan makanan ke anak anak panti. Tak terasa, 
sebulan. Satu purnama. Juna berpacaran dengan Renata. 
Semuanya baik baik saja sampai pagi tadi saat Renata 
mendadak diam. 


“Entar sore kita main gimana? Sebulan lagi kita ujian, 
ini kumpul kebo kita yang terakhir kali gimana?” usul Seto yang 
sejak tadi merasa ada perbedaan aura yang Juna pancarkan. 


“Boleh lah, kita ngumpul ngumpul.” 


“Gue mau ajak Renata, dia kayanya lagi banyak 
tekanan dari Bokapnya.” 


Dika dan Seto hanya mengangguk dan menyetujui. 
AAA 

“Kita mau kemana Jun?” 

Juna masih diam saat Renata sudah ada di 


boncengannya. Asya sudah nyempil di tengah tengah mereka. 


435 


“Kita ngumpul bareng temen temen. Seto sama Dika ... 


Renata hanya membalas dengan anggukan dan 
mempererat pelukanyna pada Juna. 


“Ka Renata!! Asya engga bisa nafas!!” protes Asya yang 
nyempil di antara Juna dan Renata. Keduanya malah 
tersenyum kemudian tertawa. 


Lapangan basket di komplek rumah Juna sudah sepi. 
Malam ini memang tak terlihat aktifitas bermain basket. 
Hanya saja, dua sosok astral yang sejak tadi berusaha 
membuat kobaran api agar membesar itu, terlihat seperti dua 
orang yang sedang memuja api unggun. 


“Hoi!! Semangat ya! Udah sampe neraka aja lo 
berdua!” sapaan Juna itu membuat Dika dan Seto melirik Juna 
dengan sebal. Memang mereka berdua terlihat seperti sedang 
di jilati kobaran api. 


“Sini lo Jun! deketan dikit, biar gue bakar bokong lo!! “ 
Seto menunjukan bara dari batang kayu yang ia bakar. Renata 
menatap mereka dengan senyuman. 


“Masya Allah!! Ada Asya! Maafin Bang Seto yang 
ngomong kasar tadi ya, itu cuman becanda Bang Seto aslinya 
baik ...“ Seto dengan cepat langsung mendekati Asya dengan 
buru buru. Asya langsung menghindar di balik kaki Renata. 


"Ya ampun, Asya udah beneran deh! Kamu itu 
klonninganya Ka Renata. Berhubung Ka Renata sama Ka Juna, 


436 


dan Bang Seto ini sahabat Ka Juna. Mau ya kalo Asya jadi masa 
depannya Bang Seto...? “ 


Asya tak menjawab, ia justru ingin makin jauh dengan 
Seto. 


Bugh!!! Plastik berisi jagung itu di timpukan ke kepala 
Seto sampai laki laki memekik kesakitan. 


“Syalan lo!! “ 


"Adek gue masih bau telon, mau lo godain?? "Juna 
memiringkan alisnya, heran bercampur ingin menghujat. 


"Ya namanya juga usaha Jun, ini Asya dari umur segini 
aja udah keliatan aura bintangnya. Besarnya mau ikut audisi 
KDI jadilah bintang nih pasti... “ 


Bugh!!! Juna sekarang tak engga untuk memukulkan 
jagung itu sampai bonggolnya memar memar. 


"Udah! Jangan gangguin Asya atau Asya malah nangis 
nih.” Renata akhirnya buka suara karena cengkeraman Asya 
makin kuat. 


Seto mengalah, dengan cepat mereka berempat 
menghampiri Dika yang sudah sukses membuat bara api yang 
berkobar. Asya dengan cepat langsung duduk di pangkuan 
Juna. 


“Asya mau? Jagung manis bakar ...? Tawar Juna saat 
sudah selesai mengupas jagung. Tangannya sudah 
mengangkat jagung yang sudah matang. 


437 


“Mau Ka! Tapi Asya engga mau barengan sama Ka 
Renata ... “ elak Asya dengan mata penuh pengharapan. la 
ingin merasakan satu jagung penuh. 


"Oh kalo tugas buat makan jagung berdua sama Ka 
Renata emang udah harus di emban Ka Juna, Asya .... “ ucap 
Juna dengan melirik ke arah Renata. Gadis itu tersenyum dan 
kemudian melemparkan pandangan menjauhi Juna. 


“Asya duduk sama Ka Seto, Ka Dika dulu ya... “ dengan 
sigap Juna menurunkan Asya dari pangkuannya tanpa 
mendapat protes dari Asya. Juna membawa jagung bakar yang 
sudah matang itu dan menarik tangan Renata. 


“Ikut gue yuk .....“ dan hanya itu, ajakan Juna itu di ikuti 
dengan tangan Juna yang menarik tangan Renata untuk 
menjauh ke tepi lapangan basket. Juna duduk di kursi dan 
bersebelahan dengan Renata. 


“Ren, orang bilang kalo diem diem bae itu engga 
bagus. Bisa buat darah rendah. “ 


Renata menatap Juna dengan heran, “Kok bisa...? “ 


“Kan kekurangan asupan senyuman manis lo Ren. Ini 
kalo suami istri, ibarat engga bisa olah raga malem tiap malem 
jum'at. Kecut Ren. “ ujar Juna dengan mata menerawang. 


Renata terkekeh dengan perumpamaan Juna barusan. 
Laki laki itu kemudian menatap Renata. Tatapan mata setajam 
elang. Khas Juna. 


438 


“Ini kalo orang bilang, ora udud paru paru ora smile 
Ren ... “ canda Juna. Dan akhirnya, satu gelak tawa lolos dari 
mulut Renata. 


"Tuh Asya, Kaka kamu aja lagi asik pacaran di pinggir 
lapangan. Kamu sama Ka Seto kapan...? “ suara keras Seto 
sampai terdengar ke penjuru lapangan. Nampak sekarang, 
Asya mendekatkan diri ke arah Dika meminta perlindungan. 


Juna melihat itu dan kembali fokus pada Renata. Tapi 
gadis itu menunduk dan selanjutnya, di pastikan. Renata 
sedang menangis. 


“Ren?! Lo kenapa, Renata?? “ 


Tak ada jawaban, Renata masih menangis dengan 
menundukan kepalanya. 


"Juna, maaf .... “ 


Permintaan maaf tanpa membuat kesalahan. 
Memangnya maaf untuk apa? 


"Ren, lo minta maaf buat apa?” tanya Juna dengan 
suara yang sangat lembu. Renata mendongakan kepalanya 
dan Juna dengan cekatan langsung mengusap air mata Renata 
yang tersisa. 


"Masalah SNMPTN Jun,” akhirnya Renata bersuara. 
“"Hem...?” Juna menaikan alisnya. 


"Papa yang buat lo engga masuk tahap selanjutnya, 
maafin Papa ya Jun.... “ 


439 


Sebelum seleksi selanjutnya, Renata mendengar 
percakapan Ayahnya dengan Pak Bagas. Juna punya potensi 
besar untuk lulus. Tapi tubuh Renata menjadi sedingin es saat 
mendengar, kalau Ayahnya sengaja tak memasukan Juna. 


“Gue udah berdo'a supaya gue engga lulus seleksi 


Juna malah nyengir dan memeluk Renata dengan erat. 


“Engga apa apa Renata. “ ucap Juna mencoba untuk 
menenangkan. la menepuk pipi Renata dengan gemas. 
Mencoba memberitau secara langsung, kalau itu sama sekali 
tak menyakitinya. 


1” 


“Jun, Papa sampe segitu engga sukanya sama lo Jun 


Juna menggelengkan kepalanya dengan enggan, “ Gue 
engga butuh lolos lolos kaya begituan Ren. Gue engga minat. 


ll 


Renata mendongakan kepalanya dan menatap Juna 
yang masih memeluknya. Mata mereka bersitatap. Dan Juna 
tersenyum meyakinkan. 


“Gue serius. Karena itu bukan yang gue mau. Gue 
punya jalan hidup sendiri, versi Arjuna Leksamana. “ 


Atmosfir di antara mereka berdua berubah 
menghangat. Juna sekarang tau alasan Renata menjadi 
pendiam. Gadis itu memikul rasa bersalah yang kesalahannya 
pun, bukan ia yang melakukan. 


440 


“Dengerin gue Ren.” Juna melepaskan pelukannya. 
Menunjuk hidung Renata dengan jari telunjuknya. 


“Jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar ya Ren 
..“ Juna berkata dengan nada becanda. Hingga Renata gemas 
dan memukul Juna dengan keras. Bught! 


"Ya Rossul! Sakit Ren .... “ jerit Juna dengan melebih 
lebihkan. Renata tersenyum geli dengan polah tingkah Juna 
yang aneh tapi nyata. Seperti tak punya hubungan tapi sudah 
sayang. Eh?! 


Uu 


“Itu guru Bahas Indonesia kita Jun. “ sahut Renata 
dengan menahan gemas. Karena kebiasaan Juna saat kaget 
adalah menyebut nama gurunya itu dengan sengaja. 


“Nah itu tau, gara gara Pak Rossul, gue bisa ngasih puisi 
ke Renata Babigila. “ 


Mendengar itu mata Renata langsung melotot. Ia 
masih ingat kenangan tak menyenangkan itu. Tapi sekarang, 
itu sudah berubah jadi kenangan yang manis. 


"Juna .... “ jerit tertahan Renata membuat Juna 
tersenyum geli. 


“Kalo. Pak Rossul. guru. Bahasa. Indonesia, Pak Adam 
siapa?? “ pancing Juna. Renata tersenyum mendengar 
pertanyaan itu. 


“Pak Adam Bokap gue Juna ...“ jawab Renata dengan 
gemas. 


441 


Juna mengangguk dan berpura pura sedang berpikir, “ 
Kalo Renata? “ 


Mata Renata terkesiap kemudian tersenyum simpul, “ 
Pacar Juna... “ 


Juna tak berekspektasi akan jawaban itu, tapi jawaban 
Renata itu membuat Juna tersenyum dan mengusap puncak 
kepala Renata. 


“Bagus, kalo inget punya pacar. Tapi inget Ren, yang 
namanya Renata bukan cuman pacarnya Juna ... “ 


Usapan di kepala Renata itu terhenti, “ Yang namanya 
Renata ya Renata, perempuan pinter, cantik kaya bidadari, 
dan kebetulan pacarnya Arjuna. Bukan cuman pinter. Lo itu 
individu bebas Ren, inget. Lo bisa ngelakuin apapun yang lo 
mau. Gue juga gitu Ren, Arjuna ya Arjuna. Gue bebas 
ngelakuin apa yang gue rasa, itu bentuk kebebasan 
berekspresi. “ 


“Maksud lo ...? “ 


Tersenyum simpul, “ Yang Pak Adam lakuin, ke gue itu 
engga ada apa apanya. Karena Pak Adam ngira, Arjuna 
Leksmana ini, punya pemikiran hidup kaya siswa didikan dia. 
Sekolah, pinter, terus sukses. Jadi, mau Bokap lo matahin 
peluang gue lulus seleksi apalah itu, gue engga peduli Ren. 
Karena dia matahin sayap gue di bidang yang salah. Gue engga 
minat buat masuk perguruan tinggi kaya gitu. Gue udah punya 
tujuan lain di hidup gue Ren. Dan lo engga perlu ngerasa 


442 


bersalah karena ngerasa masa depan gue udah hancur atau 
apalah. “ 


Juna mengatakan yang sebenarnya. Renata masih 
diam tak bersuara, sorak suara Seto yang kian gentar 
menggoda Asya memberikan selingan candaan di indera 
pendengaran Juna dan Renata. 


"Dan Renata yang ini, juga individu bebas.” Juna 
menunjuk Renata dengan tenang, “Jadi kenapa lo engga 
ngelakuin apa yang lo suka? “ 


Renata kaget dengan pertanyaan Juna itu, “Kenapa lo 
nanya gitu Jun? “ 


"Kenapa? Justru gue yang nanya Ren, kenapa lo masih 
ambil kedokteran saat jati diri lo bilang, kalo lo itu suka 
ngelukis? “ 


Renata terdiam tak bisa berkata, pernah Juna melihat 
foto Renata yang menjuarai harapan empat dalam sebuah 
lomba melukis. Renata menjawab dengan berpura pura tak 
tertarik. Tapi mata tajam Juna bisa melihat ekspresi 
kebahagiaan Renata di foto itu di banding juara satu olimpiade 
fisika. 


“Karena gue bukan individu yang bebas Jun. “ Renata 
menjawab dengan hati yang hancur. Kebebasannya sudah di 
jajah Ayahnya sendiri. Bertahun tahun lamanya. Juna terdiam 
menunggu Renata melanjutkan ceritanya. 


“Dulu Papa engga kaya gini Jun, “ Renata bercerita 
dengan mata yang berkaca kaca. 
443 


“Sejak Mama pergi, dan Bang Alif minggat dari rumah. 
Papa berubah. Jadi kaku, semua harus sesuai apa yang Papa 
mau. Belajar, belajar, sekolah, sekolah, gue cape Jun...” 


Renata mengusap air matanya. Ini adalah luka lama di 
keluarganya. Yang membuat keluarganya kehilangan dua 
orang sekaligus. Membuat Renata kehilangan sosok Kaka yang 
menghuni kamar paling depan dan selalu memetikan suara 
gitar. Seperti kamar kakanya yang kosong, Renata juga tak lagi 
menjadi individu bebas yang bisa di isi dengan imaji yang ia 
sukai. Renata ikut kosong. 


"Kenapa bisa gitu Ren? “ 


“Bang Alif kaya lo Jun. “ tatapan Renata menangkap 
jelas kesamaan Juna dengan Kakanya. Sama sama bebas 
berekspresi, tak mau di kekang, banyak kegilaan. Itu yang 
membuat Renata menjauhi Juna di awal. 


“Bang Alif bukan orang yang bandel, tapi Bang Alif 
selalu ngelakuin apapun yang menurut dia bener. Dan Papa 
engga suka apapun yang Bang Alif lakuin.” 


Renata menghela nafas dalam dalam. Mengingat 
kembali apa yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan 
ini. 

“Dan setelah Mama meninggal di jalan karena 
kecelakaan. “ Renata meremas erat jemari tangannya. 
Kepergian Ibunya yang menjadi titik mula semua belenggu itu. 
Menjadi dasar Ayahnya untuk mengatur semuanya sesuai 
naskahnya sendiri. 


444 


“Kecelakaan? “ tebak Juna, tapi Renata malah menarik 
nafas dengan dalam seolah jawaban yang akan di dapat lebih 
menyesakan dari itu. 


“Mama meninggal karena kejebak tawuran siswa yang 
baku hantam tujuh tahun yang lalu Jun...” 


Juna tak bisa menutupi kekagetannya, tapi rupanya itu 
bukan puncak masalahnya. 


“Dan Bang Alif yang mimpin tawuran itu. Tawuran yang 
buat Mama meninggal. “ 


445 


MY BOY 


Renata yang masih kecil itu mendengar segala 
keributan di ruang tamu. la memeluk erat adiknya yang masih 
di bedong di pelukannya. Suara barang barang yang pecah 
kian membuat pendengaran Renata ngeri mendengarnya. 


” 


“Asya jangan nangis, cup cup ...” ucapan lembuat 
Renata tak bisa menenangkan tangisan Asya yang kian 
menjadi jadi. Mirisnya, seperti tangisan Asya, suara 
pertengkaran dua laki laki itu juga kian mengguntur di 
ruangan. 


“Anak durhaka! Engga bisa di atur!! “ 


Prang!! Teriakan Ayah Renata di iringi benda pecah. 
Sudah tak habis dihitung lagi. Sepertinya, rumah Renata akan 
jadi kapal pecah setelah pertengakaran ini. 


Renata yang merasa takut akan terjadi sesuatu pada 
Kakanya itu memberanikan diri untuk beringsut membopong 
Asya dan mengintip di balik celah pintu. 


Tatapan Renata membulat saat melihat keadaan sang 
Kaka yang tak bisa di katakan baik. Tubuh memar memar dan 
bibir lebam. 


"Papa mukul Bang Alif... “rengek Renata dengan 
ketakutan. 


Setelah kepulangan Kakanya malam hari dengan 
keadaan acak acakan dan mendapati tubuh sang Ibu yang 
446 


membeku di kelilingi orang orang yang melantuntan do'a. Alif 
langsung menyesali perbuatannya. Mengurung diri selama 
tiga hari sampai akhirnya malam ini. Ayahnya mengetahui apa 
yang membuat anaknya lebih terpukul darinya. 


“Kamu bukan anak saya. Selamanya, kamu bukan anak 
saya lagi. “ 


Kata kata dingin itu membuat mata Alif membelalak 
dan terkejut. 


“Pa, Alif- “ 


"Tidak ada anak yang durhaka di rumah ini. Tidak ada 
anak yang membangkang pada orang tua. Tidak ada anak 
yang selalu semaunya sendiri. Dan tidak ada anak yang 
membunuh ibunya sendiri. Kamu tidak punya tempat di rumah 
ini.” 

Wajah Alif sepucat kertas. Dengan bibir memar 
memar, ia berusaha mengatakan isi hatinya. Tapi percuma. 
Pandangan Renata saat itu sudah tak bisa di artikan. Sampai 
tangan Ayahnya terulur mengarah ke pintu rumah. 


“Keluar. Tidak ada hubungan lagi di antara kita.” 


Tiba tiba, suara tangisan Asya yang semakin menjadi 
jadi membuat Renata panik. Pintu di dobrak dan munculah 
Ayahnya dengan raut wajah yang kalap. 


“Papa- U 


“Biar Papa gendong Asya, Renata tidur. Besok harus 
mulai berangkat sekolah. “ perintah Adam dengan nada 
447 


dingin. Renata hanya mengangguk, sepertinya bertanya 
ataupun membangkang takan berarti baik di kondisi seperti 
ini. 

Dan saat Renata keluar dari kamar itu, sosok Kakanya 
sudah tak ada. Di tambah bercak darah di lantai yang tak 
Renata lihat kapan mengucurnya. Semakin membuat Renata 
takut. Takut, kalau setelah mamanya pergi. Keluarganya tidak 
lagi baik baik saja. 


Bangun di keesokan paginya, Renata melihat banyak 
hal yang berbeda. Dua kursi itu kosong. Satu di tinggal mati 
penghuninya, satu lagi di tinggal pergi pemiliknya. Renata 
menatap manik Ayahnya yang berpura pura seolah semuanya 
sudah di atur seperti itu dari semula. Kalau keluarga mereka 
hanya punya dua anak. 


Dan setelah perdebatan di malam yang sangat 
menyakitkan itu, hidup Renata makin tak karuan. Renata yang 
baru berusia sepuluh tahun itu sadar. Kalau keluarganya 
sudah tidak baik baik saja. 


AAA 


"Renata, jangan nagis ... “ 


Pelukan Juna itu menenangkan Renata, ia teringat 
kembali reka adegan malam itu. Dengan usaha untuk merasa 
lebih baik, Renata mempererat pelukannya pada Juna. Kaka 
yang ia lihat sebagai pahlawan, pergi tanpa berpamitan. 
Meninggalkan Renata dengan banyak luka dan membiarkan 
Renata menerima luka baru dari Ayahnya tiap harinya. 


448 


"Juna, jangan tinggalin gue.” Rengek Renata dengan 
isakan yang dalam. 


“Gue takut di tinggal pergi. Jangan ninggalin gue kaya 
Bang Alif, gue mohon ...“ 


"Walaupun gue mirip Abang Alif lo, gue engga akan 
ninggalin lo Ren. Lo tenang. Ini Juna.” 


Mendengar itu, mata Renata menatap Juna dengan 
keraguan. Manusia di takdirkan dengan pertemuan. Satu 
paket dengan perpisahan. Yang Renata tak tau, hanyalah 
bagaimana cara Juna meninggalkannya. Renata takut ia tak 
siap, dengan cara Juna meninggalkanya suatu hari nanti. 


Juna terdiam, janji adalah hutang. Berjanji pada Renata 
untuk takan pernah meninggalkan gadis itu, berarti janji 
seumur hidupnya. Seumur hidup ia akan menanggung janji itu. 
Selamanya. 


“Insya Allah .... “jawab Juna dengan suara baritonnya. 
Renata menggenggam janji Juna itu. Janji untuk tak saling 
meninggalkan itu Renata pegang kuat kuat di dasar hatinya. 


Jangan pernah pergi, Juna. 


AAA 


"Ka Shinta itu dokter ya? “tanya Renata dengan penuh 
rasa antusias yang tinggi. Juna mengangguk saat Renata mulai 
penasaran dengan orang orang yang ada di hidupnya. 


449 


“Ka Shinta itu beberapa kali akselerasi, pokoknya dia 
masuk kuliah masih muda banget dulu. Dia masuk mahasiswa 
kedokteran yang paling muda dan yang lulus paling cepet. “ 


Penjelasan Juna itu kian memupuk rasa kagum Renata 
pada Kaka pacarnya itu. Gadis dengan ambisis tinggi dan kuat. 
Itu yang Renata tangkap dari setiap cerita Juna tentang 
Kakanya. 


“Ka Shinta emang pinter, cantik, tapi galaknya!! Jangan 
main main Ren! Kawah aja bisa langsung surut di sedot Ka 
Shinta! “ Seto begidik ngeri saat membayangkan kalau Shinta 
menghunuskan pisau bedah padanya kalau perempuan itu 
mendengar ia sedang di jelek jelekan. 


Renata hanya tertawa, “Berarti Ka Shinta itu penguasa 
tongkrongan kalian sebelumnya.” 


Juna mengangguk mengiyakan, dulu mereka berempat 
dengan Shinta sebelum gadis itu sibuk dengan rumah sakit dan 
jarang pulang. Ponsel Juna bergetar tanda ada panggilan 
masuk. 


“Halo sayang...?” sahut Juna dengan cepat. Mata 
Renata menjadi membeku dengan panggilan sayang Juna. Tapi 
Renata melihat cengiran di bibir Juna. 


Dari mama. Mulut Juna bergerak memberikan 
penjelasan, Renata tersenyum dengan cara Juna 
memperlihatkan rasa sayangnya pada ibunya. Seringai jahil 
Seto dan Dika menerjang ulu hati Juna. la merasakan aura 
negatif. Tapi ia coba abaikan. 


450 


"Juna lagi di luar Mommy, bentar lagi Juna balik ... “ 
nampak Juna terdiam mendengarkan sahutan di sebrang sana. 


"Juna lagi sama temen temen.” 
“Ahh!! Ah!! Ah!! Ah!! “ 


Mata Juna langsung melotot dengan kaget saat Seto 
mendekatkan mulutnya ke ponsel Juna dan mulai mendesah. 


“Woy! Lo apaan sih!! “ tukas Juna sambil menampar 
bibir Seto dengan pelan. Seto malah nyengir, terdengar 
jawaban dari Ibunya mempertanyakan suara siapa yang 
barusan ia dengar. 


“Anu itu Mommy, anjing deket komple- “ belum selesai 
Juna membuat alasan. Kembali Seto mendesah dengan sangat 
kuat. 


"Ahhh!! Ah!!! Ahhhahahahh!! “ Seto makin 
menghayati perannya menjadi tukang desah. Sambil merem 
melek ia mempraktekan desahan barusan. Belum selesai Juna 
mendaratkan tangannya di bibir Seto. Dika menambah keruh 
suasana. 


"Ya ampun! Juna, pake dulu celananya!! “ pekik Dika 
dengan suara di lembutkan seperti seorang perempaun. 


Sekar di sebrang sana sudah mewanti wanti agar tidak 
membuat Juna sebagai sajian makan malam hari ini. 


451 


"Wah! Sialan lo berdua!” kutuk Juna dengan menekan 
tombol dial merah di ponselnya. Rasanya, kalau panggilan ini 
di teruskan. Nyawanya tidak akan cukup untuk mengampuni 
dua sahabatnya itu. 


"Yang ngedesah Seto Jun! Gue kan ngingetin lo, buat 
pake celana. Siapa tau lo lupa. “ Dika protes saat Juna 
menyambitnya dengan bonggol jagung. 


“Gue cuman- " 


Plak! Plak! Plak!!! Tanpa selesai berbicara. Ampunan 
untuk Seto memang sudah habis. 


Tanpa sadar, Renata malah tersenyum dengan lepas 
melihat kelakuan tiga laki laki ajaib di depannya itu. 


"Ren! Jangan di foto ...!! “ Dika memprotes karena 
hasilnya pasti akan jelek. Karena wajahnya sudah acak acakan 
dan banyak kulit jagung yang di lemparkan dengan 
sembarangan oleh Juna padanya. 


Wush!!! Asya ikutan melemparkan kulit jagung pada 
Seto. la kira mereka bertiga sedang bermain perang perangan. 


"Astaga! Asya, untung mata Abang Seto kuat, kecolok 
kulit jagung pun masih aman.” Seto mengucek matanya yang 
perih itu. Asya malah terkikik. 


“Ya ampun, masih kecil aja udah ngegoda iman buat di 
iya iyain.” Pukauan Seto membuat Juna marah dan 
menyambitnya dengan jagung. Jagung yang masih utuh. 


“Wadoh!! “ 
452 


Dan lucunya, suara Seto barusan menggema di 
lapangan. 


Dow... dow... dow... doww... sampai menghilang. Seto 
dan Juna serta Dika maupun Asya tak bisa menahan diri untuk 
tak tertawa. Dan jepretan empat sosok itu membuat Renata 
tersenyum puas. 


“Kericuhan kaya gini emang harus di abadikan.” Renata 
mengulum senyum saat empat orang itu tersenyum 
mengelilingi api unggun kecil. 


NAN 


“Lo seneng itu Ren? Kumpul sama temen temen gue?” 


Juna melihat Renata yang sejak tadi melihat foto foto 
mereka semalam. Dengan senyuman yang tak kunjung layu, 
Renata seakan tak bosan melihat kenangan yang terpotong 
tiap detiknya menjadi sebuah potret yang tak bergerak. 


“Gue seneng Jun.” jawab Renata dengan anggukan 
mantap. Juna hanya mengulum senyum saat melihat 
senyuman Renata. 


“Gue ke kelas dulu ya Ren, lo baik baik.” 


Renata menatap Juna yang hendak pergi dan 
mengangguk dengan riang. 


"Aduh!! “ tanpa sengaja kepala Juna terbentur rak 
buku. Renata tak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi 
kesakitan Juna itu. Mereka memang selalu bertemu di 


453 


sekolah, tapi secara diam diam. Dan tempat yang paling sering 
mereka gunakan adalah perpus. 


“Siapa yang naruh rak disini! “ protes Juna dengan laga 
seakan hendak mengajak rak maha besar itu bertarung. 
Renata tersenyum lagi. Juna memalingkan wajahnya untuk 
melihat Renata. 


“Gue ke kelas dulu ya Ren ... “ pamit Juna lagi. Renata 
mengangguk. 


Laki laki itu keluar dari perpus sembari mengusap 
kepalanya yang mungkin masih terasa sakit. Renata melihat 
kepergian punggung itu dan kembali menatap foto foto itu. 
Banyak hal yang ingin ia lakukan dengan foto itu. Banyak. 


Mata itu terhenti melihat Renata. Pemilik tubuhnya 
juga  beringsut pergi meninggalkan perpustakaan. 
Membiarkan Renata di dunianya tanpa bisa di ganggu. Tanpa 
di sadari, sejak tadi sosok itu di sana. Memperhatikan. Bahkan, 
Juna dan Renata tak menyadarinya. 


NAN 


Perjalanan pulang Juna di sertai senyuman dan 
seringai jahil. Tiba tiba mata Juna memicing saat melihat sosok 
Kakanya sedang berdiri di tepi jalan sambil mengitarakan 
pandangan. 


“Woi!” sapa Juna setengah berteriak, setengah 
ngegas, dan klakson yang nyaring. Shinta menatap adiknya 
bersiap melakukan operasi dadakan. 


454 


“Belum pernah ngerasain di setrum? Hah? “ 


“Hehe, belum.” Juna nyengir dan menatap keadaan 
kakanya yang lusuh seperti kekuarangan waktu istirahat. 


“Buruan,” perintah Juna dengan tak sabaran. 
“Apa?!” 
“Mau pulang kan lo Ka? Masa mau di sini? “ 


Shinta menatap Hengki dengan ragu. Tujuannya ke sini 
bukan untuk pulang. Ada tujuan lain. 


“Gue lagi engga mau pulang, gue lagi ada urusan.” 


Juna menatap Kakanya itu dengan tak percaya,” Muka 
lo aja udah kusut begitu kaya duit kembalian angkot. Kecapean 
gitu, lo mau kemana?” 


Shinta tak menjawab dia malah menyebrang jalan dan 
berlari secepatnya meninggalkan Juna. Laki laki itu kaget 
dengan tingkah laku Shinta saat ini. 


“Woi! Liat kanan kiri, jangan asal nyebrang!” 


Tapi Shinta sudah sampai di sebrang jalan dengan 
senyuman sumringah, gadis itu melemparkan sapaan pada 
adiknya dengan lambaian yang sangat kencang. 


“Bilang Bokap! Gue lagi ada perlu!!! “ 


Juna hanya ngelus dada dengan kelakuan kakanya itu, 
saat ia hendak melajukan Hengki. la menangkap sosok itu. 


455 


Dengan majalah di tangannya dan topi caping yang menutupi 
sebagian wajahnya. Juna paham. 


“Bang!! Berenti!!! “ 


Laki laki itu terhenti dari kegiatan mengitarakan 
majalah dan koran. Menatap anak setengah tanggung dengan 
seragam SMA yang tengah berlari sumringah mendekatinya 
dengan senyum merekah. 


"Wah!!! Bang!! Makasih Bang!! “ teriak Juna sambil 
memeluk laki laki itu. 


“Abang waktu itu udah mau nolongin saya! Abang 
pasti dulunya nih jago wushu, apa jago kandang. Apa jago 
tawuran. Serah lah Bang! Pokoknya makasih!” 


456 


MY BOY 


*** Lagi ngapain? *** 


Renata membaca pesan itu sembari membalik buku 
paket fisika, senyumnya terkulum dan langsung menutup 
buku itu untuk fokus mengetikan balasan pesan Juna. Jari 
jemari Renata mengirimkan pesan itu. Dan yak! Terkirim. 


*** Lagi belajar, lo lagi ngapain? *** 


Renata kembali membuka buku paketnya sembari 
menunggu balasan dari Juna. la melakukan banyak hitungan 
fisika sedari tiga jam yang lalu. Dan tak lama, pesannya sudah 
di balas oleh Juna. Dengan kekehan kecil, Renata membaca 
pesan balasan Juna itu. 


*** Katanya, duduk terlalu lama itu meningkatkan 
resiko kematian. Jadi gimana kalo waktu lo di gunain buat jalan 
sama gue? *** 


Renata tersenyum membaca balasan pesan Juna. 
Dengan sigap ia merapikan meja belajarnya dan menatap 
langit yang sudah berwarna jingga. Awan pun mulai 
bergerombol untuk menghilang. Surya sudah tertancap di 
penghujung barat dan hendak berpulang ke pelabuhannya. 


Renata belum wmebalas apa apa, ia masih 
memperhatikan sekelilingnya. Setelah hari hari berat yang ia 
lewati sendirian. Bertahan memperkokoh diri sendiri agar tak 
roboh. Dan hancur. Kini Renata bertemu dengan Juna. 


457 


Rasanya, ia tak perlu lagi terlihat yang terbaik. Juna akan 
menerimanya apapun keadaanya. 


*** Kok lo belum bales sih? Gue hitung sampe tiga, 
bales ya. *** 


*** Iya, Juna. Pacar lo ini mau dandan dulu ya... *** 


*** Lo engga rusak Ren, engga perlu di dandanin. Gue 
bukan tim bedah rumah ... *** 


Membaca balasan pesan Juna itu, Renata jadi 
berdecak sebal sekaligus gemas. Ada ada saja cara Juna 
membuat ia geli, marah, dan gemas di saat yang bersamaan. 


*** Kita bangun rumah tangga aja ya Jun... “““ dan di 
baca. Sekian lama Renata menunggu balasan dari Juna, tapi 
tak kunjung di balas oleh laki laki itu. Nampaknya, Juna sedang 
melakukan sesuatu. Entah apa. 


*** Ini gue engga suka di baperin gini ya Ren!! Ya udah 


kalo lo maksa! Kita engga jadi jalan jalan. Langsung ke KUA!!! 
Kaka 


Balasan pesan Juna, extraordinary Juna. 
*** Iya, asalkan itu lo. Arjuna Leksmana. Gue mau. *** 


*** Gue tunggu lo di deket pos satpam. Sekarang. *** 
balasan Juna dengan nada mengancam. 


Juna mengirimkan foto Pak Saeful alih alih fotonya. 
Rupanya sejak tadi laki laki itu sudah bersemedi di depan 


458 


kompleks rumah Renata. Membalas pesan dari Renata dengan 
di selingi candaan dengan Pak Saeful. 


Renata semakin bersemangat untuk mengobrak abrik 
isi lemarinya. Melayang sudah angan Renata. Mencoba 
menerka tempat apa yang akan ia kunjungi dengan Juna. 
Berkali kali Renata berubah pikiran saat memilih baju. Takut 
tak cocok dengan tempat yang ia akan kunjungi dengan Juna. 


“Ren, Papa mau nganterin Asya ke tempat les balet 
sekalian renang. Kamu engga apa apa di tinggal sendirian 
kan?” 


Mendengar suara Ayahnya dari luar kamar, Renata 
langsung berlari dan membukakan pintu. Kepala Renata yang 
terjulur keluar sedangkan tubuhnya masih di balik pintu itu 
mengejutkan Adam. 


"Papa seriusan pergi? “ tanya Renata, ia tak bisa 
menyembunyikan nada antusias dari pertanyaanya. Ayahnya 
itu mengangguk tanda mengiyakan. Sejenak raut Ayahnya 
nampak bingung. Dengan cepat Renata menghilangkan 
ekspresi terlalu bersemangatnya. 


“ Kamu kenapa? “ tanya Adam saat melihat raut 
puterinya berubah. 


“Tapi Renata mau pergi Pa, ke rumah temen ada yang 
mau minjem catetan Renata. Kayanya sampe malem. Nanti 
rumah kosong ...” 


459 


“Ya udah engga apa apa, kamu pergi aja. Jangan lupa 
kunci pintu. Kamu udah belajar kan?” tanya Adam 
memastikan. 


Renata terdiam kemudian mengangguk. Satu 
pertanyaan yang mewakili kekhawatiran Ayahnya sejak dulu. 
Kamu sudah belajar? Tanpa harus berbohongpun Renata 
sudah belajar. Dan senyuman puas itu di layangkan. Renata 
pun puas. Karena artinya, ia di perbolehkan pergi. 


“Ya udah, hati hati ya. Papa pergi dulu, Asya udah di 
mobil .... “ 


Dan Renata tak bida menutupi kegembiraaanya. la 
berjingkrak dan memasuki kamarnya. Bahkan bunyi bedebum 
pintu yang ia banting saking senangnya tak bisa mengagetkan 
Renata. Dengan semangat Renata kembali mengacak acak isi 
lemarinya. Dan pesan Juna membuat Renata berhenti dari 
sikap gila sesaatnya itu. 


*** Gue paling cinta sama Renata yang gue kenal. *** 
sepertinya Juna memasang CCTV. 


Hanya pesan itu, dan euforia Renata di bilas habis. 
Bersih. Oke! Renata takan menjadi perempuan lain. Cukup jadi 
diri sendiri. Tapi godaan itu terus terngiang di pikiran Renata. 
Tangannya gatal untuk melakukan sesuatu. Yang membuat 
Juna, setidaknya merasa kalau ia semakin cantik. Harus! Laki 
laki itu harus melihatnya sangat cantik hari ini. 


NAN 


460 


Hengki melaju di depan halaman rumah Renata. Gadis 
itu mengrim pesan pada Juna agar ke rumahnya, karena 
Ayahnya takan memergoki mereka. 


“Hai, pacar ... “ sapa Juna dengan ceria saat Renata 
keluar dari halaman dan mengunci gerbang. Dengan pakaian 
kaos dan celana jeans belel. Serta rambut yang di kuncir. Juna 
saja sudah jatuh cinta pada sosok Renata. 


“Kita jadi pergi?” tanya Renata dengan bersikap biasa 
saja. la sedikit kecewa karena Juna tak melihat perbedaanya. 
Tapi ya sudahlah. Toh laki laki takan bisa membedakan rok 
span dan rok plisket. Mereka tetap menamainya rok. 


"Jangan kira gue engga tau Ren.” Tuding Juna dengan 
suara tajam. 


Dan gerakan Renata yang hendak menaiki Hengki 
terhenti. Tubuh Renata membeku karena pertanyaan Juna 
seperti interogasi. 


"Apa? “ Renata menatap Juna dengan bingung. Apa 
yang ia buat? Kesalahan macam apa memangnya? 


“Jangan cantik cantik Ren, gue takut saingan sama 
orang orang di luar sana yang lebih dari gue.” 


Juna menunjuk bibir Renata yang bersemu pink 
mengkilat karena lip tint yang ia pakai belum sepenuhnya 
kering. Kembali, Juna menunjuk bibirnya. Renata terkekeh 
geli. la tak biasa berdandan. Dan sekalinya berdandan, Juna 
langsung mengetahuinya. 


461 


“Kenapa lo musti takut kalo gue di gondol orang lain?” 
tanya Renata dengan gelagat seolah sedang menantang Juna. 


“Karena siapapun itu, minumnya teh botol sosro.” 


Renata memasamkan wajahnya, lagi lagi. Juna seperti 
roller coaster. Yang akan serius tanpa tempo karena dalam 
sekejap mata ia akan berubah menjadi jenaka. Renata suka sisi 
Juna yang seperti itu. Tapi sekarang, ia sedang membayangkan 
mendapatkan jawaban yang serius. 


Dan Juna bahkan tak membujuknya, benar benar 
tipikal laki laki tidak peka. Renata bersumpah, selama ia 
menjadi pacar Juna. la akan mengasah kepekaan Juna hingga 
tajam. 


"Karena, apapun itu Ren. Entah gue atau siapapun. 
Pasti engga mau, kalau orang yang dia sayang, bahagianya 
sama orang lain.” 


Juna sudah turun dari Hengki dan tangannya 
memasangkan helm ke Renata. Gadis itu terdiam, Juna sedang 
berbicara serius sekarang. Benar memang, Juna adalah Roller 
Coaster. Berubah ubah dengan fluktuasi yang cepat. 


“ Karena, gue mau lo bahagia sama gue, maaf nih kalo 
gue egois. Abis lo cantik gini Ren. Makin lo cantik, makin 
banyak orang yang sadar kalo lo itu pantas banget buat di 
miliki. Makin banyak saingan kan gue.” 


Renata terkekeh geli. Ini seperti rumus pemasaran. 

Makin sedikit barang, makan peminat akan meningkat. Juna 

menghapus lip tint itu dengan jarinya. Renata hanya diam saja. 
462 


"Jangan cantik cantik Ren, lo tau iman gue lemah kan. 
Yuk buruan naik... “ 


Mereka melaju dengan cepat tanpa beban. Dua muda 
mudi. Sepasang yang saling melengkapi. Ritmenya benar 
benar cepat. Harmoninya seakan tak bisa di perlambat. 
Kebahagiaan yang Renata rasakan saat bersama Juna. Seperti 
hantaman bertubi tubi, dan berulang kali. Kebahagiaan 
bersama Juna, seperti tanpa batas. Semakin Renata mencintai 
Juna, semakin ia ingin mencintai laki laki itu. Lebih dan lebih. 


“Duduk...” 


Renata mengikuti perintah Juna dan duduk di 
rerumputan kering itu, beralaskan jaket Juna. Renata mulanya 
menolak. Tapi Juna memaksa dan langsung pergi begitu saja. 
Ini taman. Benar benar taman yang luas dengan banyak orang 
yang berlalu lalang. Lantas? Kenapa Juna memilih duduk 
menyentuh bumi, kalau mereka bisa duduk berdua seperti 
pasangan di sebrang sana? Renata iri. 


"Jangan ngelamun, kerasukan entar susah pulangnya.” 


Lamunan Renata terhenti dan di gantikan dengan 
keterkejutan yang luar biasa. 


"Juna.... “ rengek Renata dengan bulir air mata yang 
siap jatuh. 


“Siapa yang ngebolehin lo nangis, buruan hapus air 
matanya.” Sela Juna dengan nada marah, tapi senyuman 
tersungging di bibir laki laki itu. Di kedua tangan Juna sudah 


463 


memegang kuas dan kanvas, serta kotak cat air yang entah 
Juna dapatkan dari mana. 


“Ini, ayo lo lukis apapun yang lo mau Ren.” Juna duduk 
di samping Renata dan menata kanvas dengan ukuran 60 x 60 
cm itu. Mata Renata masih terpukau dengan apa yang ada di 
depannya. Sudah lama sekali ia tak melukis, takut ketahuan 
Ayahnya lebih tepatnya. 


“Liat lo bahagia, itu berarti ngebebasin lo buat 
ngelakuin apa yang lo mau.” Juna bersuara dan 
menghadapkan tubuhnya agar berhadapan dengan Renata. 
Gadis itu menatap Juna dengan terpukau. Entah rencana apa 
yang Tuhan buat, sampai ia bertemu laki laki seperti Juna. 


“Gue engga mau, Renata yang di ciptakan Tuhan itu 
mati di tangan manusia.” 


“Maksud lo?” 


“Gue mau, Renata yang di ciptakan Tuhan pada 
awalnya, hidup. Renata yang Tuhan ciptakan, sebagai wanita 
cantik, pinter dan kaya bidadari itu loh .... “ ucap Juna. Renata 
terkekeh dengan geli. Di saat seperti ini, Juna masih setia 
dengan kerecehannya. 


"Renata itu individu yang bebas,” tunjuk Juna pada 
Renata,” Individu yang Tuhan hadirkan buat jadi pelukis 
terkenal di masa depan, Tuhan yang ngasih mimpi itu ke 
Renata. Gue engga mau Renata yang Tuhan kasih misi besar 
itu mati. Karena ngikutin standar manusia. Yang engga 
konsisten. Dulu cantik harus putih, sekarang kulit item kek 


464 


pantat panci di bilang ekstotis. Engga konsisten kan Ren? Jadi 
jangan ngikutin standar manusia.” 


“Juna ... “ panggil Renata dengan lemah, ia terlalu larut 
dalam kebahagiaan ini. 


“Gue bakalan tetep hidup. Sekuat apapun manusia 
yang mau bunuh Renata yang ini,” Renata menunjuk dirinya 
sendiri. Kemudian ia tersenyum dan Juna juga ikut tersenyum. 


“Renata yang bebas dan punya misi dari Tuhan itu. 
Akan tetap hidup, walaupun manusia manusia itu mau 
ngebunuh Renata yang ini, supaya jadi Renata yang bisa di atur 
dan di setting kaya apa yang mereka mau.” 


Dan percakapan itu selesai saat Renata menggoreskan 
pensilnya, membuat sketsa kasar tentang empat orang 
dengan gelak tawa tiada habisnya malam itu. Membuat Juna 
sebagai sosok yang dominan. Membuat Seto sebagai sosok 
yang jenaka, membuat Dika sebagai sosok yang tenang, dan 
membuat Asya sebagai sosok yang tertawa lepas karena 
bahagia bersama ketiganya. 


Juna tersenyum miring saat melihat betapa 
berbakatnya Renata di bidang yang ia impikan. Betapa 
kejamnya manusia yang menekan Renata agar menjadi pribadi 
yang sesuai standarnya. Menjadikan Renata manusia dengan 
otak kalkulator, padahal alih alih menjadi tukang hitung, otak 
Renata berisi imaji yang membutuhkan kanvas dan cat sebagai 
medianya. 


465 


“Selesai belum?” Juna menyenterkan ponselnya untuk 
memberikan penerangan pada Renata yang sibuk melukis. 
Gadis itu tak menggubris.ia sibuk menggoreskan kuas dengan 
sapuan warna biru tua. Memberikan tekstur ke sosok Juna. 
Menjadikan gambaran Juna di kanvas itu makin dominan 
karena ketampanannya. 


“Udah selesai... “jawab Renata dengan nada yang puas 
dengan hasilnya. Lama tak melukis, tangannya menjadi kaku 
dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan 
lukisannya. 


“Ganteng... “ puji Juna pada potretnya sendiri. 
“Siapa? “ tanya Renata dengan cepat. 
“Juna lah, masa si Seto. Apa Titi---" 


"Temen kelas gue,” sela Renata. la sudah tau 
kebiasaan Juna yang menjadikan Titin sebagai kambing hitam, 
juga kebiasaan Juna yang membawa bawa Pak Rossul. Juna 
nyengir, Renata ternyata sudah menyelami dirinya sama 
dalamnya seperti ia yang menyelami Renata. 


"Wah, kita makin klop nih ...” ujar Juna dengan bangga. 


“Pulang yuk ... “ ajak Juna sambil membereskan alat 
lukis yang berserakan. 


"Ayo, udah malem juga.” Renata bangkit dan 
kemudian terlihat ragu. Juna memandang Renata dengan 
heran. 


466 


"Kenapa? Ada yang aneh, ada yang ketinggalan, ada 
yang kelupaan?” ceceran pertanyaan Juna itu bukan termasuk 
hal yang sedang Renata khawatirkan. Wanita itu sedang 
mengkhawatirkan hal lain. 


“Gue bingung mau naruh lukisan ini di mana,” jawab 
Renata dengan jujur. 


“Gue bawa pulang Ren, ini kan gambar lo buat gue. 
Jangan kira gue ngasih kanvas sama catnya gratis ya Ren.” 


Renata tersenyum, Juna pasti sudah tau kalau lukisan 
itu di bawanya pulang. Akan berakhir dengan kehancuran. 
Ayahnya pasti takan menyukai karya Renata itu dan langsung 
membuangnya, atau kejinya. Di bakar habis seperti lukisan 
lukisan Bang Alif terdahulu. 


“Udah naik belum Ren? “ 


Juna setengah berteriak agar Renata mendengar, 
sepertinya Renata kesuliatan membonceng sambil membawa 
lukisan di belakang. 


"Udah..! “ jawab Renata tak kalah nyaring. Juna 
ngangguk ngangguk. 


[7 


“Kalo udah, ya sana turun!” perintah Juna dan itu 


membuat Renata sebal. la di kerjai. 


[o 


“Juna!!!! “ Renata gemas dengan kata kata Juna. Laki 
laki itu kemudian terkekeh dan melajukan Hengki untuk 
mengantar Renata pulang. 


467 


Sepasang yang saling melengkapi. Mungkin, itu sangat 
serasi sampai ada mata yang iri. 


468 


MY BOY 


Dengan pandangan berbinar, Renata tak bisa 
mengatakan kebahagiaanya hari ini. Ini hari paling 
membahagiakan untuknya, setelah bertahun tahun 
terkekang. Penyelamatnya, adalah orang yang dulunya mati 
matian ia hindari. 


Renata berjalan dengan pelan dengan Juna yang 
membawa Hengki dengan pelan. Renata berjalan sejajar 
dengan Juna. 


“Kenapa kita musti kaya gini sih? “ tanya Renata 
dengan penasaran. 


“Karena kalo gue anterin lo sampe depan rumah, lo 
bakalan dapet masalah.” Jawab Juna dengan singkat. Renata 
hanya manggut manggut. Tapi otaknya menyulutkan 
pertanyaan lain. 


"Terus, kenapa lo masih motoran di samping gue?” 


Renata sudah bisa melihat rumahnya yang bercat biru 
sudah dekat di sana. Juna tak kunjung menjawab. Tapi 
kemudian laki laki itutersenyum. 


"Kenapa ya? Apa mungkin karena gue belum mau 
pisah sama lo?” Juna melihat Renata yang memalingkan 
wajahnya karena malu. Juna malah menikmati Renata yang 
seperti ini. la kembali menatap jalanan dengan fokus. 


469 


“Gue bawa motor santai, ngelewatin rumah lo. Kalo 
gini kan bokap lo engga bakalan nyadar kalo lo baru aja turun 
dari motor gue.” 


Renata manggut manggut, dan benar memang. Juna 
menjaganya sampai ia masuk ke ke halaman rumahnya, 
bentuk tanggung jawab Juna memang lain. Laki laki itu 
tersenyum dan kemudian berlalu. Dengan vespa bernama 
Hengki dan lukisan potrait yang baru Renata buat. Laki laki itu 


pergi. 
“Temen kamu engga mampir Ren?” 


Suara itu mengagetkan Renata, ia tersentak karena tak 
menyadari sedari kapan Ayahnya sudah duduk di teras dan 
menatapnya yang senyam senyum sejak tadi. 


“Engga mau Pa, katanya udah malem.” Renata 
menjawab sambil memperhatikan mimik wajah Ayahnya. 
Nampak tak terlihat kecurigaan. Renata bisa menghembuskan 
nafas dengan lega. 


"Ya udah, masuk gih. Kalo kamu cape, jangan belajar 
lagi. Istirahat aja.” 


Renata merapatkan bibirnya dan mengangguk, dengan 
kelegaan yang sungguh sungguh lega! Renata menjalankan 
kakinya untuk masuk ke dalam kamarnya. Malam ini memang 
Renata tak ada niatan untuk belajar, ia malah ingin 
menggambar banyak hal. Potretnya dengan Juna misalkan? 


AAA 


470 


| U 


“Gue iri deh sama lo Ren! Mika menjerit sangat 
keras sampai Renata harus menutup telinganya. Takut ada 
frekuensi yang tak stabil. 


1? 


"Jangan kenceng kenceng napa Mik 


“Ya gue ngerasa jodoh gue makin hari makin jauh Ren, 
engga keliatan.” Desah Mika penuh dengan rasa putus asa, 
frustasi rasanya setelah debut menjomblo dari Rian. 


“Ya jodoh lo suruh balik dong Mika, kan udah 
maghrib.” 


“Yee!!! Anda ngelawak?? Gue kedukin lubang kubur 
sekarang mau Ren? “ tawar Mika penuh dengan ancaman. 
Renata hanya terkekeh. Di sebrang lapangan sana, ia melihat 
ada sebuah perbincangan yang membuat Renata meneguk 
ludahnya kuat kuat. 


“Ren? Kenapa?” tanya Mika, ia mengikuti arah 
pandangan Renata dan mendapati peran yang menarik. Cakra 
sedang bercengkerama dengan Ayah Renata. Nampak Pak 
Adam sedang menepuk bahu Cakra sambil tersenyum bangga. 
Dan tak lama, Juna juga lewat. Pandangan Ayah Renata 
langsung berubah. 


“Gue sekarang sadar Ren, engga ada yang beruntung 
di dunia ini. Emang yang paling kejam tuh ya, cinta tak di 
restui.” Ucap Mika dengan nada menggurui bak sudah 
merasakan pahit manisnya percintaan. Renata hanya 
menganggukan kepala sebagai jawaban singkat. Memang, 
rasanya. Halangan ini benar benar besar. 


4/1 


"Juna pernah ngomong ke gue kalo sesulit apapun 
halangan yang kita hadapi, semuanya akan terasa-" 


“Gue udah tau, kalo di hadapi sama sama kan?” 


Mika memotong dengan percaya diri kutipan yang 
akan di sampaikan Renata, rupanya gadis itu memiliki kutipan 
yang bertentangan. Renata menggelengkan kepalanya tanda 
tak sependapat. 


"Seberat apapun masalahnya, akan terasa ringan kalau 
tak di pikirkan.” 


Dan rasanya, Mika ingin langsung berlari ke belakang 
kebun sekolah untuk memulai proyek gali lobang kubur 
Renata. Gadis yang hendak di buatkan lobang kubur itu malah 
bangkit dari posisi duduknya. 


“Eh! Mau kemana lo, lo belum mesen nisannya mau di 
tulis apaan! “ Mika menghalangi Renata yang sepertinya 
hendak pergi ke suatu tempat tanpanya. Renata malah 
tersenyum dengan senang. 


“Mau apapun halangannya, Juna engga akan peduli. 
Juna punya caranya sendiri. Karena Juna, itu lain.” 


Renata melepaskan cengkeraman Mika dan kembali 
tersenyum, “Dan gue mau ke kolong meja perpus buat ketemu 
sama Juna.” 


Salam yang di lengkapi lambaian tangan Renata itu 
menyulut amarah Mika. la marah atas kesendirian. Wah! Kalau 


472 


sahabat mulai berpacaran dan posisi sahabat di 
kesampingkan. 


Punggung Renata sudah menjauh, gadis itu berjalan 
dengan berjingkrak menuju perpustakaan. Melewati UKS. 
Kenangan yang Renata ingat saat melewati UKS. Pingsan dan 
digendong Juna, setelah itu berlanjut dengan ranjau bakso 
dengan pesan berantai di dalamnya. Renata terhenti dan 
menatap pintu UKS. 


“Kita bisa ya kan?” tak ada jawaban. Tapi Renata yakin 
jawabanya akan sama dengan keyakinannya. 


AAA 


“Kita mau kemana emangnya?” 


Suara Renata tak di gubris, jadi Renata memutuskan 
untuk diam. Di belakangnya sudah ada Seto, Dika dan Mika 
yang mengendarai motornya masing masing. Pulang sekolah 
ini, Renata tak tau kemana arah yang akan Juna tuju. la yakin, 
hari ini akan sama indahnya seperti hari yang ia lalui bersama 
Juna. Menyenangkan. Renata yakin itu. 


Mereka berhenti di sebuah lahan luas yang di jadikan 
tempat bermain anak anak panti. Renata turun dan Juna 
melakukan hal yang selalu membuat Renata berdetak cepat. 
Jantungnya seperti di kejar kejar setan kredit. 


"Jangan protes, ini tuh gunanya tangan pacar. Ya 
gini...” Ucap Juna dengan mata terfokus dan tangan yang 
berusaha melepaskan kait helm yang di pakai Renata. Gadis itu 
hanya tersenyum. 


) 


473 


“Nah, udah. Hari ini anak anak panti pada puasa. Kita 
ke sini mau ikut buka puasa.” Tutur Juna dengan cepat karena 
ia sudah mendengar kalau suara suara anak panti 
memanggilnya. Mulai dari Ana hingga Ucup. 


“Hai sayangnya Mas Juna....“ Juna berjongkok saat Ana 
menghampiri Juna dengan senyum ala bocah yang menanti 
orang favoritnya. 


1” 


“Ana belum buka puasa loh! 


“Ish pinternya Adek Mas Juna yang ini... “ puji Juna 
sambil mengusap pucak kepala bocah itu. 


“ Engga kaya Ka Sifa, dia engga puasa hari ini...” 


“Ish, udah muji diri sendiri, sombong dan sekarang 
jelekin Ka Sifa...” tutur Juna menyebutkan sifat jelek Ana. Gadis 
kecil itu cemberut. 


“Bukan gitu, tadi pagi Ka Sifa nangis karena di rok 
sekolahnya ada banyak banget darah Mas!! “ Ana bercerita 
seolah Sifa baru saja pendarahan karena kecelakaan lalu lintas. 
Mata Ana sampai membulat membayangkan tragedi berdarah 
pagi tadi. Juna hanya manggut manggut. 


“Jun, gue sama Seto mau cari cendol dawet lima 
ratusan buat buka puasa anak anak ya?” teriakan Mika itu 
membuat Juna berbalik dan melayangkan tanganyannya. 


"Iya, ati ati ya....” 


Dan mereka mengangguk, sedangkan Dika rupanya 
sudah ikut bergabung dengan permainan sepak bola anak 
474 


anak panti. Ana juga sudah bergabung dengan anak anak lain 
untuk bermain petak umpet. 


“Kenapa?” tanya Juna dengan bingung saat melihat 
perubahan ekspresi Renata. 


“Gue engga puasa,” jawab Renata dengan singkat lalu 
berjalan ke arah bangku di pinggiran tanah luas yang di 
wakafkan Galang untuk anak anak panti. 


“Terus kenapa kalo engga puasa?” 


"Jangan bilang lo juga puasa?!” tebakan Renata tepat. 
Juna hanya menjawab dengan nyengir. 


"Makanya gue engga jawab pertanyaan lo Ren, mulut 
gue bau surga. Surga duniawiyah Ren.” Kekeh Juna dengan 
sesekali mencium bau mulutnya sendiri dan kaget dengan 
mulutnya. Renata jadi kesal di buatnya. 


"Terserah deh Jun, gue kan jadi ngerasa kalo gue itu-“ 


“Udah deh ya, Ka Renata yang cantik. Jangan di pikirin, 
ibadah itu masing masing. Gue udah kebiasaan, dari dulu 
ngikutin anak anak di panti buat buka bersama. Jadi gue ikut 
puasa.” 


Renata masih mengerutkan bibirnya, rasanya ia belum 
mengenal Juna seluruhnya. Padahal ada beberapa kali Renata 
di ajak ke panti bersama dengan Asya. 


“Senin besok kita ke sini lagi ya Jun?” Renata menatap 
Juna, ia tak lagi mengerutkan bibirnya. Sekarang, malah mata 
dan senyuman bersinar dari wajah Renata. 
475 


“Kita buka puasa bareng anak anak panti, gimana?” 
“Ayo...!” jawab Juna dengan sangat senang. 


Gadis tanggung itu berjalan melewati Juna dengan raut 
wajah yang masam. Rautnya bahkan sudah terlihat saat 
mendapati Juna, lagi lagi membawa Renata kemari. 


“Hey! Sifa!!! “ sapaan Juna yang sangat bersemangat 
itu hanya di jawab dengan senyuman lemah dari Sifa. Renata 
melihat itu dengan pandangan lain. 


“Sabar ya Sifa, hari pertama dan untuk pertama 
kalinya, emang sakit.” Pukas Renata dengan senyum ramah. 
Sifa tak bisa menahan untuk tidak memutar bola matanya. 
Untung saja Renata tak menyadari itu. 


"Iya Ka, Sifa pamit dulu ya...” ucap Sifa sambil berlalu. 
“Emang sakit?” tanya Juna dengan penasaran. 
"Iya, sakit banget Jun.” 
“Sakitan mana sama di tusuk hatinya pake paku 
payung Ren?” 
p“ 


“Juna!!! “ teriak Renata dengan gemas, karena Juna 
masih melakukan cadaan di sela sela keseriusanya. 


Harusnya candaan itu bisa berlangsung lebih lama, 
harusnya Renata bisa tertawa lepas barang sedetik lagi saat 
tiba tiba Juna terdiam dengan mata membulat dan 
keterkejutan yang merambat pada Renata. Gadis itu tak bisa 
bereaksi apa apa. Ia pun sama kagetnya. 


476 


“INI APA!!! “ 


Hamburan kertas berisi sketsa yang Renata gambar 
semalam melayang di udara. Mata Renata nyalang terbuka 
melihat sketsa yang ia buat, potret dirinya dan Juna sekarang 
sudah koyak menyentuh tanah. Di robek Ayahnya sendiri. 


|” 


“Renata!! Jelasin ke Papa!! “ bentak Adam menuntut 
penjelasan. Renata bahkan belum bisa menguasai dirinya saat 
Juna tiba tiba bangkit. Laki laki tanggung dengan seragam SMA 
yang sudah kucel itu berdiri menghadap Ayah Renata. 


Pandangan tak suka, Juna mengabaikannya. Ia tak bisa 
tinggal diam saat mengetahui, Renata takan baik baik saja. 


“Pak Adam say-“ 


Pukulan. Itu yang Juna terima tanpa bisa 
menyelesaikan satu kalimat penjelasan. Rasanya, umur takan 
mempengaruhi pemikiran dan pengendalian emosi. Juna 
menerima saja pukulan di perutnya yang sekarang membuat 
ulu hatinya ngilu. 


“Jangan dekati anak saya. Siswa dengan banyak 
masalah kaya kamu, harusnya menjauh. Jangan hancurkan 
masa depan anak saya.” Tegas Adam sembari mengacungkan 
telunjuk memberikan peringatan sekaligus ancaman serta 
tanda tak ada persetujuan untuk keduanya. 


“Papa! Renata engga mau! Itu bukan masa depan yang 
Renata mau!” jeritan Renata penuh frustasi. la tak ingin 
menjadi pribadi yang di bentuk Ayahnya. la ingin seperti yang 


471 


Juna katakan. Menjadi pribadi bebas yang Tuhan setting sedari 
awal. 


“Kamu mau kaya Alif!!” 


Dan setelah hampir delapan tahun. Nama itu di 
ucapkan dengan bibir gentar dan Renata juga tau. Menyebut 
nama Kakanya, sama saja membawa kenangan kepergian 
ibunya. 


“Bang Alif salah Pa. Tapi bukan berarti mimpi Bang Alif 
yang selalu di halangi Papa adalah penyebab semuanya, 
sampe Papa ngambil kuasa buat nentuin mimpi Renata.” 


Renata untuk kali pertamanya bicara. Menyuarakan isi 
hatinya. la juga ingin di dengar. Bukan di abaikan. Tapi 
nyatanya, suara Renata tak ada artinya. Umur tak menentukan 
kedewasaan. Dan nyatanya, kedewasaan Ayah Renata pantas 
di pertanyakan. Renata kalap. Saat melihat Ayahnya memukuli 
Juna, tanpa balasan sedikitpun. Juna hanya menerima pukulan 
itu dengan pasrah. 


“Pal!” jerit Renata. Pukulan demi pukulan terus di 
layangkan oleh Ayahnya. 


"Kamu mau sama dia? Papa bisa buat dia di keluarin 
dari sekolah, kita liat. Masa depan apa yang kalian omongin 
sampe kamu berani nentang Papa!!” 


Bugh! Pukulan kembali dilayangkan. Juna hanya diam, 
tapi adik adiknya bertindak. Anak anak panti berlari dengan 
meneriakan serang!!! Dengan sangat keras. Lemparan batu 
membuat Ayah Renata berhenti memukul. 

478 


1” 


“Jangan mukulin Mas Jun! Om om jahat!!” seru Ucup 
memimpin pasukan dan mengambil sejumput tanah di 
lemparkan langsung ke arah orang tua itu. 


Melihat Juna terkapar di tanah, membuat Ayah Renata 
cukup puas. 


"Jangan dekati anak saya. Arjuna Leksmana...” dan 
hanya itu, ucapan penutup sebelum akhirnya mata Juna 
tertutup dan bau anyir memenuhi hidungnya. Rongga 
hidungnya berdarah. Dan pandangannya buram. Renata 
menjauh dan akhirnya tak terlihat. Entah Renata yang 
menghilang, atau Juna yang tak sanggup membuat Renata 
untuk tetap tinggal. 


“Bang Juna!! “ 
“Mas Juna!!” 
1” 


“Ka Juna! 


Teriakan dan isakan tangis anak anak panti menjadi hal 
terakhir yang Juna dengar. 


479 


480 


MY BOY 


Juna meringis saat merasakan denyutan di jidatnya 
dan hidung yang mampet entah karena apa. Saat matanya 
terbuka, hanya pandangan khawatir yang Juna terima. Kamar 
sempit di panti kini makin sempit saat di huni empat orang itu. 
Juna, Seto, Dika dan Mika. 


“Hai...” sapa Juna dengan meringis ala kuda. Samar 
samar, Juna mendengar Seto mengumpati Pak Adam. Mika 
yang sedari tadi duduk dengan tenang akhirnya bisa bernafas 
lega. Hanya Dika yang belum bereaksi. 


“Gue minta maaf.” Ucap Dika dengan nada bersalah. Ia 
menunduk tak berani menatap Juna yang menatapnya balik 
dengan ekspresi bingung. 


“Gue yang bilang ke Bokapnya Renata kalau lo macarin 
Renata.” Ucap Dika mengklarifikasi kenapa ia tiba tiba 
meminta maaf. Juna terkejut, begitupun Seto dan Mika. Dika 
pasrah, ia yakin. Setelah ini, ia akan di benci dua sahabatnya 
itu. 


“Gue rasa, kalo di inget inget Pak Adam engga pernah 
suka sama kita bertiga. Macarin Renata cuman buat lo susah 
Jun. Awalnya gue bilang ini ke Cakra supaya dia bisa ngejauhin 
lo dari Renata. Tapi gue engga tau kalo Cakra bakalan ngadu 
yang engga engga ke Pak Adam.” 


Dika menarik nafas dengan berat. la layak 
menyandang pangkat penghianat. Rasanya, maaf pun tak 
cukup kalau melihat kondisi Juna. Membangun seribu candi 


481 


mungkin akan setimpal untuk apa yang ia perbuat. Dika 
Bondowoso. 


“Jadi? Cuman gitu doang?” tantang Juna dengan bibir 
tertarik ke atas. la menyeringai dengan menahan rasa sakit. 
Dika menatap Juna tak percaya? Secepat ini Juna memutuskan 
persahabatan mereka? 


“Gue-“ 


“Gue engga butuh maaf lo.” Hardik Juna sembari 
mencoba untuk beranjak dari kasur dan merebahkan 
punggungnya ke tembok. 


“Gue rasa, tanpa perlu lo ngomong itu ke Pak Adam. 
Kejadian ini bakalan tetep terjadi.” Juna menatap Dika dengan 
ekspresi datar. Juna sudah memikirkan banyak hal. Mungkin 
kalau ia tak memikirkan konsekuensi terburuknya. Juna akan 
marah pada Dika. Tapi Juna berlaku bijak, ia sudah tau kalau 
ini akan terjadi. Dengan atau tanpa campur tangan Dika. 


“Tapi, tadi Renata baik baik aja kan?” tanya Juna ingin 
memastikan kalau Renata tak di gempur oleh Ayahnya karena 
telah membangkang atau karena telah bergaul dengan Juna. 
Juna khawatir dengan gadis itu. 


“Pak Adam engga bakalan mukulin Renata atau apa, 
paling hubungan kalian yang engga baik baik aja.” Mika 
bersuara. la tau banyak tentang Renata dan keluarganya. 
Mereka bersahabat dari dulu. Dan Mika tau apa yang akan di 
lakukan Ayah Renata, menjauhkan Renata dari segala yang di 
sebutnya sebagai pengganggu. 


482 


“Buka puasa dulu gih...” sodor Seto dengan segelas air 
putih yang ada di tangannya. Juna mengangguk dan meminum 
air itu sampai tandas. Namun pikiranya masih belum 
teralihkan dari Renata. 


“Hape gue mana? Gue mau chat Renata...” ucap Juna, 
ia tak lelah berusaha. Ia ingin memastikan kalau Renata baik 
baik saja. 


Mika mengacak acak laci dan memberikan ponsel Juna 
padanya, jari jemari Juna dengan cepat mengirimkan pesan 
pada Renata. Dengan gelisah Juna menunggu jawaban dari 
Renata. Hingga raut putus asa itu membuat Dika dan Seto 
menjadi khawatir. 


“Engga di bales...?” tanya Seto. 


“Belum,” jawab Juna, ia masih berharap. Sangat 
berharap malahan. Tapi nyatanya, harapannya memang harus 
pupus. Tak ada jawaban. 


AAA 


“ Muka lo abis kena grebek warga? “ Shinta melihat 
Juna yang masuk rumah dengan lebam lebam yang 
membuatnya ngeri kalau membayangkan, ia mendapatkan 
lembam seperti itu. Buru buru Shinta menggelengkan 
kepalanya. Amit amit!! 


“Gue engga apa apa,” ujar Juna dengan santainya 
sambil terus berjalan melewati ruang tamu dan ruang 
keluarga. Sampai, Juna menyadari kalau kedua orang tuanya 
tidak ada di rumah. 

183 


“Bokap sama Nyokap kemana?” 
Shinta berbalik badan dan berjalan pergi. 


“Eh, di tanya malah minggat.” Protes Juna. la tak lagi 
menghiraukan kakanya. la langsung berjalan ke arah 
kamarnya untuk berganti baju. Dengan langkah gontai saat 
menaiki tangga, tangan Juna terus memegangi ponselnya. Tak 
ada balasan dari Renata. 


Hembusan nafas berat itu makin menunjukan keputus 
asaan Juna. Kalau saja ia tak di cap badung. Perlakuan yang di 
dapatkannya takan seperti ini. Tapi sebenarnya? Manusia 
harus seperti apa? Apa saat marah harus tetap tersenyum? 
Lalu apa gunanya ekspresi? Kalau semuanya harus sama rasa. 
Semua individu itu unik. Tersendiri, mereka makhluk tunggal 
yang istimewa dari satu sama lain. Juna hanya ingin menjadi 
Juna. Seto hanya ingin menjadi Seto. Dika adalah Dika. Tapi 
Renata? Ia di bentuk layaknya tanah lempung. 


“Ayo buruan jalan, jangan di tengah jalan gini dong!” 


Suara protesan Shinta itu membuat Juna terbangun 
dari alam bawah sadarnya. Ia bergeser ke kanan. 


“Itu makin di tengah jalan bego!” decak Shinta dengan 
sebal. Juna bahkan tak menyadarinya. 


Shinta akhirnya menarik tangan Juna untuk ke atas. 
Dan Juna mengikuti langkah kakanya itu. Dengan buru buru 
Shinta mendudukan Juna dan melihat seberapa banyak luka 
yang Juna dapatkan. 


484 


“Gue bersihin lukanya dulu, nanti lo langsung narik ya.” 


“Emang gue Ojol.” Protes Juna. Shinta akhirnya 
terkekeh sambil mengulurkan kapas dengan alkohol. 


“Lo ngapain sampe luka gini?” 


Juna diam saat Shinta masih sibuk mengusap luka di 
bibirnya dan bau alkohol itu menguar dan membuatnya 
merasakan sensai pedih. Juna meringis kesakitan. 


“Gue abis jadi ninja. Bawa samurai, terus main bekel 
sama Satria Baja Ringan.” 


Shinta sebal dengan Juna yang menjawabnya dengan 
candaan. Dengan kekuatan ultra sonik, ia menekan jari 
jemarinya hingga kapas basah itu menempel dengan amat 
pedih di luka Juna. 


“Aw!!!! Perih banget sumpah!!!” 


Dan kekejaman Shinta berlangsung lumayan lama, 
walaupun Juna memekik amat keras. Shinta masih menikmati 
Juna berteriak. Juna bahkan meronta untuk bisa lepas dari 
Shinta. Memang, sulit untuk lepas dari belitan Shinta. 


"Iya! Gue ngaku! Ngaku! Gue bukan abis jadi ninja...” 


Shinta tersenyum puas, dengan cepat ia melepaskan 
tanganyna agar luka Juna tak bertambah parah. Niatnya, kalau 
setelah ini Juna tetap tak mengaku. Ia akan membakar kulit 
Juna yang sudah terkena alkohol. Tujuanya sederhana, 
menghilangkan sel kulit mati. 


485 


“Gue di gebukin Bokapnya Renata...” Juna masih bisa 
bercerita sambil nyengir. Shinta hanya tau Renata. Belum tau 
siapa Ayahnya. Shinta hampir tersulut amarah karena adik laki 
lakinya itu di pukuli. 


“Kenapa lo di pukulin gini?” 


“Ya karena gue macarin anaknya lah. Gue engga bales 
mukul kok, gue diem aja.” Jawab Juna sambil mengusap 
pipinya yang terkena efek gencetan tangan Shinta. Melihat 
luka yang Juna alami, Shinta yakin kalau Juna di pukuli 
berulang kali. Membayangkan itu, amarah Shinta meninggi. 
Tak terima. 


“Siapa Bokapnya! Mau gue suntik mati. Kebiri juga 
boleh...” 


7 


"Kepala sekolah SMA gue Ka...” sahut Juna. Mata 
Shinta langsung membelalak. Mengingat banyak sekali surat 
cinta dari sekolah yang memanggil orang tuanya untuk 
mendapatkan laporan kebandelan Juna. 


“Lo? Macarin Renata? Dan dia anak kepala sekolah!! 
Dah gila!! Ini sama aja Spongeboob macarin bininya 
Plankton!!! “ 


Juna hanya nyengir dengan masih menahan rasa sakit, 
Shinta sudah tak bisa membayangkan betapa rumit hubungan 
Juna. 


“Mau gimana lagi, Pak Adam emang gitu orangnya.” 


486 


“Siapa?” Shinta bertanya dengan kaget. Juna malah 
ngernyit karena tak paham. 


“Renata.” Jawab Juna. 


"Bukan, bukan itu! Siapa nama Bokapnya Renata 
barusan?” tanya Shinta, ia meminta Juna untuk mengulangi 
nama yang ia sebutkan beberapa detik yang lalu. 


"Adam Suseno, mirip sama Lakinya Inul Dara Tista, tapi 
ini mulutnya engga tajem kaya Suneo. Cuman ini rada 
cerdikiawan. Bokapnya Renata kalo ngelindur itu engga 
ngelantur. Kaum cerdikiawan kalo ngelindur itu bisa 
menguraikan cerita Agresi Militer Belanda 2!” 


Shinta tak bergeming, ia malah beranjak pergi seolah 
baru menyadari sesuatu. Dan Juna di tinggalkan begitu saja. 


AAA 


Renata tak berangkat. Bangkunya kosong tanpa 
penghuni, Mika bahkan kesepian sepanjang pelajaran. 
Berusaha menghubungi Renata semalaman. Hanya pesan 
tanpa balasan yang Mika dapatkan. Perempuan itu juga yakin, 
Juna juga tak mendapatkan balasan. 


“Ren.” Panggil Mika dengan lemah. Bangku itu kosong. 
Tetap kosong, bahkan sampai hari ketiga. 


Dengan pandangan yang tak lepas dari gerbang, Juna 
masih menunggu langkah Renata memasuki gerbang seperti 
biasa. Tapi sia sia, Juna melihat jam tangannya dan sebentar 
lagi bel akan berbunyi. 


487 


"Masuk aja Jun, kayanya engga berangkat lagi.” Ajakan 
Seto itu tak di gubris. Sulit sekali menghubungi Renata. Seperti 
semua akses komunikasi untuk menyentuh gadis itu di batasi. 


Dan waktunya habis, bel itu berbunyi. Dan Juna masih 
tak bisa melihat Renata. Sepertinya, gadis itu tak berangkat 
lagi hari ini. Pasti. 


“Yuk...” ajak Seto lagi. Dan kini Juna berbalik dan 
mengekor di belakang Seto. Dika sudah ada di depan sana. 
Gerbang bahkan hampir di tutup sempurna. Harapan Juna di 
patahkan. Ia hanya ingin memastikan, kalau Renata baik baik 
saja. Hanya itu. Tapi rasanya, di persulit luar dalam. Di luar 
rumah, Renata tak muncul. Di sekolah, ia bahkan tak ada 
keberadaanya. 


"Jun! itu!” tunjuk Dika ke arah gerbang yang terbuka. 
Juna berbalik arah dan melihat gerbang di buka agar mobil 
hitam itu bisa lewat. Dan nyatanya, pemiliknya sengaja 
memarkirkan mobilnya di tempat yang seharusnya. 


Juna melihat laki laki itu keluar, Pak Adam dengan 
setelan seragam dinasnya, nampak memandang Juna dengan 
sinis. Juna antipati. Sekarang, ia sangat tak menyukai kepala 
sekolahnya itu. Dan Juna semakin tak menyukai segala 
keputusan laki laki itu. Dengan tergopoh gopoh, Renata turun 
dari mobil dengan tampang lesu. 


Juna ingin lari dan menarik tangan Renata untuk kabur 
bersama sama. Tapi ia tak bisa. Keadaan yang membuatnya 
terdiam. Di samping Renata kini berdiri Cakra dengan 
menjulang seolah memagari Renata, menandakan kalau ia 

188 


adalah garis yang di buat Ayahnya agar tak bisa mendekati 
Juna. Garis sekaligus pengawas. 


“Renata...” panggil Juna tak bersuara. Pandangannya 
sejak tadi sudah berbenturan dengan Renata. Tapi gadis itu 
kembali tak punya kuasa akan dirinya sendiri. Ia di perangkap 
dua orang sekaligus. Ayahnya, juga Cakra. 


Uu A 


Ini bukan waktu yang tepat Jun.” suara Dika 
berdengung. Benar, ini bukan saat yang tepat untuknya 
melawan. Sekuat apapun Juna melawan agar Renata bisa 
bebas, ia takan bisa membebaskan Renata. Kebebasan 
Renata, ada di tangan gadis itu sendiri. la harus menyadari 
dirinya, mimpinya dan kekuatannya agar bisa bebas. 


“Kita ke kelas...” ajak Cakra dengan tangan yang sudah 
merantai Renata sangat erat. Dengan enggan tapi tak mampu 
menolak, Renata mengangguk dan berjalan pergi. Melewati 
Juna dengan begitu saja tanpa sepatah kata setelah tiga hari 
tanpa kabar dan sapa. 


AAA 


“Kamu mulai mengecewakan.” Ucap Adam dengan 
geram sembari menarik Renata untuk masuk ke dalam rumah. 
Kalau saja yang ia dengar dari Cakra itu bohong. Ia takan 
menarik anaknya dengan keras sampai ke rumah. Tapi itu 
sebuah kebenaran. 


“Selama ini kamu bohong. Kamu keluyuran, bukannya 
belajar!!” bentakan Adam kian meninggi, sedangkan Renata 


489 


kian menunduk. Amarah Ayahnya sepertinya akan menyentuh 
titik tertingginya. 


“Apa kamu pengin jadi kaya berandalan itu!!!” 


Akhirnya topik ini di buka lebar oleh Ayahnya sendiri. 
Bakhan, Renata sudah menunggu topik ini untuk di bicarakan. 
Renata mengepalkan jarinya ke telapak tangan. 


“Apa Papa tau kenapa Renata selalu naruh lima piring 
di meja makan?” tanya Renata, kini ia memberanikan diri 
untuk memandang Ayahnya. la selalu menaruh lima piring, 
satu untuk mengenang Ibunya, satu untuk Kakanya. Ia masih 
berharap, kalau Kakanya akan pulang suatu hari. 


“Karena, Keluarga akan tetap jadi keluarga.” Sambung 
Renata. Mata Ayahnya terbelalak. 


“Semua paksaan yang Papa kasih ke Renata, Renata 
terima. Semua kesalahan Papa ke Renata, Renata maafkan. 
Renata juga berharap, ada pintu maaf dari Bang Alif. Renata 
berharap, Bang Alif pergi karena Bang Alif mau memaafkan 
Papa. Bukan karena udah engga nganggep kita keluarga.” 


Plak! Sebuah tamparan keras, memanaslah pipi 
Renata dengan bercampur rasa perih. Yang lebih pedih, 
Ayahnya melakukan itu tanpa ekspresi bersalah atau 
penyesalan. Hatinya juga perih, amat pedih. Nafas Adam 
memburu. 


“Papa buat keputusan yang terbaik. Karena cuman 
Papa yang tau, apa yang terbaik.” 


490 


Muak mendengarkan alasan yang sama. Tapi Adam 
akan selalu memakainya sebagai senjata pamungkasnya, 
memakainya untuk membenarkan segala perbuatannya. Dan 
itu yang Adam lakukan, tanganya dengan cepat merogoh tas 
Renata. Mencari benda kecil itu dari ransel anaknya. 


"Papa!!” jerit Renata. Tapi terlambat. Ponselnya sudah 
di tangan Ayahnya. Di banting begitu saja sampai berkeping. 
Kepingan kenangan yang ia simpan di ponsel itu juga rusak. 
Kericuhan yang harus di abadiakan. Kenangannya bersama 
Juna lenyap. 


“Ini bukan hukuman kamu, kamu masih harus di 
hukum.” Ucap Adam dengan nada dingin. Selanjutnya, Renata 
menghabiskan tiga hari dua puluh empat jamnya dengan 
berada di kurungan. Terkurung di kamarnya sendiri. 


491 


MY BOY 


Cakra melakukan perannya dengan sangat bagus. 
Bahkan Grammy Award masih kurang pantas untuk 
mengapresiasi penokohan yang ia lakoni. Sepanjang hari, detik 
dan menitnya tak ia lewatkan untuk mengawasi Renata dan 
menghalangi gadis itu untuk melakukan hal yang tak penting. 
Dalam artian, berdekatan dengan Juna pada khususnya. Mika 
bahkan tak bisa mengobrol dengan santai. 


"Ayo kita pulang Ren,” ajak Cakra sambil menarik 
tangan Renata. Gadis itu tak menolak. Toh ia tak bisa menolak. 
la hanya terdiam tanpa memberikan reaksi. 


“Lo hari ini pulang sama gue, Om Adam ada rapat dinas 
sampe nanti malem.” Sambung Cakra lagi. Renata sudah ia 
tarik, gadis itu tak memberikan respon apapun terhadap 
pertanyaan Cakra. Hanya berjalan. 


"Gue mau ngomong sama Renata.” Suara Juna 
membuat Renata bergeming untuk kali pertama hari ini. Selain 
ingin melihat Juna, ia juga di kekang rindu. Rindu rasanya 
melewatkan jam jam membosankan yang berubah 
menyenangkan saat bersama Juna. 


“j vs 


“Gue udah di kasih amanah, buat bawa pulang Renata. 
Tepat waktu.” Cakra seolah menekankan dua kata. Amanah 
dan tepat waktu. Yang artinya, Juna tak punya hak untuk 
membuang buang waktu Renata dengan hal yang tak berguna. 


492 


“Itu bukan hak lo, ini hak Renata buat mau ngomong 
sama gue atau engga.” Juna tak kalah. Ia tak ingin kalah 
menghadapi Cakra. Apalagi masalah Renata. Juna 
mengabaikan pandangan tajam Cakra, ia beralih menatap 
Renata. 


“Lo baik baik aja kan Ren?” 


Renata hendak menjawab. Selain di kekang rindu, ia 
juga ingin banyak bercerita pada Juna. Mungkin cerita yang di 
selingin tangisan seperti di tepi lapangan basket malam itu. 


"Apa lo masih engga nyadar? Kalo lo yang udah buat 
Renata kena masalah kaya gini?” Cakra menodong Juna 
dengan fakta. Nyatanya, Juna tak bodoh. ia makin kesal karena 
Cakra selalu menghalangi ia untuk berbicara dengan Renata. 


“Dan gue yakin, lo juga sadar dan tau banget. Siapa 
yang menantikan masalah kaya gini dan juga, siapa yang di 
untungkan karena masalah gue sama Pak Adam, juga Renata.” 
Juna membalas dengan tamparan fakta yang tajam. Seperti di 
beri peringkat bobrok. Cakra marah. 


“Lo!!” tunjuk Cakra dengan suara meninggi. 


Renata jadi kalang kabut. Ia takut dua laki laki itu akan 
bertengkar, jual beli bogem mentahan. Dan akhirnya, Juna 
terluka lagi. Renata masih bisa melihat sudut bibir Juna yang 
belum sembuh sepenuhnya. 


"Cakra, jangan.” Ucap Renata menghentikan gerakan 
tangan Cakra. Sekarang, seantero sekolah sudah tau kalau ia 
adalah anak kepala sekolah. 


493 


"Juna, gue engga apa apa.” Renata masih memegang 
erat tangan Cakra. Ia menatap Juna, seperti menilai keadaan 
laki laki setengah tanggung itu. 


“Gue harap lo juga engga apa apa.” Pungkas Renata. Ia 
kemudian menarik Cakra untuk pergi. Laki laki itu memberikan 
senyuman mengejek. 


AAA 


Jengah, bosan dan tak mau lagi bertahan. Renata 
sangat sadar sekarang. Betapa ia sangat membutuhkan Arjuna 
Leksaman. la ternyata seperti pil penuh kebahagiaan. Dan 
Renata butuh menelan pil itu. 


“Jadi, lo udah paham kan masalah pemecahan soal ini 
harusnya pake fungsi apa kan Ren?” 


Suara Cakra tak di gubris Renata. Ia sibuk menerawang. 
la ingin muncul di mimpi Juna. Seperti cenayang. Tapi tak bisa. 
la malah terperangkap dan harus berada di ruang dan waktu 
yang membosankan bersama Cakra menghabiskan waktu 
untuk belajar. 


“Gue udah paham...” jawab Renata dengan lemas. 
Ayahnya sudah ada di ujung ruangan. Duduk dan mengawasi. 
Asya sudah di singkirkan dengan di sibukan tiga les berurutan 
sekaligus di hari minggu. 


“Kita lanjut apa lagi? Fisika? Kimia? Atau apa? Lo ada 
kesulitan di bidang mana? Lo mau ambil Fisika atau Kimia di 
ujian nanti...?” 


494 


Cakra berbicara dengan tanpa rasa sadar. la tak 
menyadari kalau Renata tak ingin mendengarkannya. Renata 
ingin tuli dari suara Cakra. 


“Kita istirahat dulu ya Kra, gue cape ngitung terus dari 
tadi...” 


Permintaan Renata di jawab dengan anggukan 
persetujuan dari Cakra. Renata tersenyum, senyum bersyukur 
karena ia bisa membersihkan kupingnya dari bisingnya suara 
Cakra. 


Entah mendiamkan atau memang tak menyadari. 
Sejak satu jam yang tadi, Cakra membiarkan Renata melamun 
dengan tangan yang sibuk membolak balikan buku tanpa 
tujuan, halaman berapa yang akan di baca. 


Ayahnya sibuk mengobrol dengan Cakra. Topik yang 
sangat menarik mungkin, bagi mereka saat membahas 
masalah masa depan yang terencana. Bagaimanapun, masa 
depan tak berjalan sesuka hati kita. Kendalinya ada di tangan 
Tuhan. 


Suara ketukan pintu itu membuat obrolan keduanya 
seperti terganggu. 


“Biar saya yang buka aja Om.” Cakra sudah hampir 
bangkit, tapi Renata sudah berjalan terlebih dahulu. Ia tak mau 
ketukan pintu itu membuat obrolan maha penting itu 
terganggu. 


"Renata aja Pa,” ucap Renata dan ia sudah berada di 
jarak satu meter dari pintu. Sosok ibu ibu yang tak asing lagi 
itu membuat Renata harus tersenyum. 


495 


"Mba Renata...” sapanya. Kemudian tersenyum 
dengan riang lagi,” Ada paket buat Mba Renata....” 


Senyuman itu juga di layangkan pada Ayahnya Renata. 
Dengan sikap yang sangat berwibawa, Ayah Renata membalas 
senyuman itu. Sambil sesekali mencuri dengar. 


“Pak Adam, tumben engga dinas...” sapa ibu tetangga 
Renata itu. 


“Saya lagi santai, sambil jaga Renata di rumah.” 
Jawaban itu membuat Renata menyunggingkan senyum 
dengan kecut. 


“Ini loh Pak, temennya Renata yang dari SMP. Kalo hari 
minggu pasti paketnya nyasar di rumah saya...” pungkas Ibu 
itu sambil menyerahkan paket yang ia pegang sejak tadi. 


"Temen kamu yang namanya Jeffery itu, baik banget 
ya.” Ucap ibu itu sambil berlalu, meninggalkan Renata yang 
sudah menerima paket dengan bungkus kertas cokelat. 


“Temen kamu Jeffery? Yang mana?” 


"Temen Renata yang selalu ngirim makanan.” Jawab 
Renata singkat. Karena seingatnya. Tiap minggu ia selalu 
mendapatkan paket cokelat yang habis di makan Asya. Tapi, 
kiriman kali ini sepertinya bukan cokelat. Adam pun paham, 
karena kulkas selalu penuh dengan cokelat batangan tiap 
minggunya. Asalnya sekarang sudah ia ketahui. 


“Renata ke kamar dulu Pa....” 


Renata masuk ke kamar dan menutup pintu. 
Menguncinya rapat rapat agar Ayahnya tak masuk untuk 


496 


menyuruhnya belajar lagi. la duduk di tepi kasurnya dan 
membuka pembungkus paket dari Jeffery itu. 


Sosok yang masih misterius. Tak di ketahui wujud dan 
rupanya. Kertas itu Renata sobek dengan asal asal. 
Menyisakan selembar lagi kertas yang masih membungkus 
isinya. Persegi, ringan dan tak ada indikasi cokelat di 
dalamnya. 


Saat lembaran terakhir itu di robek, Renata 
menemukan potret laki laki yang ia rindukan. Potret Juna yang 
mendominasi, dengan potret Seto sebagai laki laki jenaka, dan 
potret Dika sebagai sosok yang tenang. Dan Asya, sebagai 
sosok yang tertawa bahagia di tengah tiga laki laki super ajaib 
itu. 


Renata tak bisa menahan air matanya. Lukisan itu 
hanya di miliki oleh satu orang. Betapa bodohnya ia tak 
menyadari kalau Jeffery itu Juna. Wujud yang sama, 
perwujudan keusilan kekasihnya. Pantas saja Juna mengaku 
sebagai Jeffery untuk pertama kalinya, mengirim cokelat agar 
ia membuka pintu. 


“Juna...” rengek Renata di tengah tengah tangisannya. 
Semakin manis perlakuan Juna, semakin ia merindukan laki 
laki itu. Renata memeluk erat potret lukisan yang ia buat itu. 


Renata menagis tanpa suara. Menyesakan memang. 
Tapi ini tangisan bahagia. Juna masih bisa meraihnya 
walaupun tak tersentuh. Laki laki super ajaib yang berhasil 
menjebol hatinya. 


Dan setelah pelukan tanda kerinduan itu lepas, kertas 
itu terjatuh. Selipan kertas yang di lipat rapi dengan banyak 


497 


kertas lainnya. Renata membuka lembaran pertama. Dari 
Juna. 


*** Semangat bidadari. Ini cobaan pertama kita. Besok 
kita akan melakukan cobaan kedua yang lebih berat. Arjuna 
yang ini masih ada di kerajaanya sedang sibuk berkebun, 
karena akan datang waktunya. Labu labu yang kutanam ini 
akan berubah menjadi kereta kencana dan menjemputmu 
dengan sepatu kaca. Ah elah! Geli gue nulis ginian Ren!!!! *** 


Renata terkekeh, rindu, pilu, haru dan gemas. Masih 
saja Juna bertahan dengan kerecehannya. 


Jangan sakit Ren, gue engga mau. Perpisahan singkat 
ini buat lo sakit. Jarak yang paling jauh apa Ren? Yak! Jarak 
yang di tempuh kura kura waktu balap lari sama anak konda! 
Jangan sedih Ren, ini bukan hal yang bisa lo tangisin, depresi 
apa lagi sampai putus asa! Cuih! Noh Titin temen kelas gue, dia 
ternyata jadi anak tiri. Dia aja kuat. Renata juga harus kuat! 
Ingat Renata itu siapa? 


"Renata pacarnya Juna, Arjuna Leksmana.” Jawab 
Renata saat membaca pertanyaan Juna. la mengusap air 
matanya yang keluar begitu saja. Merindukan Arjuna 
Leksmana. Adalah hal yang sering ia lakukan sekarang. Dan 
dengan datangnya surat ini. Rindunya kian pekat. 


Mon maap nih Ren, pacar lo ini cemburuan. Jadi bisa 
engga Ren? Gue minta sesuatu sama lo? Kalo lo lagi deket deket 
Cakra, lo cabut nyawanya aja sekalian? Uninstall makhluk 
laknat itu Ren!! Gue panas liat dia deket deket lo. Gue udah 
nyewa orang buat bikin nisan Cakra nih. Tintanya dari Dinasti 
Ming! Biar dia kalo bangkit jadi vampir china. Kalo barang cina 
kan cepet rusak, ya kan Ren?? 


498 


Renata terkekeh, ia juga paham. Kalau Juna sangat tak 
suka dengan intensitas kedekatannya dengan Cakra. Ia 
membaca lagi surat dari Juna sampai selesai. Berganti dengan 
surat dari Seto, Dika, juga Mika. Kerinduan Renata sedikit 
terobati. 


AAA 


Ujian nasional. Momok besar untuk setiap siswa di 
tingkat sekolah. Siswa siswa SMA Garuda bahkan tak 
menyangka. Hanya tinggal menghitung dua minggu. Berlalu 
dengan sangat cepat tiga tahun mereka di SMA tercinta ini. 


Gembor gembor meningkatkan pelajaran membuat 
para siswanya di pacu begitu cepat. Tapi bagi dua orang itu. 
Entah waktu seminggu atau dua minggu. Waktu mereka 
berjalan begitu lambat. Waktu bahkan seperti merangkak 
dengan terseok seok, serta membawa beban toren orange 
dengan gambar hewan di film madagaskar. 


Renata hanya bisa berkomunikasi dengan Juna, lewat 
pandangan. Sesekali ranjau bakso masih Juna gunakan. Gadis 
itu masih di lingkupi banyak mata mata. Ayahnya makin gencar 
membuat mereka berpisah. Tapi Renata masih anteng saja. la 
masih sering mendapatkan surat dari Juna yang di selipkan laki 
laki itu di buku paketnya. 


“Kita hari ini engga ada les, lo mau mampir kemana 
dulu Ren?” 


Pertanyaan Cakra membuat Renata berpaling, Juna 
dengan cepat masuk ke kelasnya agar Cakra tak 
melaporkannya ke Pak Adam. 


499 


“Gue mau pulang aja Kra, dua minggu lagi kita ujian. 
Kita harus jaga kesehatan.” Dalih Renata benar benar ampuh. 
Bukannya ia tak mau pergi, ia tak mau pergi dengan Cakra 
tepatnya. Tak mau. 


“Oh, kalo gitu gue nanti langsung anterin lo pulang 
aja... Jawab Cakra memberikan keputusan. Renata 
mengangguk puas. Memang ini yang ia harapkan. 


“Kra...” panggil Renata dengan suara rendah. Cakra 
yang hendak pergi itu akhirnya berbalik badan lagi. 


"Ya? Kenapa?” tanya Cakra. Ini kali pertamanya Renata 
mau bertanya padanya. 


“Boleh gue nanya sesuatu?” 


Cakra memberikan jawaban dengan menganggukan 
kepalanya. Renata tersenyum tipis kemudian mulai membuka 
mulutnya,” Kenapa lo mau ngelakuin kaya gini?” 


Cakra tersenyum tipis, “Karena gue suka sama lo. 
Bohong kalo ada cowo yang bilang engga suka sama lo. Gue 
tau, gue belum dapet hati lo Ren. Tapi seenggaknya, gue udah 
dapet hati Bokap lo. Gue sama Juna seri, skor kita satu satu.” 
Pungkas Cakra dengan senyuman yang tanggung. la ingin 
tersenyum bersemangat saat mengatakan rasa sukanya pada 
Renata. Tapi, ia malah terdengar seperti pecundang. 


Renata? la hanya mengangguk. Dan Cakra pergi begitu 
saja. Tak ada respon yang di berikan Renata lagi. Maka artinya, 
percakapan mereka berakhir. Percakapan yang baru saja di 
mulai itu harus di pangkas, babat habis. Karena yang Cakra 
miliki itu hati Ayahnya, bukan anaknya. 


500 


Dan kembali, Renata menghadapi sisa hari dengan 
merindukan Arjuna Leksmana yang ada di sebrang sana. 
Mereka sama sama merindukan. 


MY BOY 


501 


[z 


“Semangat ujin adek gue yang ganteng!!” seruan 
Shinta itu membuat Juna menaikan alisnya karena heran. 
Pujian dari Shinta? Itu seperti anomali. 


“Semangat ujin ya Jun, Mama udah do'a yang terbaik. 
Bukan cuman buat Juna, kalian juga...” tunjuk Sekar pada Seto 
dan juga Dika yang sudah tersenyum riang. 


Hari ini, hari penentuan itu tiba. Ujian pertama untuk 
tahun terakhir mereka di SMA. Dika dan Seto sudah pasti, 
gugup bukan main. Julukan siswa tertholol se-alumni masih 
menghantui mereka. Walaupun do'a Sekar mujarab. Tetap 


saja gugup. 


“Sip! Mommy, Umi tidak perlu ragu atau bimbang!” 
Juna menepuk dadanya seperti hendak menyombong. 


"Udah, jangan banyak omong. Kita berangkat 
sekarang.” Galang sudah menyela mereka dari acara kurang 
jelas di pagi hari ini. Dengan sikap seperti pemimpin upacara, 
Galang berdiri di depan Juna, Seto, dan juga Dika. 


1” 


“Kartu ujian, chek!” seru Galang memberikan perintah. 


"Ready!!” jawab ketiganya dengan kompak. Galang 
nyengir, cita cita tak kesampeannya menjadi pemimpin upcara 
bisa tersalurkan ternyata. 


|” 


“Do'a, check! 
“Ready!!!” 


12 


"Perut kenyang, check!!” seru Galang makin keras. 


502 


“Ready!!!” 


“Uang saku, check!!” 


[z 


“Kurang!!!” teriak ketiganya dengan amat sangat 
kompak menunggu lembaran uang berwarna merah atau biru 
itu keluar dari dompet Galang. Dengan kekehan Galang 
membuka dompetnya dan ia memberikan dua lembar uang 
seratus ribuan masing masing untuk Juna, Seto dan Dika. 


Laki laki itu nyengir dengan senang. 


“Ready! Komplit!!” Seto nyengir bahagia. Ibunya di 
rumah sudah puasa mutih takut anaknya tak lulus, Seto malah 
sudah kepikiran buat check out pophee dengan uang 
pemberian Galang empat hari kedepan. Lumayan, sehari dua 
ratus ribu. Empat hari delapan ratus ribu. 


AAA 


“Kita harus bisa, jangan takut.” Ucap Juna pada teman 
teman sekelasnya. Banyak hal yang terjadi sepanjang 
kebersamaan mereka di sekolah ini. Kebandelan, loyalitas dan 
masih banyak. 


“Kita jangan takut, jangan malu. Mau nilai kita jelek, 
kalian tetep temen temen gue. Gitu juga sebaliknya...” Juna 
memberikan motivasi pada teman temannya. 


“Gue mah ogah ya Jun, justru lo berharga karena nilai 
lo bagus. Kalo nilai lo jelek. Bye, kita bukan temen lagi...” 


503 


Juna hanya mengiyakan kata kata ngelandur Supri 
yang masih saja merasa kalau ia adalah yang paling pintar. 
Masih di liatin, belum di lempar galon. 


“Inget, masa depan kita di tangan kita. Bukan di tangan 
ijazah kita. Jangan sampai karena nilai ini kita lupa jati diri kita, 
lupa apa yang kita mau. Dan lupa keistimewaan apa yang 
Tuhan kasih ke kita.” 


Saat itu,Renata sudah menatap Juna di sebrang sana. 
Kelas mereka yang terpisah. Tapi suara Juna sangat lantang 
sampai barisan siswa di lapangan itu juga mendengar suara 
Juna. 


“Ingat, kita itu individu bebas yang di cipatakan Tuhan, 
dengan keistimewaan.” Juna mengucapkan kalimat 
terakhirnya sambil beradu pandang dengan Renata. la akan 
tetap meyakini, Renata adalah individu bebas yang belum 
sempurna mendapatkan kebebasan. 


Ujian ini adalah hari mereka untuk menyambut 
kerinduan masa SMA. Dan perpisahan, itu tak ada yang indah. 
Percayalah. 


Barisan itu di ambil alih, dengan cepat Juna masuk 
kembali ke barisannya. Mendengarkan banyak amanat yang di 
sampaikan para guru agar siswanya itu siap bertempur dengan 
soal. Setelah bacaan do'a bersama di bacakan. Mereka masuk 
ke ruangan masing masing. 


n 


“Semangat...” pesan Renata dengan cepat berlalu. 
Juna menangkap pesan itu tanpa sempat menjawab. Mereka 


504 


berjalan ke arah yang berbeda. IPS dan IPA. Mungkin, ini 
adalah awal ia akan menjadi individu bebas. Mungkin. 


AAA 


Mata Renata sudah memerah saat membaca banyak 
sekali soal latihan di kamarnya. Jam dinding di nakasnya 
menunjukan pukul sepuluh malam. Jam yang paling tepat 
Untuk istirahat. Renata merasa lelah, lahir batin. 


Menarik kursi dengan hati hati, Renata beranjak keluar 
dari kamarnya hendak mengambil minum sebelum akhirnya 
tidur. Langkah tenang tak bersuara membuat Renata makin 
berhati hati. 


Pandangannya menyapu rumah lamanya ini. Dulu, 
kamar paling depan adalah kamar Bang Alif, tengah adalah 
kamarnya. Dan yang paling belakang adalah kamar orang 
tuanya. Sebelum Asya meminta di buatkan kamar sendiri. Dan 
pintu kamar Asya itu sedang terbuka, memberikan celah bagi 
Renata untuk mengintip keadaan adik perempuannya itu. 


Pandangan ala bocabe membuat mara Renata perih. 
Ayahnya sedang menundukan kepala dan mengusap rambut 
adiknya. Pandangan yang Renata rindukan. Perlakuan lembut 
Ayahnya. Renata masih betah menyaksikan sosok itu. Tapi ia 
menggelengkan kepalanya. Buru buru Renata kembali ke 
kamarnya dan mengunci pintu. Ia tak jadi minum. 


AAA 


505 


"Lo pernah ada di titik terndah kan Jun?” tanya Dika 
dengan sangat serius, ujian resmi berakhir hari ini. Dan cobaan 
berat adalah, menunggu hasilnya. 


“Pernah, gue pernah ada di titik terendah gue. Waktu 
gue jongkok atau waktu gue lagi lesehan. Kalau gue udah 
bosen di titik terendah gue. Gue bakalan pindah posisi jadi 
rebahan ...” 


Dika ingin lari dan asal golok. Ingin sekali ia 
mencengkeram leher Juna sampai laki laki itu sesak nafas. Tapi 
Dika mengundurkan niatnya, ia tau kalau laki laki itu memang 
sedang di titik terendahnya. 


"Apa kita temuin Renata malem ini?” usulan Dika itu 
membuat Juna kaget, senang dan langsung berdiri dengan 


sigap. 
“Ayo! Temenin gue sekarang!” 


“Dika bilang maghrib pekok! Sekarang masih ashar!! 
Hello!” Seto nyerocos sebal karena saat memikirkan Renata. 
Juna mencuri posisinya sebagai laki laki ganteng ganteng oon. 


“Oh iya, rindu itu membodohkan!” hardik Juna pada 
dirinya sendiri. la menggaruk garuk kepalanya dan mulai 
buntu untuk berpikir, “ Tapi gimana caranya? “ 


Dan si pemberi saran itu hanya nyengir, hitung hitung 
ini adalah cara meminta maaf. Atas kesalahan yang ia lakukan. 


"Udah, lo ikutin gue aja. Ada gue sama Seto yang siap 
bantuin lo...” 


506 


"Jun!! Anterin gue ke rumah sakit!!” teriak Shinta 
dengan sangat tergesa gesa. 


"Tuh, tugas negara memanggil Jun.” tunjuk Seto pada 
Shinta yang sudah buru buru menggunakan sepatu dan berlari 
ke arah Juna dengan buru buru. 


“Buruan Jun! Gue ada praktek nih! Ada pasien gue 
juga. Kalo mereka koit apa nyawanya udah mengudara, lo 
yang tanggung jawab!” 


Juna menggelenggkan kepalanya dengan pasrah, 
“Guys, gue mau pergi gulu. Lo berdua jangan pergi dulu! Inget 
misi kita hari ini!” 


Juna menodongkan tanganya. Seto dan Dika 
mengangguk. Dan jambakan di rambut Juna itu membuat laki 
laki itu mengerang kesakitan. 


“Sakit Woiyy!!” 


“Buruan, telat semenit! Bisa banyak yang sakit kaya 
ketularan virus Corona!! “ 


Dengan cepat Juna memboncengkan Shinta. Menebas 
jalanan dengan sangat cepat. Juna memang gila, ia membawa 
sebuah speaker aktif dan membunyikan suara sirine sepanjang 
jalan. 


“Emang penting banget ya? Musti muter suara sirine 
kaya gini!” teriak Shinta dengan malu. Sepanjang perjalanan ia 
harus menengok ke belakang dan menyatukan kedua telapak 
tangannya untuk meminta maaf. 


507 


|” 


“Ini emang penting!” sahut Juna setengah berteriak. la 
kembali fokus menyetir motor Seto dengan cepat. Hengki ia 
istirahatkan. Dengan sebal dan mencebikan lidahnya, Shinta 
hanya diam membonceng tapi tanganya di silangkan di depan 
dada. Seragam dokternya sudah berkelebet terkena angin. 


Panggilan itu membuat Shinta terbelalak. Dengan 
gerakan cepat ia menaruh ponsel itu di telinganya. 
Mendengarkan dengan suara sirine yang kian nyaring. 
Mungkin, ini bagian reff dari sirinenya. 


"Iya, saya segera. Secepatnya.” Jawab Shinta dengan 
singkat dan raut wajah yang kaku. 


“Jun. Kita musti lebih cepet dari ini.” Perintah Shinta di 
sambut dengan cengiran puas. Akhirnya, ia dan Shinta punya 
pemikiran yang sama. 


“Sip!” ujar Juna dan semakin memacu motor matic itu. 
Berkat Juna, motor ini menerjang jalanan sepertu motor 
Harley. Kencengnya bukan main. Tapi Shinta tidak berbicara. 
la tetap diam. Menunggu ia sampai di rumah sakit. 


Motor itu sampai di pelataran rumah sakit. Bunyi sirine 
di peaker yang Juna bawa berbenturan dengan suara ambulan 
yang juga tak kalah nyaring. Hampir menyerempet motor 
matic Seto yang Juna parkir sembarangan di Ijalur ambulan. 


Mobil itu berhenti dan kru penyelamat rumah sakit itu 
bergerak dengan gerakan yang sudah di perhitungkan. Keluar 
mobil, gerakan cepat membuka pintu ambulan, dan salah satu 
perawat membawa tandu. 


508 


"Pasien gue udah dateng.” Ucap Shinta sambil 
menepuk punggung Juna. Mata Juna terarah pada tubuh yang 
di papah dan hendak di bawa masuk itu. 


“Renata.” Juna terkejut saat tubuh itu keluar dengan 
tangisan yang sesenggukan. Renata menangis di tepi tubuh 
Ayahnya yang tak sadarkan diri. Mata Renata berair menangisi 
Ayahnya. 


“Itu pasien gue.” Jawab Shinta dengan singkat dan 
langsung berlari menghampiri tubuh pasiennya. Mengamati 
tindakan pertama yang sudah di lakukan. 


“Cepat, kita butuh ruang operasi.” Shinta memberikan 
perintah dan salah satu perawat laki laki mengangguk. Shinta 
menghilang bersamaan dengan Renata yang ikut berlari 
mengejar Ayahnya. 


Dan, rumah sakit kembali sepi dari suara sirine. 
AAA 
Renata duduk di depan ruang operasi dengan gusar. 


Berkali kali mengamati pintu, jam dan lantai. Nyatanya tak 
membantu agar ia bisa merasa lebih tenang. 


Sudah hampir satu jam, dan tak bisa di pastikan apa 
yang terjadi setelahnya. Renata makin menundukan 
kepalanya dan menangis. Dengan langkah yang tenang, Juna 
berjalan mendekati gadisnya itu. 


509 


Tenang tak bersuara dan akhirnya duduk di samping 
Renata dengan sunyi. Tepukan pelan di punggung Renata 
membuat gadis itu tersadar, ia tak sendirian. 


“Juna...” rengek Renata dengan mata membulat penuh 
air mata. Rasa takutnya sekarang bisa ia bagi dengan orang 
yang ia rindukan selama ini. Dengan gerakan cepat, Renata 
memeluk Juna dan menenggelamkan wajahnya di dada Juna. 
Lagi lagi, kembali menangis. 


“Gue engga tau.” Ucap Juna dengan tenang, dan suara 
yang rendah. 


“Gue engga tau cara nenangin lo, atau supaya lo 
ngerasa lebih baik di saat yang emang udah engga beres ini 
Ren.” Kata Juna lagi, nada lirih seakan dia memang ikut sakit 
bersama rasa sakit yang Renata rasakan. 


“Gue cuman bisa ada di sini. Nemenin lo, di waktu yang 
menyakitkan ini.” 


Renata tak berbicara, tak bersuara dan juga bercerita. 
la menganggukan setiap kata kata Juna dan menangis lagi. 
Sepanjang operasi dengan durasi tiga jam itu. Renata tak 
melepaskan eratnya pelukannya dari Juna. 


Andai ini bukan waktu yang buruk, ia akan memeluk 
Juna agar tak berpisah lagi dari pria ini. Tidak ada lagi batas di 
antara mereka. Semoga saja. 


AAA 


510 


“Jadi?” tanya Juna yang sudah duduk di kursi yang ada 
di depan Shinta. Kakanya itu hanya melirik Juna dengan lemas. 
Operasi tiga jamnya adalah operasi yang menguras banyak 
tenanga. 


"Pasien gue ya Bokapnya Renata, dan kondisinya 
engga bagus Jun.” jawab Shinta dengan lemas, tapi 
profesional. la membuka berbagai rekap medis yang telah ia 
lakukan bersama Ayah Renata hampir tiga tahun lamanya. 


“Ginjal yang satu engga berfungsi, minggu minggu ini, 
beliau ngelewati cuci darahnya. Makanya kondisinya buruk. 
Tadi kita stabilkan dulu kondisinya, baru operasi pengangkatan 
ginjal.” 


Shinta berjalan dengan tenang dan mengembalikan 
map berisi rekam medis itu ke raknya kembali. Juna 
mengangguk tenang. Shinta membicarakan ini pada Juna, 
karena laki laki ini ingin tau. 


|,” 


“Dan, satu ginjalnya lagi kena tumor ginjal.” Cetus 


Shinta dengan tenang. Tapi Juna amat sangat terkejut. 


“Jadi, dua duanya? Rusak?” pungkas Juna dan di jawab 
dengan anggukan Shinta. 


“Parahnya, umur Pak Adam ini emang udah tua. Ginjal 
bisa sembuh kalau di umur umur produktif Jun. Pak Adam 
punya riwayat darah tinggi. Ini makin parah, kalau kondisi 
ginjalnya aja buruk. Apa lagi, ginjal yang kena tumor baru aja 
di angkat.” 


511 


Shinta melepaskan jas dokternya dan memijit 
pelipisnya, “Umurnya engga akan lama Jun, Bokap Renata.” 
Shinta beradu pandang dengan Juna seolah mencoba mencari 
jalan keluar bersama sama. 


"Renata cuman punya Bokapnya sama Asya.” Juna 
meremas tangannya dan mengepalkannya dengan geram. 
Akan ada banyak rasa sakit yang Renata rasakan kalau ia 
sampai kehilangan Ayahnya. 


“Dia engga bisa bertahan kalau cuman sama Asya.” 


512 


MY BOY 


Renata menatap tubuh Ayahnya yang terbaring sejak 
kemarin. Kesadaranya belum kembali, tapi tubuh itu 
menggerakan jari jemarinya. Membuat Renata berharap kalau 
Ayahnya akan cepat bangun. 


Asya di titipkan di tempat Bi Ar seharian. Renata 
terkejut amat sangat terkejut. la mendapati Ayahnya sudah 
tak sadarkan diri, terkapar di dapur dengan panci 
penggorengan yang berisi nasi goreng. 


“Pa...” panggil Renata. Merasa panggilannya tak di 
jawab, Renata kembali memanggil laki laki itu. 


“Papa, denger Renata lagi manggil kan...?” 


Dan tetap terdiam. Renata bahkan tak tidur 
semalaman. 


” 


"Permisi... Sapaan itu terdengar begitu saja dan 
Shinta masuk dengan mengulum senyum. Mau tak mau 
Renata harus membalas senyuman dokter, sekaligus orang 
yang ia kenal itu. Kaka Juna. 


“Kamu baik baik aja kan?” tanya Shinta dan Renata 
mengusap sisa air matanya dan mengangguk. la baik baik saja, 
Ayahnya lah yang tak baik baik saja. 


Shinta mengangguk, ia kemudian menarik nafas berat 
untuk kabar kurang baik yang akan ia sampaikan. 


“Juna lagi pergi, jadi saya mau ngobrol. Bentar, tentang 
Pak Adam.” Ucap Shinta sambil melirik tubuh yang baru ia 


513 


bedel itu. Shinta tersenyum, dan kemudian berbalik melihat 
Renata. 


"Papa kamu sakit, udah lama Ren.” Shinta diam 
menunggu rekasi Renata, sudah pasti terkejut. 


“Tiga tahunan, dan itu selalu di tangani saya. Saya kira 
beliau nutupin ini dari keluarganya. Karena nyatanya bener. 
Kamu baru tau sekarang. Dan pasti, kamu juga terpukul. Kalau 
sampai dalam seminggu Ayah kamu belum dapet donor 
ginjal.” 


Shinta menepuk bahu Renata, gadis itu bergetar tak 
bisa mengatakan apapun. Rasanya. Ini tidak benar. Ini seperti 
mimpi. Seperti menghitung detik demi detik sebelum Ayahnya 
di cabut nyawanya. 


“Persiapkan diri kamu,” pinta Shinta sambil berlalu dan 
pergi begitu saja. Ada banyak detail yang tak ia ceritakan. la 
lewati begitu saja. Ia tau, Renata pasti akan sakit bukan main. 


Dan benar, Renata menangis dan memeluk erat tubuh 
tak sadar itu dengan tangisan. Shinta sudah keluar dari ruang 
perawatan itu dan kembali ke ruanganya. 


"Apa Papa tau? Renata benci di tinggal pergi.” 


Renata takut di tinggalkan. Kepergian Ibunya. 
Kepergian Kakanya tanpa kabar bertahun tahun ini. la di 
tinggalkan orang orang yang ia sayangi tanpa salam 
perpisahan. Membuat Renata tak suka menerima orang baru, 
yang mudah datang dan pergi. 


"Sekarang? Renata mohon, Papa tetap tinggal...” 


514 


Bisikan di telinga Adam itu membuat Renata semakin 
memeluk erat Ayahnya. Mata itu tak kunjung membuka 
kelopaknya. Tapi Renata yakin, Ayahnya sedang 
mendengarkan. 


Masih tentang berusaha, Renata tetap menata 
hatinya. Mencoba menghadapi banyak hal yang akan datang 
mulai hari ini. 


“Pa. apa kalau Renata ikutin mau Papa? Itu bakalan 
buat Papa sembuh, atau apa? Jawab, Renata butuh jawaban.” 


Setiap manusia menjadi individu yang bebas. Renata 
ingin bebas, tapi kebebasannya bersyarat. Saat ia ingin bebas, 
pembatas itu begitu kuat. Ingin bebas, tapi tak bisa. Rasanya, 
kebebasan untuk Renata. Sama dengan rasa sakit yang akan di 
deritanya. 


Tak mengikuti kata hati, ia akan sakit sendiri. Menjadi 
durhaka. Mengikuti kata hati, rasanya kini sia sia kalau 
Ayahnya tak melihatnya. Jadi harus bagaimana? 


n 


“Jauhi Juna...” suara itu begitu lirih, tapi perintah di 
dalamnya membuat Renata tegak seketika. Ayahnya bangun. 
Sekarang. Dan ia mendengarkan apa yang Renata katakan 
sejak tadi. 


Tanpa harus mendengar dua kali. Juna sudah tau, 
kalau itu memang yang di katakan Ayah Renata pada 
perempuan itu. la harus berada di titik terjauh dari Renata. 


Renata tak memberikan jawaban. Juna tak 
mendengarnya. Gadis di dalam sana pasti sama terkejutnya 
seperti dia. juna berbalik arah, kehadirannya di sini tak akan 
membuat kondisi menjadi baik. 


515 


Dan saat Renata belum mengucapkan jawabannya, 
Juna sudah berjalan jauh untuk pergi. 


“Renata-“ mata Renata bergetar tak percaya. Ia akan 
menyanggupi kalau ia harus menggerus impiannya dan hidup 
sebagai Renata yang di bentuk Ayahnya. Tapi melepaskan 
Juna? Juna bukan lagi impian untuk Renata. Letaknya lebih 
tinggi dari itu. Juna seperti bagian besar dari Renata. 


"Renata, engga bisa...” 


Mata Adam menatap puterinya dengan kecewa. Ia 
masih dan takan pernah sudi kalau anaknya bersama Juna. 
Kediaman itu berlangsung lama sampai adzan itu 
berkumandang. 


"Renata mau sholat isya dulu...” pamit Renata. Gadis 
itu berjalan pergi dari ruangan itu. Dengan sempoyongan, 
Renata pergi ke sumber adzan. Masjid yang menyerukan 
adzan dengan suara yang lantang. 


Mengambil wudhu dengan cepat, Renata ingin cepat 
di sanggah Tuhannya. Pikirannya buntu dan butuh pemilik 
semesta untuk membuat keputusan. 


Renata melangkahkan kaki memasuki masjid setelah 
selesai wudhu, dengan rambut yang masih basah terkena 
percikan air. Renata mengusap air yang menetes lewat 
dagunya. Menatap sajadah yang akan ia gunakan untuk 
bersujud. 


“Juna...” 


516 


n 


“Hai makmum ...” sapa Juna dengan senyuman. la 
menutupi lukanya. Rasanya, cepat atau lambat. la akan berada 
jauh dari Renata. Harus. 


Juna sudah berdiri di depan Renata dan mengulurkan 
mukena pada gadis itu. Renata meraih mukena itu dan 
tersenyum. Saat ia ingin Tuhan memberikan ia petunjuk, 
Tuhan mempertemukannya dengan Juna yang berdiri di 
depannya. Haruskah? 


“Hai Imam ...” balas Renata dan Juna berlalu, Juna 
sudah bersiap mengumandangkan komat. 


AAA 


“Jangan sedih....” Pinta Juna sambil memakai 
sendalnya. 


“Engga sedih kok...” jawab Renata dengan 
singkat, Papa kan udah sadar... Sambung Renata berpura 
pura tegar. Juna hanya diam. Padahal ia tau. Satu beban lagi 
yang di pikirkan Renata. 


“Gue udah ngasih tau Mika, nanti dia yang bakalan 
nemenin lo di sini.” Oceh Juna sambil merapikan pakaiannya 
yang kusut dan berdiri. Renata ikut bangkit dan berdiri di 
samping Juna. 


“Nanti, lo chat gue lewat hapenya Mika ya Ren?” 


Renata mengangguk dan Juna mengusap kepala 
Renata dengan lembut. 


“Imam pamit dulu ya, udah malem ...” 


517 


“Ati ati, besok Makmum harus sholat bareng Imamnya 
lagi.” Ucap Renata penuh makna. Ini sebuah janji dan 
permohonan. Artinya, jangan sampai terpisah Juna. Jangan. 


Juna hanya mengangguk dan berlalu. 


AAA 


Saat usia bisa di perkira. Pasti akan ketakutan yang di 
rasakan saat batasnya sudah terlihat. Juna hanya berdiri di 
atas Hengki dengan kepala yang di tadah dengan telapak 
tangannya. 


“Lo engga masuk?” tanya Mika dengan tentengan 
besar yang ada di kedua tangannya. Juna tak menjawab. 


“Kalo Juna masuk, bukannya ginjal doang yang 
bermasalah Mika. Jantung Pak Adam bisa langsung loncat.” 
Jawab Seto sambil menatap Juna dengan kasihan. Jelas Juna 
sedang merana. Mika mengangguk dan berlalu sambil 
menepuk bahu Juna. 


“Gue juga masuk ya Jun.” pamit Dika dan Seto sambil 
berlalu. Juna lagi lagi hanya mengangguk. 


Saat ketiga orang itu masuk ke ruang perawatan. 
Terlihat Cakra yang sudah berada di ruangan itu dengan 
postur tubuh seolah berjaga. Nyatanya, pengacau yang 
sedang Cakra antisipasi kedatangannya itu tak datang. Tak ke 
ruangan itu tepatnya. 


“Hai Ren.” Sapa Mika sambil meletakan plastik berisi 
kebutuhan makanan dan alat mandi untuk Renata, tak lupa 
dua baju ganti untuk perempuan itu. Seto dan Dika 


518 


memutuskan untuk tak masuk, ingat kalau hubungan mereka 
dengan Cakra tak terlalu bagus. 


Mika berbincang dengan Cakra mencoba membuat 
laki laki itu lupa kalau Renata ada di sana. Renata memang tak 
meninggalkan ruangan. Mika juga melihat Ayah Renata yang 
di bius lagi untuk istirahat sampai operasi kedua di tentukan. 
Sampai pendonor di temukan. 


“Tolong Ren, pegang hape gue dulu. Balesin chat anak 
kelas gih. Dari tadi ada yang nanyain lo tuh. Lo bales pake hape 


gue...” uluran tangan Mika menyerahkan ponselnya pada 
Renata. 


Gadis itu menerima ponsel itu dan membuka pesan 
yang masuk. Banyak teman kelas yang bertanya dan juga 
mendo'akan. Renata hanya membalas satu persatu kemudian 
ia mendapatkan pesan itu. 


*** Belum makan? Mau makan apa? Gue beliin, gue 
masih ada di parkiran. “““ 


Pesan Juna itu membuat Renata tersenyum. Tapi juga 
takut secara bersamaan. 


*** Belum makan, dan engga mau makan. Engga ada 
yang gue butuhin di sini Jun, Mika udah bawa barang barang 
yang gue butuhin.*** 


*** Kalo gitu gue pulang ya Ren, gue chat lo dari 
rumah. *** 


Membaca pesan Juna yang berpamitan untuk pulang, 
membuat Renata tak rela. la kecewa. 


519 


*** Jangan pulang! Gue cuman butuh lo! Jangan 
pulang Jun, gue mohon. Tetep di parkiran rumah sakit. *** 
pinta Renata. Dan pesan itu langsung di baca oleh Juna. 


*** Gue bisa garing kaya kanebo kalo di diemin di sini 
Ren. *** balas Juna sambil menyertakan emotikon tertawa, 
membuat Renata harus menahan tawa. Cakra yang melihat 
tawa Renata itu langsung menatap tajam. Tapi buru buru Mika 
mengalihkan lagi konsentrasi laki laki itu. 


*** Jangan pergi, cuman dengan cara kaya gini. Gue 
ngerasa lo ada di deket gue.*** 


Juna membaca pesan terakhir Renata itu sambil 
memukul Hengki. Ia tak bisa tinggal diam saat Renata ada di 
titik terendahnya. Tapi ia bisa apa? Dengan akal sehat yang 
kurang waras. Juna mengetikan pesannya itu. 


*** Nanti kalo ada OB ke kamar lo, lo yang keluar ya. 
Lo liatin pintu aja. Gue pamit Ren.*** 


Dan kekecewaan membuat Renata sedih. la berharap 
Juna masih ada di dekatnya. Nyatanya memang benar, laki laki 
itu tak punya urusan untuk ada di sini menunggu Ayahnya. 


Tapi perintah Juna membuat Renata tetap melihat ke 
arah pintu. Ponsel Mika ia kembalikan kepada pemiliknya. 
Seto dan Dika berjaga di luar. Sampai lima belas menit. Renata 
belum melihat OB yang Juna maksud. Entah apa hubungan 
Juna dengan OB sampai laki laki itu mengutus OB untuk ke 
ruang perawatan. 


Ketukan pintu itu membuat Renata terlonjak, hanya ia. 
Karena ia yang memperhatikan pintu. Mika sudah asik 
berbincang dengan Cakra. Renata melangkahkan kakinya 


520 


menuju pintu. Dengan pikiran kosong. Renata membuka pintu 
dan mendapati seorang OB dengan pakaian lusuh dan 
membawa pel pelan serta sapu. 


"Iya Mas? Ada apa?” 


Renata tak memperhatikan OB itu lebih lama, tapi saat 
topi itu sedikit di naikan. Rasanya, nafas Renata sesak dan 
terhenti. Terlebih seringai Juna yang usil. Membuat Renata 
ingin memukul dan memeluk laki laki itu di saat yang 
bersamaan. 


“Ju-“ belum selesai Renata memanggil nama laki laki 
itu. Juna memotongnya. 


“Stt...!” Juna melirik ke dalam dan melihat tak ada yang 
menyadari OB itu adalah dia, kecuali Seto dan Dika. Juna 
memberikan jempol pada Seto dan Dika. 


"Makan ya Makmum, gue nanti tidur di messnya Ka 
Shinta. Besok subuh...” ucap Juna penuh makna dan sarat 
petunjuk. 


“Kita sholat bareng...” Juna melengkapi kalimatnya. 
Renata tersenyum. 


Bulu kuduk Renata meremang. Haru bercampur 
bahagia. Bagaimana mungkin? Ia tak jatuh cinta pada Arjuna 
Leksmana yang ini. Seratus laki laki pun ia takan berpaling dari 
pria super ajaib dengan kelakuannya dan cara mencintainya, 
yang berbeda. 


“| 


ya...” jawab Renata dengan menahan tangis. “ Besok 
kita sholat subuh bareng. Makmum nurut aja, Renata 
pacarnya Juna. Arjuna Leksmana...” 


521 


“Bagus, pacar gue emang syaratnya satu Ren.” Ucap 
Juna sambil meremas tangan gadis itu, berusaha untuk 
mengalirkan kekuatannya pada Renata. 


“Perempuan.” Renata melengkapi kata kata Juna. Dan 
laki laki itu tersenyum. 


“Bagus, pacar gue udah bakat buat baca pikiran gue. 
Udah kaya Mama Loren.” Juna mencoba tersenyum. 
Mendapati Renata nampak acak acakan. Rasanya, hatinya 
pedih. 


“Imam balik dulu ya, biasa. Anak sholeh sholeh yes, 
neraka neraka no harus ganti baju.” Pamit Juna. Kali ini ia 
benar benar pamit untuk sungguhan. Renata mengangguk. la 
masih merindukan laki laki dengan mata setajam elang itu. 
Sangat. 


"Ren, mata lo bagus.” Puji Juna, jujur apa adanya. Mata 
Renata itu cokelat, seperti kayu jati yang di asah mengkilat. 


"Udah, sana di suruh balik sama Emak lo. Udah 
maghrib katanya...” 


Juna melirik dengan tatapan pedas ke arah Seto. Laki 
laki itu hanya nyengir. Dan Juna berbalik, menurunkan lagi 
topinya dan membawa sapu dan pel pelan dan benar benar 


pergi. 


“Juna...” Renata kembali mengumandangkan nama itu. 
Pemilik nama itu tak berbalik. la berjalan meninggalkan 
Renata. 


"Makanan dari siapa Ren?” tanya Cakra yang heran, ia 
tak melihat Renata pergi. Sejak tadi hanya berdiri di ambang 


522 


pintu, dan tiba tiba bungkusan makanan itu datang entah dari 
mana. 


"DI beliin Dika.” Jawab Renata dengan singkat. Dan 
dengan cepat, Renata membuka kertas minyak yang 
membungkus makananya. Seperti memakan hal yang sangat 
berharga. Renata terharu tiap ia menyuapkan nasi ke 
mulutnya. 


AAA 


Renata sudah wudhu, ia berada di barisan paling 
depan. Dengan mukena yang menutupi tubuhnya, Renata 
terus mengumandangkan dzikir sebelum sholat subuh di 
laksanakan. 


“Sholehah banget sih, mikirin Imam aja sambil dzikir.” 


Suara itu berasal dari kelambu pemisah barisan laki laki 
dan perempuan. Dan siluet Juna yang tengah tersenyum itu 
membuat Renata kaget. 


“Juna...” panggil Renata dan ia hampir saja membuka 
kelambu itu. Tapi Juna menghalanginya. 


“Gue udah wudhu Ren, kita ngobrol kaya gini aja. 
Romantis kan?” 


Renata mengangguk mengiyakan dengan penuh 
semangat. 


"Juna selalu romantis. Romantisnya kritis. Dan krisis.” 
Ejek Renata dan Juna hanya terdiam. Tak lama, sorot mata 
elang yang tajam itu meredup. Sengaja ia tak membiarkan 
Renata membukanya. Agar wanita itu tak menyadarinya. 


523 


“Kita sholat subuh kaya gini ya Jun, sekarang dan 
seterusnya.” Pinta Renata dan hanya di jawab dengan 
anggukan. 


524 


MY BOY 


Juna selesai menjalankan sholat subuh. Bercakap 
melepas rindu dengan Renata walaupun hanya sebentar. 
Karena pasti, Renata harus berada di samping Ayahnya lagi. 


“Gue mau nemenin Bokap gue dulu ya Jun...” Renata 
menatap Juna, ia ingin di halangi. Tapi Juna terlalu bijak, kalau 
Renata bukan seharusnya ada di sisinya sekarang ini. Tapi di 
sisi Ayahnya. 


"Jangan banyak pikiran ya Ren. Gue sayang sama lo.” 
Ucap Juna sarat makna. Renata tau, arti kata kata Juna. 
Artinya, laki laki itu memang sangat menyayanginya. Dan 
Renata juga sebaliknya. Perempuan itu mengangguk dan pergi 
meninggalkan Juna. 


Juna juga harus bertemu dengan orang itu saat ini. 
Juna menjalankan tubuhnya dengan sigap. la berjalan tanpa 
suara tapi tujuannya nyata dan ada. Ruangan dengan pintu 
putih dan masih ada keremangan lampu di dalamnya. Juna 
tersenyum miring dan membuka pintu itu dengan riang. 


“Hai kaka gue yang aduhai!” sapaan itu tak di gubris 
Shinta. la memandangi adiknya yang masih menggunakan 


sarung seperti hendak sunat masal. 


“Lo seriusan?” tanya Shinta meminta penjelasan. 


525 


Juna mengangguk dengan sangat yakin. Shinta justru 
menjadi kubu yang meragukan. Bagaimana mungkin ia punya 
adik seperti ini. 


“Sini, kita perlu ngobrol serius.” Pinta Shinta sambil 
menunjuk kursi di depannya. 


“Gue bener bener engga bisa liat Renata kaya gini.” 
Ujar Juna dengan nada yang sangat terpukul. 


“Lo semalem ngelindur Jun. Gue engga percaya itu 
keputusan lo? Ini beneran Arjuna Leksmana adek gue kan?” 
Shinta menekankan telapak tangannya pada dahi Juna dan 
meletakan bergantian ke pantanya. 


“Wah, lo teridentifikasi virus Mers, Corona, sama Sars. 
Buruan lo ikut gue ke lab! Otak lo udah terkontaminasi.” Shinta 
menggebu dan heboh dengan hasil analisisnya sendiri. Juna 
malah terkekeh. 


“Gue serius Ka! Gue engga bisa liat Renata kaya gini.” 
Tutur Juna dengan penuh tekad dan keyakinan. Shinta bisa 
melihat mata tajam Juna sekarang tak ragu. Laki laki itu sedang 
sungguh sunggu. Matanya memancarkan kesungguhan. 


“Gue yakin, lo udah dewasa.” 


"Udah sunat.” Jawab Juna. Dan Shinta menepuk kepala 
Juna dengan buku pedoman membunuh tanpa menyentuh. 
Kedua kaka beradik itu tertawa untuk memulai sesuatu yang 
serius pagi ini. Dan yang Shinta tau. Adiknya ini, selain sudah 
di sunat. Ternyata punya cara tersendiri untuk melindungi 
orang yang ia sayangi. 
526 


Pembicaraan yang panjang. Rumit dan tak pernah Juna 
bayangkan sebelumnya. la menarik nafas lega saat 
perbincangan itu akhirnya selesai. 


“Gue pamit dulu ya, gue harus meriksa pasien lain jam 
sekarang.” Usai mengatakan itu, Shinta benar benar bangkit 
dan pergi. Juna masih menyandarkan punggunnya di kursi 
yang ia duduki. Dengan menarik nafas yang berat. Juna 
memejamkan matanya dan mencoba untuk tenang. 


Ketengan itu hanya berlangsung beberapa saat. Juna 
hendak pergi dan membuka pintu saat dirinya bersitatap 
dengan Ayah Renata. Pak Adam. Awalnya ia ingin menemui 
dokternya, menanyakan keadaanya setelah Renata 
berpamitan untuk mencari makanan. Mereka saling 
bertatapan. Keduanya punya pandangan yang berbeda. 
Tentu. Dalam hidup pun, Juna punya pandangan jungkir balik 
dari Pak Adam. Juna memandang laki laki itu dengan tatapan 
biasa, terkesan memberikan penghormatan. Dan laki laki di 
depannya itu? Tak suka. 


“Kebetulan kita ada di tempat ini. Saya mau bicara 
dengan kamu. Arjuna Leksmana.” 


Juna menghadapi laki laki itu dengan tenang tanpa 
harus mencibir. la tau, kalau yang di lakukan orang tua di 
depannya ini seperti sesuatu yang kekanak kanakan. 


“Saya tau Pak, memang ada banyak yang perlu kita 
bicarakan. Dan kita sepakati.” 


527 


Juna tersenyum dengan tipis. Ini adalah kesepakatan 
antara dia dengan orang yang tak menyukainya. Pasti akan ada 
kemungkinan kalau ia akan menjadi pihak di rugikan. 


“Kita bicarakan ini di sini. Saya ingin, kamu menjauhi 
Renata.” Pungkas Pak Adam dengan tegas, dan penuh tekad 
untuk menjauhkan Renata dari Arjuna Leksmana. 


Juna hanya diam dan belum menanggapi. Sekarang ia 
tau, jawaban Renata saat Ayahnya baru tersadar dan meminta 
perempuan itu untuk menjauhinya. Juna tersenyum puas. 
Renata pasti menjawab tidak. Perempuan itu pasti tak mau 
menjauhinya. Sama seperti ia yang tak bisa menjauhi Renata. 


“Bapa tau, sebelum kesepakatan ini. Sebaiknya, Bapa 
dengar dulu. Apa yang akan saya minta. Karena saya, akan 
meminta hal yang sama besarnya dengan rasa sakit saya saat 
menjauhi Renata.” 


Keduanya bertarung. Untuk satu hal. Renata. Satu 
untuk keegoisannya dan satunya, hanya untuk Renata. Juna 
hanya melakukan semuanya untuk Renata. Tak pedulia ia akan 
sesakit apa nantinya. 


AAA 


Juna pulang dari rumah sakit dengan keadaan tak 
terdefinisikan. 


"Jun? Kamu sehat kan?” tanya Sekar dengan khawatir. 
Anaknya baru pulang dari rumah sakit kakanya dengan 
kondisi, kucel, kumel dan kusut. Rasanya. Attack kekuatan 
sepuluh jari takan mempu membersihkan Juna 

528 


“Hai Umii....!” Panggil Juna dengan gemas. 


“Ini karena Mama engga mau do'a dan niup ubun ubun 
Juna nih pasti. Jadi kejadiannya kaya gini... 


Juna berjalan meninggalkan Sekar setelah ia memeluk 
ibunya itu dan berlalu. 


“Kamu mau kemana?” tanya Sekar karena ia 
menganggap Juna yang ini. Aneh. Bukan anaknya. 


Juna berbalik badan saat melihat ekspresi 
kekhawatiran ibunya. 


"Juna mau ketemu Doddy. Ada banyak hal yang harus 
Arjuna Leksmana ini selesaikan. Tapi bukan masalah sunat jilid 
dua di ketinggian monas. Mohon maaf!” 


Dan setelah lumayan yakin kalau laki laki tanggung itu 
delapan puluh persen adalah anaknya. Sekar bisa bernafas 
lega. Juna kembali pergi dan dengan tujuan mencari Galang. 
Apa yang akan di bicarakan dua laki laki itu? Sekar sampai tak 
bisa membayangkannya. 


Ketukan pelan dan teratur dengan salam hormat dari 
luar. Galang mengencangkan dasinya dan menunggu siapa 
yang akan datang padanya pagi pagi ini. 


"Hai Doddy!!” sapa Juna. Galang menahan nafas dan 
ingin menyemburkan nafas pagi hari ini ke Juna. 


“Ada apa?!” tanya Galang dengan sewot. Tapi Juna tak 
lantas menjawab. Ia berjalan dan duduk di depan Ayahnya itu 
dan tersenyum. Senyum aneh dan tak terlukiskan maknanya. 

529 


"Juna mau ngobrol sama Papa.” Ucap Juna dengan 
jelas. Galang bahkan heran, Juna memanggilnya dengan benar 
kali ini? Biasanya penyakit Juna saat memanggil orang orang 
dengan panggilan menyebalkan itu selalu kumat. Daddy jadi 
Doddy adalah bukti konkritnya. 


“Juna beneran, kita harus ngobrolin ini sekarang Pa.” 


Dan Galang mengangguk. Walaupun jam kantornya 
sudah di mulai, ia akan mengundur jam kerjanya kali ini untuk 
mendengarkan apa yang akan puteranya sampaikan ini. 


AAA 


Tiga hari berlalu. Renata masih berada di rumah sakit 
sampai sisa harinya di sana. Hanya ada Mika dan Cakra. Seto 
dan Dika tak ada di rumah sakit sudah lama. Mereka pergi 
siang tadi. Juna berpamitan pergi, laki laki itu menepati janji 
yang Renata minta. Selalu menjadi imamnya untuk sholat 
subuh. Renata menatap sinis Cakra. Laki laki itu pandai 
mendapatkan hati seseorang. Tapi tak pandai mendapatkan 
hati Tuhannya. la lalai, dan karena itu. Juna punya banyak nilai 
lebih yang hanya bisa ia lihat. Renata berharap, suatu hari 
Ayahnya akan melihat kebaikan Juna yang amat banyak itu. 
Panti asuhan, puasa, sholat, menolong Mika. Apa yang tak bisa 
Renata sebut? 


“Gue pinjem hape lo boleh Mika?” 


Mika mengulurkan ponselnya tanpa harus bertanya 
apa yang akan Renata lakukan dengan ponselnya itu. Cakra 
bangkit dan berjalan menjauh. 


530 


“Gue mau ke parkiran dulu ya Ren. Katanya guru guru 
udah ada di sana.” 


Renata mengangguk dan Cakra keluar. Memang benar. 
Tak lama, puluhan guru dari SMA Garuda benar benar datang 
berhamburan dan hanya ada beberapa yang bisa masuk untuk 
melihat kondisi Ayahnya secara langsung. Ini Renata jadikan 
kesempatan untuk mengirimkan pesa pada Juna. 


Saat Renata hendak menghubungi kekasihnya itu. 
Shinta muncul dengan tampang tergesa gesa. 


"Renata!! Ada pendonor yang mau donorin satu 
ginjalnya buat Pak Adam! Kita harus operasi sekarang!!” 


Keterkejutan itu membuat Renata melupakan niat 
awalnya untuk menghubungi Juna. 


“Ka Shinta! Ini, beneran??” tanya Renata masih 
dengan tampang tak percaya. la sangat senang dengan kabar 
baik yang ia nanti berhari hari di sini. 


"Iya, kita operasi satu jam lagi. “ ucap Shinta dengan 
sangat profesional. Dengan senang, Renata menghamburkan 
tubuhnya untuk memeluk Shinta. Pundak perempuan itu 
basah. Renata sedang menangis. 


"Makasih Ka Shinta, tolong bilang sama Juna. Buat 
engga khawatirin kondisi Papa.” Bisik Renata dengan suara 
serak. Mika menatap pemandangan itu dengan heran, apa 
yang terjadi? Tapi semua itu terjawab. Tubuh Pak Adam di 
boyong ke ruang operasi. Dan itu akan berlangsung lama. 


531 


AAA 


Kabel itu memberikan pengaman, agar semuanya 
terkondisikan. Terpantau dan terkendali. Shinta melakukan 
operasi dengan cepat. Ia berharap bisa secepat kilat. Nyatanya 
ia tak bisa. Ia tak pernah membayangkan hal ini. 


Tangan Shinta gemetar saat ia harus memindahkan 
organ adiknya pada pasiennya. 


"Jun, Renata tadi nitip pesan. Supaya kamu jangan 
khawatir...” bisik Shinta pada telinga Juna yang sudah tak 
sadarkan diri. la mengusap air matanya sendiri. Baru kali ini ia 
bericara dengan sangat sopan tanpa embel embel bahasa gaul 
pada Juna. Kalau saja Juna tiba tiba membuka mata, Shinta 
yakin! la akan menelan kata katanya tadi. 


“Dokter baik baik aja kan?” tanya seorang perawat 
yang membantu berjalannya operasi. Shinta hanya 
mengangguk dan melanjutkan tugasnya. Dengan mata Juna 
yang terpejam. 


AAA 


Berjam jam setelah operasi. Juna berada di ruangan 
yang paling jauh letaknya dari ruangan Renata. Tak ada yang 
boleh tau. Tak ada. 


Tapi ponsel Juna berdering dan memanggil kesadaran 
laki laki itu. Menatap siapa yang memanggilnya. Membuat 
senyum di bibir pucatnya mengembang. Bahkan mata tajam 
Juna sekarang berubah merekah. 


532 


“Hallo....?” Sapa Renata di sebrang sana dengan sangat 
bahagia. 


"Ada apa?” tanya Juna dengan meringis menahan sakit 
serta menutupi rasa sakitnya. 


“Papa Jun!!! Papa operasi, hari ini dan udah selesai...” 
cerita Renata dengan sangat senang. Dan Juna tersenyum, ia 
senang. Yang ia lakukan sekarang, benar benar keputusan 
yang baik. 


“Syukurlah Ren, gue seneng banget. Tapi akhir akhir ini 
gue lagi ada urusan. Gue belum bisa ke rumah sakit dan jadi 
imam subuh lo....” 


Juna mendengarkan Renata yang tak keberatan kalau 
ia tak menepati janji mereka berdua. Gadis itu bercerita 
dengan riang sekarang. Beban itu di angkat Juna dari Renata. 


Selama waktu yang cukup lama. Yang Juna lakukan 
hanya menahan sakit dengan cara tersenyum. Karena Renata 
sedang bahagia. Rasa sakitnya, memudar. 


533 


MY BOY 


Pagi ini, Renata tak tau apa yang akan ia lakukan hari 
ini. Ayahnya masih di rumah sakit. Tapi benar benar tak tau 
apa yang akan ia lakukan. Ia seperti di bunuh kebosanan. 


“Ka Renata!!!” seru Asya sambil berlari. Akhirnya, 
setelah sekian lama merengek pada Bi Ar agar di perbolehkan 
menjenguk ayahnya di rumah sakit. Gadis kecil keras kepala itu 
berhasil. Keinginannya di turuti. 


12 


"Asya!!” jerit Renata dengan sangat bahagia. Ia 
akhirnya bertemu dengan adik kecilnya yang kadang 
merepotkan, tapi sekarang justru ia rindukan. 


“Asya kangen Kaka sama Papa.” Pengakuan Asya itu 
membuat pipinya memerah. Baru kali ini ia berkata manis, 
mengutarakan perasaanya dengan manis. 


“Kaka juga.” 
“Asya juga kangen Kaka ipar.” 


"Kaka juga...” jawab Renata dengan jujur. Sesekali ia 
meminta bertemu dengan laki laki itu dengan cara menyamar 
sebagai OB lagi. Tapi Juna bilang, itu sudah tak berlaku. Satu 
kali saja ia melakukan penyamaran ala James Bond itu. 


“Asya kangen kita pergi main bareng. Sama Ka Dika, Ka 
Seto. Ka Mika juga...” Pengakuan Asya membuat Renata 
memeluk gadis kecil itu dengan senang. Sebentar lagi, 
semuanya akan kembali pada semula. Semoga saja. 
534 


“Non, Bibi mau jagain Tuan bentar. Non mau jalan 
jalan dulu, takutnya hampir seminggu Non di rumah sakit. Non 
mau jalan jalan nyari udara seger...” 


Usul Bi Ar itu membuat satu nama teringat di pikiran 
Renata. Juna. Ia ingin menemui laki laki itu di waktu yang 
singkat. 


“Beneran BI? Renata mau pergi nemuin temen kalo 
gitu...” 


Dengan buru buru, Renata mengirimkan pesan 
menggunakan nomor Mika. Juna tak kunjung membalsanya. 
Masih offline. Renata mengetukan jarinya ke kursi dengan 
nada tak beraturan. Tak biasanya Juna lama membalas pesan. 


*** Jun? Lo lagi ngapain?? *** 


*** Gue lagi mikir, kalo gue kelamaan kangen sama lo. 
Itu harusnya gimana? *** 


Renata tersenyum senang, Juna sudah membalas 
pesannya. Dengan bersemangat, Renata membalaskan pesan 
itu dengan senyum terkulum. 


*** Menurut penelitian, duduk terlalu lama itu bisa 
meningkatkan resiko kematian. Jadi gimana kalo lo jalan sama 
gue? *** balas Renata. Ia ingat cara Juna yang mengajaknya 
jalan jalan. la menggunakan cara yang sama. 


*** Engga mau!*** Juna menolak. 


"Katanya kangen. Di ajak ketemu nolak!” 


535 


Renata mencebik sebal. Juna menggodanya dengan 
menolak ajakannya. Padahal ia tak pernah tahan dari godaan 
Juna. Tapi laki laki ini benar benar menyebalkan. Luar dalam 
jahanam! Karena membuat Renata tak bisa bertahan untuk 
acuh. Renata yang tadinya ingin merajuk, tak jadi. Ia terlalu 
rindu. Dan pesan masuk lagi dari Juna membuat Renata 
tersenyum. 


*** Kita ketemuan di Kafe Venus. Bukan anus loh ya! 
Lo dateng dulu ya Ren, gue ada kejutan buat lo soalnya ... *** 


Selesai membaca pesan itu. Renata melayang! Benar. 
la sudah tak tau bagaimana caranya menebak apa yang akan 
Juna lakukan. Sesaat yang lalu, laki laki itu sudah membuat 
Renata sebal dan ingin memukulnya. Sekarang, selang 
beberapa detik. Juna membuat Renata luluh. 


*** Iman gue lemah! Ayo kita ketemu. *** terkirim. 
Dan seperti di siram kebahagiaan. Renata berjingkrak di depan 
Asya yang tak tau apa apa. Renata langsung berlari untuk 
pergi. 


AAA 


Renata duduk tanpa melihat sekeliling. Ia hanya fokus 
menatap jalanan, siapa tau Hengki nyasar dan Juna akhirnya 
sampai. Dengan tak sabaran, Renata sudah bersiap. la tak 
sabar menunggu Juna hingga ia datang lebih awal. Sepanjang 
bersama Juna. Laki laki itu selalu mengajaknya ke tempat 
tempat yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. 


536 


Pernah Renata di ajak makan gorengan dan ngebut. 
Juna bilang, biar gorengannya cepet adem. Renata geli saat 
itu, tapi ia mengikuti saja apa yang Juna lakukan. Sekarang, 
Renata terus menunggu laki laki itu. Menunggu sesuatu yang 
Juna sebut kejutan. 


Ponsel Mika masih ia pegang. Renata masih saling 
berbalas pesan dengan Juna menggunakan ponsel Mika. Laki 
laki itu meminta Renata untuk sabar menunggunya. Renata 
hanya membalasnya dengan senyuman. la akan tetap 
menunggu Juna. 


Setengah jam, Renata bahkan sudah mendapatkan 
kabar kalau Juna sudah di jalan. Jadi wanita itu memutuskan 
untuk bersabar. Terdengar lantunan suara dari speaker yang 
ada di kafe. 


Ku tahu, apa yang kita jalani. 

Sulit mereka pahami. 

Tapi ku yakin, akan ada jalan untuk kita. 
Bersama. 

Asalkan kita berani. 

Mencinta sepenuh hati. 

Meski seakan, aku dan kamu melawan dunia. 
Melawan, dunia.... 


Lagu RAN dan Yura Yunita. Melawan dunia. Renata bisa 
merasakan kalau lagu itu adalah syair yang cocok untuknya 
537 


dengan Juna. Betapa kerasnya Ayahnya menentang mereka. 
Kebencian entah karena alasan apa. Bahkan sampai hari ini. 
Ayahnya masih menekannya untuk menjauh dari Juna. Tapi ia 
takan melakukan itu. la akan melawan dunia. Bersama Juna. 


Baru pertama kali mendengar lagu itu. Renata sudah 
terngiang dengan liriknya, sampai ia tak sadar. Kalau Juna 
sudah satu jam terlambat. Perempuan itu menatap jam di 
ponsel dan juga jarum jam di arlojinya. Satu jam setelah Juna 
memberikan pesan padanya, kalau laki laki itu sudah ada di 
jalan. Tapi Hengki masih belum muncul dengan pemiliknya. 
Juna kemana? 


"Mba, ini minumnya...” seorang pelayan memberikan 
minuman. Renata bingung, ia bahkan belum memesan? 


“Tapi say-” 


“Dari Mas Juna.” Jawab Pelayan itu dengan cepat. 
Renata tersenyum, ia tak lagi memprotes apa yang di berikan 
pelayan itu. la meminum jus mangga itu dan habis tak tersisa. 
Sekarang, Renata kembali menunggu laki laki itu. Setengah 
jam berlalu, Renata sudah gusar. Berkali kali ia memanggil 
nomor Juna. Tak ada tanggapan ataupun jawaban. 


Renata takut, Juna kecelakaan. Renata mengemasi 
barang barangnya. la hendak mencari Juna. Sampai ketemu. 


“Mba, ini saya baru dapet pesen dari Mas Juna. Kalau 
mapnya sudah bisa di berikan.” 


Renata mengernyit, ia tak bisa menghubungi Juna. 
Tapi laki laki itu bisa mengirimkan pesan pada pelayan ini? 
538 


Renata sudah tak bisa memikirkan kemungkinan Juna 
kecelakaan. Ia langsung menerima map yang di sodorkan 
padanya. 


"Makasih Mba...” ucap Renata dan di balas dengan 
anggukan ramah. 


Renata tersenyum. la tak tau apa yang Juna 
rencanakan. Terlalu ajaib kalau ingin memahami Juna. Juna 
seperti sihir. 


Dan kertas pertama yang Renata dapatkan adalah 
sebuah surat. Renata membuka isinya. Tak seperti surat di 
dalam lukisan yang Juna kirimkan padanya. Surat ini, benar 
benar berbeda. 


Ren? Kamu tau? 


Baru kalimat pertama, Renata tak bisa mengerti. 
Kamu? Seperti bukan Juna yang ia kenal. Bukan Juna-nya. Tapi 
Renata tetap melanjutkan bacaanya. 


Kamu suatu keindahan. Tuhan ciptakan kamu sambil 
tersenyum. Aku yakin Ren. Karena hanya dengan senyummu 
sambil melemparkan bola basket. Aku lemah. Kuberikan hatiku 
begitu saja dengan mudahnya. 


Renata tersenyum membaca kalimat selanjutnya. Ini 
memang Juna. Juna-nya. 


Kamu benar benar, seperti malaikat. Cantik rupawan, 
cantik itu terlalu biasa. Parasmu itu ayu, Ren. Benar benar 
seperti lukisan. Dan kamu suka melukis. Kamu malaikat yang 


539 


terkurung. Sekarang, aku memberikanmu sayap. Kamu adalah 
individu bebas sekarang. Renata Abigail. 


Renata mengernyit, kamu sekarang bebas. Kamu 
sekarang individu bebas, memberikan sayap. Kerutan kening 
Renata kian menjadi jadi. Rasanya, ini bukan hal yang baik. Ini 
seperti perpisahan. 


Dengan cepat Renata membuka isi map yang Juna 
berikan padanya. Sebuah kertas amat tebal dengan tulisan 
kapital. Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Tangan Renata 
bergetar sampai isi map itu jatuh dan berserakan di lantai. 


Dan saat itu juga, Renata tau. Sayap apa yang telah 
Juna berikan padanya agar menjadi individu bebas. Tapi saat 
itu juga, hati Renata rontok tak tersisa. Ini tidak benar!! Renata 
mencoba menentang pikiran buruk di otaknya. 


Renata berkali kali mencoba menelfon Juna dan tak 
tersambung. Bergetar jari jari Renata saat hampir ke sepuluh 
kalinya la menelfon laki laki itu dan tak terjawab sama sekali. 
Masih tentang berusaha, dan Renata tetap saja gagal. Usaha 
Renata untuk menghubungi Juna. Sia sia. Baru saat Renata 
menyadari, nomor ini telah di blokir. Renata menangis sejadi 
jadinya, memeluk impiannya. Sayap yang Juna berikan 
padanya untuk menjadi individu yang bebas. Sayapnya ada 
karena Juna meninggalkannya. 


12 


"Juna...!” teriak Renata dengan berhamburan air mata. 
Renata berlari keluar kafe untuk mencari Arjuna, Arjuna 
Leksmana. Kalang kabut mencari dengan mata membanjir. 


540 


Laki laki itu tak ada. Bahkan, mungkin Juna tak datang ke kafe 
ini untuk menemuinya. Sekarang Renata tau. 


Arti lagu yang di putar di kafe itu. Bukan karena ia akan 
melawan dunia bersama Arjuna. Mereka telah di lawan oleh 
semesta dan Juna menyerah. la memilih menyerahkan 
sayapnya pada Renata, ketimbang terbang bersama. 


“Juna...! Arjuna...” panggil Renata dengan mengusap 
air matanya. la memeluk erat map itu. Memeluknya dengan 
rasa sakit di dadanya. Renata paling benci di tinggalkan tanpa 
alasan. Mungkin itu sebabnya Juna melakukan perpisahan 
seperti ini. Karena Renata pernah menceritakan ketakutannya. 
Di tinggalkan Ibunya, Kakanya, sekarang Juna. 


Tapi sekarang, entah dengan cara apapun. Renata 
membenci perpisahan. Perpisahan takan pernah indah!!! 


AAA 


Dengan tubuh gontai, Renata memasuki halaman 
rumah Juna. Hening dan sepi. Tak ada Juna sama sekali. Juna 
tak ada tapi Hengki terparkir di garasi tanpa pemiliknya. 


"Om, Tante...” panggil Renata dengan mata yang 
memerah. 


"Renata... pekik Sekar karena ia tak pernah 
menyangka akan bertemu Renata dengan keadaan yang 
seperti ini. Gadis itu terlihat kacau. Tapi sepertinya, Galang 
sudah tau kalau hal ini akan terjadi. Dengan tenang, Galang 
mendekati Renata dan menepuk pundak gadis itu hendak 
memberikan pengertian. 

541 


"Juna pergi... ucap Galang dengan tenang. Renata tau, 
Juna pergi meninggalkannya. Dan Renata tau itu, ia benci itu. 
Tapi Juna dimana? Renata ingin tau. Dan hal penting yang 
Juna bicarakan dengan Galang, adalah tentang kepergiannya. 


"Juna udah pergi ke Jerman Ren, penerbangannya dua 
jam yang lalu...” tutur Galang dan Renata semakin hancur. Dua 
jam yang lalu, saat Juna mengirimkan pesan terakhir 


Gue udah berangkat Ren. 


itu artinya, Juna pergi. Meninggalkannya. Juna berada 
di titik terjauh darinya. Meninggalkannya. 


"Juna mau, kamu jadi diri kamu sendiri. Dan kepergian 
Juna, supaya kamu engga pernah di halangi lagi sama Papa 
kamu Ren. Papa kamu setuju, kamu masuk jurusan seni.” 


Renata runtuh seketika. Ototnya lemas seperti di cabut 
dari semua sendi tubuhnya. Juna. Laki laki itu melakukan 
semuanya. Untuk Renata. Tapi Juna bukan lagi mimpi untuk 
Renata. Laki laki itu telah menjelma menjadi sebagian dirinya. 
Dan kepergian Juna, merampas separuh dirinya. Renata tak 
lagi menjadi Renata. Ia kosong tak berisi. Walaupun mimpi itu 
bisa di gapai. Juna tak terengkuh. Laki laki itu 
meninggalkannya. 


“Juna...” panggil Renata dengan pilu, tangisnya 
memang reda. Karena berganti letak. Hatinya meraung 
sekarang. 


Galang memberikan waktu untuk Renata menangis. 


542 


AAA 


Pengunguman hasil ujian nasional di laksanakan hari 
ini. Betapa mendebarkannya momen ini. Ini menjadi titik balik 
dan titik akhir. Menjadi awal dan menjadi perpisahan. Tapi, 
bagi Renata. Ini sudah tamat. 


Renata menatap urutan pertama dengan raihan nilai 
tertinggi di SMA Garuda, bahkan menjadi peringkat tiga 
nasional. Arjuna Leksmana. Nomor absen satu di IPS 3. Renata 
Abigail ada di peringkat kedua, dan juga peringkat empat 
nasional. Laki laki itu takan melihat pencapaiannya. 


“Imam emang harus di depan. Dan makmum di 
belakang imam.” Bisik Renata sambil mengusap nama Arjuna 
Leksmana. Juna menunjukan, pandangan negatif orang orang 
itu ia patahkan. la bisa, dan ia mampu. Hanya saja, pikiran 
orang orang yang pendek dalam menilainya. Dan Renata 
menjadi orang yang beruntung, mengetahui segala sisi Juna. 


"Renata itu siapa?” tanya Renata pada dirinya sendiri. 


“Pacar Juna, Arjuna Leksmana.” Jawab Renata juga. la 
kian hari, kian merindukan laki laki itu. Dengan menanyakan 
itu, hatinya menjadi lebih baik. la masih terikat dengan Juna. 
Menghapus kerinduan yang akan tergurat lebih dalam lagi 
nantinya. 


Hari ini juga, Renata akan berangkat ke Yogyakarta. 
Menjadi mahasiswa di universitas yang ia impikan dari dulu. 
Juna memberikan ia sayap untuk terbang dari belenggu yang 
memenjarakannya. Menjadikan Renata sebagai Renata yang 


543 


semula. Individu bebas yang istimewa dengan settingan 
Tuhan. 


544 


MY BOY 


Empat tahun. Renata sekarang dua puluh dua tahun, 
Asya menjadi sebelas tahun. Dan Juna dua puluh dua tahun. 
Nyatanya, waktu tak bisa merubah Renata. Hanya usianya 
yang bertambah. 


“Ngelukis apa?” tanya seorang teman Renata dengan 
penasaran. Lukisan Renata selalu berkarakter dan berjiwa. 
Tapi rasanya, selalu rasa sedih dan kesenduan yang 
terpancarkan dari setiap pemilihan warnanya. 


“Empat sekawan.” Tutur Renata dengan santainya, ia 
hanya bisa menerka. Renata melukis potrait Seto sebagai laki 
laki Jenaka, Dika sebagai laki laki yang pendiam, Asya yang 
sangat bahagia di peluk oleh laki laki tampan dengan aura yang 
mendominasi. Nyatanya, Renata tak bisa melupakan ia. Arjuna 
Leksmana. Di akhir lukisannya, Renata memberikan signatur 
khas miliknya. Huruf R dan A yang kapital dan punya typografi 
yang unik. 


“Bagus, gue akui lo seniman hebat.” Puji teman Renata 
yang bernama Alleta itu. 


"Makasih... jawab Renata tak bisa berbohong. la 
tersipu di akui kemampuannya. Dengan sentuhan terakhir, 
Renata mempertegas tatapan mata Juna yang tajam. Yang bisa 
Renata ingat adalah mata tajam Juna. Karena, laki laki itu pasti 
sudah bemetafora menjadi lebih dari sebelumnya. Dan Renata 
sangat ingin melihat Juna. 


545 


“Mau kemana?” tanya Alleta yang heran saat Renata 
bergegas merapikan lukisannnya dan hendak pergi. Renata 
diam sejenak, kemudian ia menjawab. 


“Mau pulang, ada reuni SMA.” 
“Jakarta?” 


Renata hanya mengangguk. Renata masih setia di 
Yogya. Bahkan setelah ia wisuda, ia tetap menjadi seniman 
yang tinggal di Yogya, selama Juna belum kembali ke titik 
temunya dengan Renata. Gadis itu takan menginjakan kaki ke 
Jakarta. 


Tapi hari ini lain, akan ada reuni setelah empat tahun 
berlalu. Renata berharap, hari ini juga. Juna kembali. 


"Iya, Jakarta.” Jawab Renata singkat sambil berlalu. Ia 
mengemasi lukisannya dan menaruhnya di ruangan kecil berisi 
lukisannya yang takan pernah di jual. Banyak potrait yang 
Renata lukis untuk dirinya sendiri. Tiap lukisan itu, ia selipkan 
surat. Kalau Renata tau ada di mana Juna selama ini. Ia ingin 
mengirimkan lukisan berisi surat itu pada Juna. Seperti yang 
Juna lakukan padanya sambil mengaku sebagai Jeffery. 
Mungkin, Renata akan mengaku sebagai Rossulah. Nama 
favorit Juna. 


Renata tak membawa terlalu banyak barang. Dengan 
tampilan apa adanya, Renata menggendong tasnya dan pergi 
ke stasiun. 


546 


1” 


“Halo?! Ren, mau gue jemput di mana?!” suara Mika 
yang cempreng itu membuat Renata jadi pusat perhatian di 
stasiun. Renata tersenyum dengan risih. 


“DI stasiun, masa di pelabuhan.” Jawab Renata dengan 
santai. 


“Ye! Ngelawak! Serius ini! Siapa tau lo mau mampir di 
mana gitu...” ujar Mika, memberikan peluang bagi Renata 
untuk berpikir ulang. 


“Engga, gue engga mau kemana mana. Gue mau 
pulang ke panti aja.” Sahut Renata. Rumah bukan lagi tempat 
yang ia rindukan. la justru ingin menginap di panti dengan 
anak anak panti. 


“Seriusan? Ya udah, entar gue jemput di stasiun dan 
langsung ke panti. Lo nyampe jam berapa?” 


“Jam tujuh malem.” 


Di kereta, perjalanan Renata di isi dengan mengobrol 
dengan Mika, mereka akan bertemu setelah empat tahun tak 
bersua. Renata juga rindu masa masa SMA. Setelah mengobrol 
lama, Renata memutuskan sambungan. 


Menatap keluar jendela. la akan kembali. Bahkan 
setelah perpisahan itu, Renata masih tak menyangka. Ia sekuat 
itu, empat tahun lamanya. Dan selama itu, hubungannya 
dengan Ayahnya juga tak menjadi baik atau buruk. Renata jauh 
dari Ayahnya dan juga jauh dari hatinya. 


547 


Hubungan mereka tanpa rasa rindu dan bertukar 
kabar. Renata tau, ia mengecewakan Ayahnya. Tapi Ayahnya 
juga melakukan hal yang sama. Tangan Renata terulur 
mengusap jendela. Ia mendekati titik itu. Titik temunya 
dengan Juna. 


AAA 


Rambut Renata di kuncir, matanya memicing mencari 
cari letak pintu keluar. Dan yak! Ketemu! Renata langsung 
berlari dengan langkah lebar dan cepat. Pasalnya, ia sudah 
menmukan sosok Mika! Di sana dan tengah melambaikan 
tangan padanya. 


“Renata!!!” pelukan Mika dengan gemas sambil 
memanggil Renata. 


“Mika!!” Renata tak kalah histeris. Pelukan itu 
berlangsung singkat. Mika melepaskan pelukannya dan 
menatap Renata dengan serius. 


“Ini seriusan ya gue engga bohong, lo milih buat pulang 
ke pantinya Bunda Ani dari pada ke rumah?” tanya Mika 
mengkonfirmasi. Dan langsung terverifikasi. Renata 
mengangguk tanpa keraguan. 


“Ya udah, sekarang kita ke panti. Udah malem.” 


Renata mengikuti Mika yang menarik tanganya. 
Berjalan di belakang Mika dengan terburu buru karena sesak 
dengan orang yang beralu lalang. Berhamburan. Ada yang 
pulang, ada yang pergi. Meninggalkan titik temu ini. 


548 


Dalam perjalanan, Renata tak banyak bicara. la 
cenderung diam dan hanya menjawab pertanyaan Mika 
dengan anggukan atau hem singkat. Mika tak kesal, kalau dulu. 
Mungkin ia akan menimpuk kepala Renata dengan buku paket 
Biologi bab reproduksi. 


“Kita sampe Ren, buruan keluar...” Pinta Mika sambil 
melepaskan sabuk pengaman dan keluar dari mobil. Panti 
banyak berubah setelah empat tahun tak Renata pijaki. Orang 
yang pertama kali mengenalkan Renata pada tempat ini juga 
mungkin akan terkejut saat melihat perubahannya. 


|7 


“Ka Renata!!!” jerit Ana, gadis yang sekarang 
seumuran dengan Asya, hanya lebih tua satu tahun. Lebih 
muda sebelas tahun dari Renata. Gadis yang pernah membuat 
Renata cemburu karena bertelfonan dengan Juna dan 
membuat ia salah paham dan membuat ia mengakui 
perasaanya pada Juna. 


“Hai Ana!!” sapa Renata sambil memeluk Ana dengan 
erat. la jadi ingat Asya. 


“Ka Renata!!” sapaan lagi dari suara yang sering 
Renata dengar. 


“Asya!!!” pekik Renata tak kalah nyaring. la rindu 
adiknya yang sekarang menjadi remaja. Mereka berpelukan 
melepas rindu. 


“Masuk Ka, ada banyak yang udah kangen sama Ka 
Renata!” ujar Asya sambil melepaskan pelukan. Renata 
mengangguk dan ikut masuk ke dalam. Panti semakin ramai 


549 


dengan anak anak yang tak bisa Renata kenali. Tapi dua sosok 
itu pastilah Renata kenal dengan baik. Bunda Ani dan juga 
Titin. 


, 


“Assalamu'alaikum...” Renata mengucapkan salam 
sambil mencium punggung tangan wanita yang sudah keriput 
itu. Bunda Ani bahkan tak bisa lagi mendengar dengan jelas. 


Tapi ia yakin, ini adalah perempuan yang bernama Reanta. 


"Wa'alaukumsalam....” Jawab Bunda Ani dengan suara 
tuanya. Bibir penuh dengan keriput itu tersenyum. Renata 
juga. Titin bergantian menyapa Renata. Perempuan itu 
sekarang menjadi bagian dari keluarga panti. Ia tinggal di sana 
dan mengurus panti bersama Sifa. 


Kelak, mereka mungkin akan menjadi hero seperti 
Bunda Ani. 


"Ke aula sekarang Ren, pada kangen tuh.” Ujar Titin. 
Hobi menjadi duta ghibahnya sudah lama di kubur. Ia menjadi 
sosok yang lain saat di panti. Mengajari adik adiknya bertata 
krama. Mengumpat dengan estetik. Dari pada mengatakan 
kamu kaya bla bla bla, seperti mengucapkan nama penghuni 
ragunan. Titin mengajarkan pada adik adiknya. Astaghfirullah, 
ngomong apa sih hewa satu ini? Itu ajaran Titin. Mengumpat 
dengan estetik. Tanpa dosa dan tak akan masuk neraka. 


Renata di tarik langsung ke aula. Berjalan bersama 
Asya, Ana dan Mika. Titin membawa Bunda Ani untuk 
beristirahat di kamarnya. Wanita tua itu sekarang benar benar 
lapuk. Tak bisa lagi sholat di masjid. Bahkan kadang harus 
sholat di atas ranjang. 
550 


2 


"Renata! Masa depannya Bang Seto!! 


Asya langsung menatap Seto dengan sebal. Masih saja 
laki laki itu mengganggunya. Seto malah menatap Asya 
dengan gemas. 


"Jangan ganggu adek gue.” Pungkas Renata dengan 
senyum puas. Seto hanya mengangguk dan menghamburkan 
pelukan pada Renata. Di sebelah Seto ada Dika, mereka 
bergantian memeluk Renata. 


Berkumpulah mereka bertukar cerita setelah empat 
tahun berada di titik terjauh. Berpisah. Seto dengan segala 
kesibukannya, Dika dengan kesulitan yang tengah ia hadapi. 
Mika dengan cerocosan tak ada hentinya. Dan Asya serta Ana 
hanya menjadi pendengar yang baik. 


Titin sesekali mengumpat dengan estetik saat Dika dan 
Seto menjelek jelekkannya. Renata tertawa dan mengenang 
banyak hal di pertemuan ini. Hingga matanya menyadari, satu 
kursi di kosongi. Renata tersenyum, ia tau bukan hanya ia yang 
merindukan Juna. Mereka yang duduk melingkar bersamanya. 
Juga merindukan laki laki itu. 


AAA 


"Papa kangen Ka Renata.” Tutur Asya dengan 
gamblang. Renata yang sedang melepas rindu dengan adiknya 
itu menatap mata adiknya. 


“Kaka juga, tapi Kaka engga kuat buat ketemu Papa.” 


551 


“Asya tau. Asya juga ngerti.” Jawab Asya dengan 
tenang. Ia tau apa yang terjadi pada Ayah dan Kakanya. 


"Jadi Asya tau? Tau apa emangnya?” ucap Renata 
menantang Asya. Gadis itu mencebik dengan kesal. Karena 
Renata mengacak acak rambutnya. 


“Intinya Asya tuh tau Ka!! Ini Asya bukan yang dulu.” 


“Asya yang dulu, bukanlah yang sekarang.” Ejek Renata 
dengan bernada dan itu semakin membuat Asya sebal. 


"Ka, Asya tau Kaka ke sini bukan buat ketemu Papa.” 


Renata terdiam. Asya memencet ponselnya setelah 
mengatakan itu. Berpura pura sibuk dengan dunianya sendiri. 


AAA 


Pagi itu, seisi panti menjadi heboh. Bunda Ani terjatuh 
dari kasurnya saat hendak mengambil wudhu untuk sholat 
subuh. Tubuh tua itu tak sadarkan diri dan membuat 
kepanikan. 


Renata juga ikut di terkam kepanikan saat ikut datang 
ke rumah sakit. Bunda Ani mengalami pendarahan di otak. Dan 
itu bukan berita bagus untuk tubuh tua itu. 


“Kita bisa, jangan takut. Bunda kuat.” Ucap Renata 
sambil mengusap punggung Titin yang terus bergetar karena 
menahan tangis. Titin hanya mengangguk. Setelah pergi ke 
panti tepat di insiden pengusiran itu. Titin menjadikan panti 
sebagai rumahnya, tempat ia berlindung dan menemukan 
keluarga yang tak sedarah. 

552 


“Ini engga akan lama Ren.” Ucap Titin dengan menatap 
tubuh wanita itu. 


"Waktunya... sambung Titin dengan gamang. Renata 
tak bisa menepik itu. Usia senja, adalah usia menuju akhir. 
Penutupan. 


“Kita semua sayang Bunda Ani.” Jawab Renata tanpa 
maksud apa apa. 


Kian hari, tubuh itu seakan semakin bobrok. Renata tak 
lagi berkutat di panti. la sesekali menggantikan Titin untuk 
menjaga Bunda Ani. Sifa hanya menjaga setelah pulang 
sekolah. Selebihnya, Titin dan Renata bergantian. Megnurus 
Bunda Ani dan adik adik kecilnya di panti. 


Kondisi buruk itu di tutup tutupi dengan baik. Hanya 
mereka bertiga yang tau. Saat adik adik panti menanyakan 
keadaan Bundanya. Mereka kompak menjawab hal yang 
sama. 


“Bunda lagi sakit, tapi bentar lagi sembuh. Bisa pulang 
dan ke sini lagi. Jadi setelah buka puasa, kita sholat isyanya 
nanti do'ain Bunda yang baik baik. Oke?” jelas Renata dengan 
singkat. 


Dan puluhan anak itu mengangguk dengan polosnya. 
Do'a anak yatim adalah do'a yang mujarab. Renata berharap, 
do'a do'a itu dapat membantu kesembuhan wanita yang juga 
ia anggap Ibu. 


Setelah sholat isya, Renata menempati kamarnya di 
panti. la meminta kamar yang sering Juna gunakan kalau 
553 


menginap di panti. Dan nyatanya, kerinduan Renata bisa di 
bayarkan saat meninggali kamar itu. 


Masih ada barang barang Juna di sana. Juna tak 
membawa pergi barangnya yang ada di sini. Renata meraih 
sarung bersih di lemari. Barang barang Juna, Seto dan Dika 
semasa sering ronda di panti masih ada di sini. 


“Imam, makmum di sini. Kita kapan jamaah sholat 
subuh lagi? Kaya dulu?” 


Tak ada jawaban, mustahil memang. Tapi ini membuat 
Renata merasa lebih baik. Renata melihat sekelibat bayangan 
Titin, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Saat Renata 
mendekati pintu, Titin pergi. 


Tanpa sengaja, saat hendak mencari Titin. Renata 
justru tak sengaja melihat tanggal di kalender bergambar 
masjid itu. Esok. Adalah harinya. Hari reuni yang Renata 
harapkan, bisa menjadi titik temu dengan Juna, setelah ia 
kembali ke titik awal ia bertemu dengan Juna. 


AAA 


Alis itu bertaut. Tas yang ia emban dan barang barang 
super berat itu tak ia pedulikan. Laki laki itu hanya berjalan 
dengan acuh dengan masker menutupi sebagian wajahnya. 
Hanya mata tajam itu yang tersisa. 


Bandara benar benar ramai hari ini. Tapi desakan itu 
tetap di abaikan. Juna punya tujuan hari ini. Ia harus segera 
sampai. Apapun caranya. 


554 


Juna sedang berjalan menuju titik temunya, titik 
awalnya, juga titik akhirnya. Ia kembali. Arjuna Leksmana. 


555 


MY BOY 


Pagi ini Renata terbangun amat pagi. Bukan karena ia 
tak sabar untuk pergi menuju reuni angkatannya. Tapi karena 
panggilan Titin yang mendesaknya untuk membuka mata 
bahkan saat adzan subuh belum berkumandang. 


“Bunda, bunda....” Hanya itu dan Titin terisak. Renata 
tak mendengar kabar kalau wanita itu berpulang. Tapi Renata 
sigap membangunkan adik adiknya untuk berdo'a bersama. 


“Duduk dan kita do'a buat Bunda...” perintah Renata di 
anggukan dan di laksanakan. Lingkaran anak anak yang 
bermunajat itu di pimpin Renata. Keheningan, mereka bahkan 
ada yang di tinggal orang tuanya saat masih bayi. Tapi 
sekarang, saat mereka mengerti perpisahan. Mereka akan tau, 
tak ada perpisahan yang indah. 


“Kita langsung sholat subuh berjamaah di masjid. Biar 
Ucup yang jadi imamnya.” Perintah Renata di sanggupi Ucup. 
Renata menatap Sifa yang sejak tadi mengitarakan pandangan 
tak suka. Tapi Renata acuh. la tak melakukan kesalahan. 
Biarkan gadis SMA itu dengan kebebasan berekspresinya. 


Semuanya berjalan seperti biasa, sampai pagi 
mengitarkan sinar matahari dan keramaian mulai menyeruak. 
Renata masih menunggu waktunya untuk ke rumah sakit. 


Adik adiknya yang bersekolah sudah sarapan dan 
tinggal berangkat bersama Ucup. Mereka masih mendo'akan 
Bunda Ani bersama sama. 

556 


“Renata....” 


Panggilan itu membuat Renata menatap laki laki itu. 
Dengan senyum terkulum, Renata tak bisa menahan diri untuk 
berlari menuju laki laki itu. Kakinya seperti bergerak begitu 
saja mendekati laki laki itu. 


"Om Galang... sapa Renata sambil meraih tangan itu 
dan menyalaminya. Dengan senyum terukir, Galang 
tersenyum membalas Renata. Setelah mendengar kondisi 
Bunda Ani. Galang juga langsung pergi ke panti tanpa ke 
kantor terlebih dahulu. 


“Kamu baik baik aja kan?” tanya Galang memastikan. 


“Baik, juga buruk Om.” Jawab Renata. Galang 
menangguk karena ia mengerti. la menepuk bahu Renata. 
Perempuan kuat, gumamnya. 


“Gimana kabar Tante Sekar Om?” 


“Baik, mungkin kamu harus dateng ke rumah dan 
ngobrol langsung. Kalau Asya, dia sering main ke rumah. Asya 
malah pernah naik sepeda ke rumah waktu dia minggat dari 
les renang.” Galang tertawa mengingat Asya di usia sepuluh 
tahun, dengan tubuh basah kuyup malah minggat ke 
rumahnya. 


"Katanya kalau minggatnya ke rumah, dia malahan 
bakal di anter ke tempat les ballet.” Kekeh Galang dengan geli. 
Renata tersenyum geli juga. Asya sudah menceritakan itu. Hal 
yang tak Renata sukai, Ayahnya masih sama. Bahkan setelah 
kejadian empat tahun yang lalu, atau kejadian sebelas tahun 

557 


yang lalu. Ayahnya masih dengan prinsip yang sama. la tau 
yang terbaik. 


Galang bercerita dengan Renata untuk waktu yang 
lumayan lama. Adik adik panti berurutan menyalami Galang 
untuk berpamitan berangkat ke sekolah. Galang malah 
memberikan lebih, ia memberikan uang saku pada anak anak 
panti itu. 


"Ayo baris dulu, biar adek kalian yang kecil engga 
keinjek.” Ucap Galang sambil mengubah barisan, anak yang 
paling kecil, mungkin baru TK atau SD kelas satu, di bariskan di 
depan. 


"Semuanya dapet uang saku. Kalau dapet uang saku, 
mau buat apa?” tanya Galang sambil mengusap anak paling 
bontot di barisan itu. 


“Mau buat bayar taksi, jenguk Bunda.” 


Galang terperangah, jawaban anak kecil itu benar 
benar tulus. Semua anak di barisan itu mengangguk 
menyetujui. Galang tersenyum singkat. 


“Sip! Berarti Om Galang musti ngasih uang saku yang 
banyak, biar kalian bisa jenguk Bunda Ani, terus juga bisa 
pulang.” Kekeh Galang sambil memberikan lembaran uang. 


Renata justru di saat yang bersamaan, sedang ada di 
pojok ruangan mendengarkan suara. Titin sedang berbicara 
dengannya. Dan ini serius. Renata berjalan kembali untuk 
melihat barisan anak anak itu. 


558 


"Adek adek, kalian hari ini jangan berangkat sekolah...” 
ucap Renata dengan lantang. Adik adiknya itu menatap Renata 
dengan kebingungan. Renata yang membangunkan mereka 
pagi pagi untuk berangkat sekolah dan mendo'akan Bunda. 
Tapi sekarang di larang sekolah. 


"Om, Bunda Ani...” ucap Renata tak bisa melanjutkan. 
Galang tau tatapan itu. Karena air mata Renata sudah menjadi 
penjelasan yang cukup. 


"Kalian jangan berangkat dulu, bentar lagi Bunda Ani 
pulang. Kita harus ketemu Bunda.” Perintah Galang itu tak di 
menegerti sepenuhnya. Tapi anak anak itu menurut dan tak 
jadi berangkat sekolah. 


“Kita harus siap siap Renata... Galang bangkit dan 
menekuk lengan kemejanya. Laki laki itu berjalan ke masjid, 
hendak mengumumkan sesuatu. 


n 


“Innalillahi wa inna lillahi roji'un...” Suara Galang 
membahana di speaker masjid. Ia juga tak sampai hati, kenapa 
ia yang harus mengumumkan kepergian wanita yang telah 
membesarkan Sekar, istrinya itu. Rasanya sama sakitnya 
seperti di tinggal orang tuanya sendiri. 


AAA 


Ambulan datang dengan cepat. Warga yang 
mendengar pengumumam kepulangan jenazah itu 
berhamburan mengerubunsgi panti. Tubuh Titin ambruk 
seketika saat ia sampai di panti. 


559 


la yang melihat kepergian wanita itu dan ia juga yang 
menemani kepulangan jenazahnya. Tubuh Titin di gotong. 
Kebingungan terlihat sangat jelas di wajah anak anak panti. 
Melihat tubuh di balut kain kafan. 


“Kamu yang tenang sayang.” Ucap Galang mencoba 
menegarkan istrinya. Ia terpukul. Sosok ibu yang ia tau, yang 
ia kenal itu telah pergi. 


"Bunda Mas...”rengek Sekar sambil di topang Galang. 
Laki laki itu hanya mengangguk lemah dan mengusap air mata 
istrinya. 


“Kita ikut sholatin Bunda, kamu harus kuat.” Perintah 
Galang sambil menuntun Sekar untuk mengikuti sholat 
jenazah. Renata sama terpukulnya. la tak percaya. 
Kepulanganya hari ini. Tepat di hari reuni, ternyata bukan 
untuk sukacita. Tapi menyambut duka. 


Dengan lantunan bacaan Al Ouran. Keranda itu di 
gotong dengan pelan. Taburan bunga sepanjang jalan di iringi 
anak anak panti dan warga. Semuanya kehilangan sosok 
wanita yang berjasa untuk anak anak itu. 


Liang lahat itu bahkan langsung sigap di buat oleh 
warga yang sangat menghormati Bunda Ani. Sifa dan Titin 
adalah yang paling terpukul. Mereka ada di barisan terakhir, 
tak rela kalau tubuh itu memang telah di tinggal rohnya. 


Renata ada di barisan paling depan bersama Sekar dan 
Galang. Mereka memimpin dengan membawa sekeranjang 
bunga mawar untuk di taburkan. Perlahan, dengan adzan yang 


560 


di kumandangkan. Tubuh itu di tutupi dengan tanah basah 
yang merah. Tertutup dan kemudian sepenuhnya tertimbun. 


la menangis, tulus dari hatinya. la tak suka keadaan 
seperti ini. Bacaan do'a itu selesai dan mereka satu persatu 
pergi. Galang tak bisa tinggal diam saat kesadaran Sekar 
menghilang saking syoknya. 


Galang langsung membawa istrinya itu untuk pergi. 
Hanya beberapa orang yang masih tinggal, anak anak panti 
langsung di giring untuk kembali ke panti. Tak baik berlama 
lama di pemakaman. 


Orang orang yang berpakaian hitam itu pergi. Renata 
masih menaburkan sisa bunga mawar yang di bawakannya 
sambil membaca surat Al Fatihah. Air matanya menetes. 
Cukup lama Renata terdiam dan selesai berdo'a. Renata 
bangkit. 


la berbalik untuk pergi. Dengan mengusap air mata 
yang tersisa, Renata membetulkan kerudung yang ia pakai dan 
hendak melangkah pergi. Menatap jalan setapak. Tanah 
sempit yang ia lewati barusan. 


“Juna...” Renata tak percaya. Laki laki itu berdiri di 
sana. Ini bukan ilusi atau karena rasa rindu dan kesedihan 
sedang mengontrol dirinya. Kalaupun itu ilusi, ilusi itu tengah 
berdiri di sana sambil memberikan senyum getir. 


Renata berjalan mendekati ilusi itu. Berjalan dengan 
gamang karena tak percaya. Ada Juna di depannya. Kerinduan 


561 


yang di pendam selama empat tahun mungkin jadi bukti kalau 
Renata mulai berhalusinasi. 


Saat jaraknya tinggal lima langkah lagi, Renata 
terhenti. Ia takut ilusi itu menghilang dan pudar. Renata masih 
ingin memandang sosok itu. Sosok yang sama persis seperti 
bayangannya. Juna yang bermetafora tapi tak meninggalkan 
mata tajamnya. 


Renata mengusap air matanya yang lagi lagi, lolos dari 
pelupuknya. 


“Mata kamu bagus...” 


Ilusi itu bericara. Pujian yang Juna katakan saat 
menyamar sebagai OB dan setelah itu menghilang. 


"Jangan hilang!” pekik Renata. la takut, semuanya 
terulang lagi. Renata tertunduk di tanah dan menutupi 
matanya. Ia takut, kembali ke titik awal ini, menjadi titik temu 
dan akhirnya menjadi titik akhir. 


"Jangan nagis....” 


Tubuh Renata seperti di peluk, ilusi itu. Nyata. Benar 
benar Arjuna Leksmana yang ia rindukan. Memeluknya. 


“Juna...” Rengek Renata masih tak percaya. Laki laki itu 
mengangguk dan mengusap punggung Renata. 


7 


“Juna...” panggil Renata dengan lirih. Kerinduanya, 
sekarang memiliki titik temu. la di pertemukan kembali 
dengan Juna. Arjuna. 


562 


AAA 


Renata memegang tangan Juna dengan erat. la masih 
tak percaya. la masih yakin kalau itu adalah ilusi. Sepanjang 
hari, Renata tetap menggengam tangan itu. Bahkan saat Juna 
menaburkan bunga di pusara. Renata tetap mengawasi sosok 
itu. 


"Jangan posesif.” Hardik Juna yang hendak mengambil 
wudhu dan Renata terperanjat. 


“Ini menjaga.” Sela Renata tak mau di sudutkan 
sebagai wanita pengatur. 


“Ini wudhu Ren, engga boleh bersentuhan dengan 
yang bukan muhrimnya. Prosedurnya...” Juna meraih tangan 
Renata dan dengan pelan melepaskan genggaman Renata 
padanya. Renata melawan, awalnya ia tak mau melepaskan 
tangan Juna. 


"Prosedurnya itu, kita engga boleh pegangan tangan 
kalau wudhu. Jadi ini musti di lepas...” ucap Juna dengan 
tenang. Dan Renata mengalah. 


AAA 


Lantunan do'a do'a malam itu di lakukan setelah isya 
sampai menjelang pukul sembilan malam. Dan setelah do'a 
selesai. Semuanya kembali. Warga pulang ke rumahnya. Dan 
anak anak panti, yang sebagian besar belum mengerti apa 
yang terjadi. Hanya menurut dan tidur. 


563 


Juna masih terdiam di teras depan panti. Wanita tua 
yang mengajarkannya banyak hal. Telah berpulang. Lewat 
wanita itu, Juna belajar menghargai dengan cara yang 
berbeda. Belajar, kalau tak semua bisa sseberuntung ia. 
Bahkan Ibunya sendiri, Sekar. Tak tau bagaimana rupa orang 
tuanya. Juna juga belajar, tentang kebebasan dari wanita itu. 
Juna belajar budi pekerti, dan sosok Juna terbentuk karena itu. 


Renata menggeser tempat duduknya, menjadi lebih 
dekat dengan Juna. Laki laki yang tengah terdiam itu kini 
meringis. 


“Ini bukan prosedur.” Sela Renata. la mengamati 
wajah Juna yang berubah banyak. Juna masih menjawab 
Renata dengan dingin dan singkat. Renata jadi ingin 
mengkonfirmasi sesuatu. 


“Ini Arjuna kan?” tanya Renata dengan suara serak. 
Juna tak bergeming, masih dengan kediamannya. 


“Ini Arjuna Leksmana kan?” Renata tertahan. 
Kerinduannya benar benar di babat habis oleh laki laki ini. 
Renata menangis. Ini seperti kesia siaan. Juna sudah 
meninggalkannya empat tahun yang lalu. Mustahil, ini masih 
Juna yang sama. 


“Ini Arjuna... ucap Juna dengan lirih dan melayangkan 
tanganya memeluk Renata. Gadis itu kaget dengan itu. Juna 
acuh. la tau, gadis itu sedang melepas rasa sakit yang ia buat 
empat tahun yang lalu. 


564 


“Dan Arjuna itu masih pacarnya Renata. Imam 
subuhnya Renata.” Ucap Juna penuh makna. Dan Renata 
menangis sejadi jadinya malam itu di pelukan Juna. Tak mau 
melepaskan laki laki itu lagi. 


“Jangan jadi imama subuh!” erang Renata memprotes 
di sela sela tangisnya. Ia takut, Juna hanya menepati janjinya 
itu. Lalu pergi. 


“Kita harus sholat jamaah lima waktu,” ucap Renata 
kembali. Juna mengangguk dengan tenang. Perpisahanya, 
berada di titik terjauh dari Renata. Juga menyakitinya. 


“Kita akan terus kaya gini Ren, mulai dari sekarang.” 


565 


MY BOY 


Pelukan itu berlangsung lama. Renata tak ingin 
melepaskan diri dari Juna. Perempuan itu menghirup aroma 
tubuh Juna yang ia rindukan. Memeluk rindu sendirian. Renata 
sudah tak bisa. 


“Rindu.” Bisik Juna pada telinga Renata. Gadis itu 
mengangguk. 


“Sama.” Ucap Juna dengan tenang. la menegakan 
wajahnya dan mengusap rambut Renata yang masih setia 
tenggelam di pelukannya. 


"Kenapa harus pergi...?” tanya Renata dengan 
menahan pedih. 


"Karena Renata butuh sayap, untuk terbang.” Balas 
Juna dengan singkat. 


“Aku tanpa kamu Jun? Itu tidak lebih baik, dari aku 
tanpa sayap.” Ucap Renata dengan puitis. 


"Pembalut maksudnya?” tanya Juna dan ia 
mendapatkan hantaman di dadanya dengan keras. Renata 
kesal, sebal, gemas, tapi juga rindu pada laki laki ini. Takan 
cukup rasanya, perasaanya untuk Juna. Pastilah tak terhingga 
seperti matematika. 


“Juna!!!” erang Renata dengan tertahan. Juna malah 
mengeratkan pelukan. 


"Juna yang itu emang harus pergi Ren. Juna yang 
bocah ingusan dan banyak bikin masalah minggat di SMA itu 
harus pergi.” Ucap Juna tanpa sadar. Ia bersistatap dengan 
Renata. Perempuan itu meminta penjelasan lebih. 

566 


"Omongan bocah, engga akan di denger. Tapi laki laki, 
yang di pegang kata katanya Ren.” 


“Kamu laki ya... canda Renata. Sekarang gantian Juna 
yang gemas. Saat ia sedang serius, justru Renata yang 
becanda. 


"Apa Renata ini masih ragu? Apa perlu saya gambar?” 
tawar Juna dengan nada ala petugas keamanan sdan di balas 
dengan kikian Renata. Perempuan itu menatap sekeliling yang 
sudah sepi. 


“Kenapa pulang?” 


“Karena rindu, karena harus, dan karena Renata.” 
Jawab Juna memberikan tiga alasan sekaligus. 


Juna melepaskan pelukannya, menjauhkan Renata 
agar mereka memiliki jarak. 


“Karena rindu bisa membunuh, makanya harus pulang. 
Karena penyebab rindunya, Renata.” Sekarang tiga alasan itu 
berubah jadi satu. Renatalah yang menjadi alasan Juna untuk 
pulang. 


Juna bangkit dari tempat duduk, dan tangan Renata 
dengan sigap mencengkeram tangan itu. 


“Kemana?” tanya Renata dengan panik dan gusar. Ia 
takut, Juna akan pergi lagi. Laki laki itu punya cara untuk 
meninggalkannya. Bisa saja, ia hanya menyapa untuk pergi 
lagi. 


“Mau pergi Ren...” jawab Juna dengan santai. Renata 
makin alergi dengan kata pergi dan di tinggalkan tanpa alasan. 
la jadi makin mencengkeram tangan Juna. 

567 


“Mau ketemu Dika sama Seto.” Pungkas Juna. Dan 
kelegaan muncul di wajah Renata. Perlahan cengkeraman itu 
sedikit mengendur. 


“Sebelum jam dua belas, gue bakalan pulang.” 
“Janji?” 
“Pasti...” 


Dan Renata mengangguk. Juna pergi meninggalkan 
panti yang kini sepi. Juna menjalankan motor yang ia pakai, 
motor yang sering di gunakan pengurus panti untuk ke pasar. 
Sekarang, tujuan Juna adalah bertemu Seto dan Dika. 


AAA 


Jam dua belas malam lewat lima belas menit. Renata 
ingin keluar panti dan berlari mencari Juna. Laki laki itu berjanji 
akan pulang sebelum jam dua belas malam. Tapi kemana laki 
laki itu sekarang? 


Renata masuk ke kamar Juna yang beberapa hari ini ia 
tinggali. Laki laki itu belum ada di sana. Renata di rasuki rasa 
takut dan kecemasan. la takut di tinggalkan Juna untuk kedua 
kalinya. 


Begitu suara deru motor itu terdengar di keheningan 
malam, Renata seperti besi yang di tarik magnet. Ia berlari 
keluar dan menyerbu tubuh Juna yang baru saja turun dari 
motor. 


Dengan ekspresi tak terbaca, Juna kaget karena Renata 
menghampirinya, menghamburkan pelukan dengan pelupuk 
mata yang basah. 


568 


"Jangan nangis Ren.” 


“Gue takut lo pergi lagi!!” jawab Renata. Juna 
tersenyum miring, ia melepaskan pelukan Renata. 


“Masuk, udah malem. Istirahat.” 


“Engga mau.” Elak Renata. Ia takut, ini akan menjadi 
kesempatan Juna. Kalau ia tertidur, laki laki itu akan pergi lagi. 


“Lo mau tidur sama gue?” tawar Juna dengan meringis 
menahan sakit karena Renata memukulnya lumayan keras. 


“Engga gitu juga.” Jawab Renata dengan ketus. Juna 
malah masih menatapnya dengan pandangan yadong. 


“Lah, lo takut kan? Gue pergi?” tebak Juna, dan Renata 
terdiam. Sudah pasti jawabannya ia. Perempuan itu khawatir. 


? 


"Ya udah, gue kelonin ayo...” canda Juna sambil 
menarik tangan Renata untuk masuk ke panti. Renata 
mengikuti saja langkah Juna membawanya ke mana. Yang 
penting, ia berada di dekat Juna. Bukan lagi berada di titik 
terjauh denganya. 


Langkah Juna terhenti di depan pintu kamar yang 
sering ia huni. Membuka pelan pintu itu dan membawa 
Renata masuk ke dalam. 


“Tidur, udah malem. Besok mulung...” 


Renata hanya mengerjapkan matanya. Masih melihat 
raut wajah Juna. Laki laki itu menghembuskan nafas berat dan 
jengah. 


“Gue engga pergi. Renata, gue—“ 


569 


Dan bibir Renata menempel di bibir Juna. Laki laki itu 
syok saat tangan Renata tanpa terkendali mencoba melucuti 
pakaiannya. Kekagetan Juna itu sempat menguasai tubuh 
Juna. Tapi, kesadaran Juna muncul lebih cepat dari dugaan. 


“Astaghfirullah! Renata!” Juna tanpa sadar menepis 
tubuh Renata terlalu keras. Perempuan itu terpelanting ke 
atas kasur dengan punggung yang Juna yakin, pasti sakit. 


"Renata, lo kenapa sih!” Juna gemas sendiri, ia marah 
pada dirinya sendiri karena telah berbuat kasar pada Renata. 


“Lo engga apa apakan?” tanya Juna sambil menimang, 
apakah ada luka di tubuh Renata. Tapi Renata tak bersuara. 


|7 


“Cuman itu satu satunya jalan Jun, ayo kita lakuin itu 
Renata memohon, untuk kali pertamanya. Rasanya kalau 
setelah pertemuan ini, Juna kembali pergi. Renata takan 
mampu bertahan. Mungkin pertahanan dirinya akan bobol. 


“Ren, cinta itu ngejaga. Dan yang tadi, itu bukan 
sesuatau yang akan gue lakuin ke lo.” Juna bersikap lembut 
dengan merapikan pakaianyna dan mengusap Renata agar 
perempuan itu tenang. 


“Papa engga akan pernah setuju.” Ucap Renata 
dengan frustasi. la putus asa dengan hubungan ini. Bukan ragu 
pada Juna. 


Juna mengangguk, menyetuji kata kata Renata 
barusan. 


“Tapi bukan itu caranya. Anak Pak Galang yang tampan 
se-Asia Tenggara ini harus nikahin dulu perempuan yang dia 
suka. Engga main asal celap celup kaya barusan.” 


570 


Pipi Renata bersemu merah karena malu. Ia hampir 
terbawa bisikan setan hanya untuk menguasai Juna. 


“Bayangin aja kalo iman gue lagi lemah Ren? Lo udah 
gue iya iyain sekarang ini.” 


Renata yang pipinya masih merah itu, ingin mencabik 
Juna karena membuatnya gemas di waktu yang bersamaan. 
Juna terkekeh. Meraih bantal dan mendekatkannya di 
pahanya. 


“Tidur.” Titah Juna tanpa banyak kata kata. la menepuk 
bantal yang sudah ia taruh di atas kakinya. Renata 
mengerjapkan mata. Masih tak paham. 


"Iya, tidur.” Ucap Juna lagi, mengkonfirmasi. 


“Tidur di sini,” tepukan tangan Juna pada bantal itu. 
Dan Renata masih tak paham. 


“Lo takut gue tinggal kan? Ya udah, gue akan jagain lo 
tidur.” 


Renata ragu ragu, tapi tubuhnya di tarik Juna agar 
merebahkan diri. Dengan kepala yang sudah ada di pangkuan 
Juna. Laki laki itu menyisir rambut Renata dengan sela sela 
jarinya. Perlahan, Renata merasa mengantuk dan mencoba 
tetap terjaga. 


"Ngantuk ya tidur, Ren ...” hardik Juna yang merasa 
geli, saat melihat Renata mencoba menahan kantuk. 


"Jangan pergi lagi ya Jun.” pesan Renata dengan mata 
yang terpejam sempurna. 


5/1 


"Jangan kaya tadi lagi ya Ren...” pesan Juna dan masih 
menyisir rambut Renata dengan sela sela jarinya. Sisa malam 
itu, yang Juna lakukan hanya menjaga Renata dan 
memandangi wajah gadis itu. Sepanjang malam. Mengobati 
kerinduan dari perpisahan yang ia ciptakan. 


Juna yang itu memang harus pergi. Agar bisa kembali 
menjadi perwujudan laki laki dewasa yang bertanggung jawab. 
Yang bisa mengemban tanggun jawab, agar mengambil alih 
Renata menjadi tanggung jawabnya. Setidaknya, kalau Ayah 
Renata tak menyetujui hubungan mereka. Bukan karena Juna 
tak layak. Maka dari itu, selama empat tahun itu. Juna 
membuat ia layak menjadi laki laki Renata. 


"Nanti kita satu kartu keluarga. Gue imamnya, lo 
makmumnya. Anak anak kita, jadi petugas kebersihan 
mushola.” Bisik Juna dengan usil di telinga Renata. Gadis yang 
terlelap itu begidik geli karena udara hangat menerpa daun 
telinganya. 


Juna terkekeh, dan kembali mengusap rambut itu. 


572 


MY BOY 


"Jun, lo mikirin apa?” tanya Seto yang sedang duduk 
sambil mengangkat satu kakinya. Tangan kiri Seto sudah 
meraih gelas kopi yang mengepulkan uap. 


“Mikirin, masa depan gue lah.” Jawab Juna dengan 
singkat. 


“Lo balik balik dari Jerman. Pulang dadakan. Sekarang 
ngomongin masa depan. Lo pulang gara gara takut kena virus 
Corona kan?” 


Juna melihat Dika dengan tatapan tajam. “Enak aja! 
Sini gue slepet muka lo!!!” 


Dika dan Seto terkekeh. Empat tahun. Bukan hanya 
Renata yang merindukan laki laki itu. Empat tahun lamanya, 
Juna pun hanya menghubungi orang tuanya, dan sekali kali 
Shinta. Mencoba mencari tau keadaan Ayah Renata. 


Renata tersenyum, kondisi panti sudah lebih kondusif 
setelah kepergian Bunda Ani. Wanita itu pergi dalam diam. 
Sekarang, Titin di sibukan menjadi pengurus panti. Di bantu 
orang orang yang sudah lama ada di panti. 


“Mau gorengan?” tawar Renata dengan tangan yang 
mencangking plastik berisi gorengan yang baru ia beli. 
Gorengan pisang, tempe mendoan. Juna tersenyum dan 
menggeserkan tubuhnya agar Renata bisa duduk di 


573 


sampingnya. Kecantikan Renata adalah bentuk keindahan 
yang tak bisa di batalkan. Mutlak hukumnya. 


"Kenapa liatinnya kaya gitu?” tanya Renata, karena 
Juna memandangnya dengan cara yang aneh. Juna hanya 
terdiam dan mengambil gorengan di plastik. 


“Engga ada apa apa.” Jawab Juna dengan singkat dan 
sembari tersenyum. 


“Lagi mikir Ren, belut listrik kalo ketemu Pikachu bisa 
buat charger power bank apa engga....” 


Renata terkekeh mendengarkan ocehan Seto itu. Dari 
dulu laki laki itu tak berubah. 


“Ya uda, pamit ke dalem dulu ya. Mau bantu masak.” 
Renata berjalan masuk dengan langkah riang. 


Juna yang menatap Renata dengan pandangan hangat 
itu sekarang berubah gusar. Ia beralih memandang Seto dan 
Dika. Menimang sesuatu. 


“Gue butuh bantuan kalin guys.” Tutur Juna 
memandang Seto dan Dika dengan tatapan serius. 


“Gue mau nikahin Renata.” Sambung Juna. Dan di 
balas dengan keterkejutan di wajah Seto dan Dika. 


|” 


“Lo udah bobolin Renata duluan Jun? Wah! Pantesan 
Seto memutarkan kepalanya dan bergeleng geleng. Kemudian 
ia tertawa lepas. 


574 


“Lo udah? Wah wah! Gue aja belum laku, lo udah mau 
sold out duluan!” Dika mencoba tenang, tapi nyatanya. 
Makhluk seperti Titin mampu membuat ia susah move on. 


17 


“Sialan lo berdua!” umpat Juna sambil tertawa dan 
menyeruput kembali kopinya. Kejadian malam itu, saat Renata 
hampir kehilangan kendali akan dirinya. Membuat Juna 
berpikir sepanjang malam. Merenungkan keputusan yang 
harus ia ambil secepatnya. 


“Gue serius,” pungkas Juna penuh arti. Tatapan Seto 
dan Dika beradu. Mereka diam dan menunggu Juna 
melanjutkan ucapannya. 


“Gue butuh bantuan kalian, karena gue engga akan 
nikah kaya orang orang biasa.” Dan Juna menghentikan 
obrolannya saat Renata kembali menghampirinya 
memberikan camilan lain untuk mereka yang sedang asik 
mengobrol. 


“Modus.” Todong Juna dan Renata hanya bersemu 
merah. Meletakan keripik kentang yang baru selesai ia buat. 


“Bukan modus.” Elak Renata dan Juna hanya 
menatapnya tak pecaya. 


“Gue udah bilang! Kalo tebar tebar asmara jangan di 
depan gue!” Seto merasa kejadian dulu terulang kembali. Dan 
mereka terkekeh. 


“Lo kelamaan jomblo dari ari ari di kubur. Jangan 
jangan, lo emang engga laku!” semprot Dika yang tak sadar 
diri, kalau kondisi percintaanya juga kritis dan kurang belaian. 

575 


“Gue di tolak karena mereka pada nyarinya yang kaya 
tujuh turunan tujuh tanjakan dan ganteng kaya CEO cerita 
cerita itu. Secara, kriteria gue ya di bawah itu. Keunggulan gue 
cuman satu!” 


Seto menatap teman temannya, Gue emang jago 
enaena!” dan Seto berkelakar saat Juna dan Dika memberikan 
pukulan tepat di jidatnya. 


“Gue di tolak karena pada matre, gini gini. Walaupun 
gue miskin, gue engga pernah pamer harta ya!!” 


NAN 


Juna menjalankan Hengki dengan tenang. Menembus 
jalanan menapaki jalur yang dulu, pernah ia lalui. Ingin 
bernostalgia sendirian. Juna memandang jalanan yang sepi itu. 


Ada musisi jalanan, orang indonesia bilang pengamen. 
Orang luar negeri bilang, street performance. Pengamen di 
indonesia tidak perlu bejalar, karena mereka cuman butuh 
receh untuk hidup. Street performancer di luar negeri harus 
belajar. Karena mereka menghargai seni. 


Juna menepikan Hengki dan menikmati suguhan seni 
yang memanjakan pendengaran itu. Di Jerman, ia sering 
melihat orang di jalanan sedang memainkan alat musik dan 
bernyanyi. 


Juna duduk di dekat penonton lain. Menikmati 
lantunan lagu yang terdengar sangat merdu itu. Pandangan 
Juna menatap perempuan yang sedang mengedarkan plastik 
permen untuk menarik uang dari penonton. 

576 


Saat perempuan itu mendekatinya dengan 
menyodorkan tangannya, Juna tersentak. 


“Ka Shinta?” 
“Juna!!” 


Keduanya bertatapan dengan keterkejutannya masing 
masing. 


"Ngapain lo di sini Ka? Bosen ngebedel perut orang?” 


Shinta terkekeh dengan geli, ia meneguk minuman di 
botolnya. Tampilan Shinta tak mirip dokter sama sekali. Topi 
caping dengan celana panjang dan kemeja flanel yang Juna 
sendiri tak tau, dari kapan taun tak di cuci. 


“Ini iseng aja Jun, gue pikir lo lagi ada di panti. Ngapain 
nongkrong di jalan?” 


“Lagi mabok anging, gue kan sholeh. Dari pada mabok 
yang di larang agama. Gue mabok darat sama mabok udara 
aja.” 


Shinta terkekeh. Setelah kepulangan Juna, ia hanya 
bertemu adiknya itu beberapa kali. Dan hari ini, bisa di hitung 
sebagai kebetulan. Shinta melepaskan topi capingnya. 


“Gue lagi reuni sama temen temen SMA. Kita reuni kan 
engga bawa duit. Ya udah, ngamen aja. Seru seruan aja. Dapet 
duit dikit, ya buat jajan cimol.” 


Shinta menatap adiknya yang sudah bertumbuh itu. 
Waktu adalah masa perubahan. Juna sudah berubah, Shinta 


5/7 


bisa melihat itu dari dalam ataupun luar diri Juna. Bahkan saat 
Juna memilih untuk memberikan satu ginjalnya untuk Ayah 
Renata. Shinta yakin, adiknya itu punya pemikiran yang lebih 
dewasa dari usianya. 


“Bekas bedelan gue udah engga sakit kan?” tanya 
Shinta dengan khawatir dan rasa ingin tau. 


Menarik sudut bibir,” Engga lah. Gue kuat.” 


Shinta mengangguk dan menatap ke arah kumpulan 
teman teman satu alumninya. 


"Keputusan yang lo buat empat tahun yang lalu. Itu 
keputusan paling tepat dan paling dewasa yang pernah gue 
tau.” Puji Shinta dan Juna hanya nyengir. 


“Shinta!!” teriak seseorang memanggil nama kakanya 
itu. Juna ikut melirik ke pemilik suara. Laki laki dengan postur 
tegap dan di tutupi topi caping sedang berjalan ke arah 
mereka. Dengan ukulele di tangannya, laki laki itu tersenyum 
sumringah. 


“Hai Raig!! Kenalin, ini adek gue. Juna.” 


Juna mengulurkan tanganya saat ia menyadari kalau ia 
sudah bertemu laki laki itu dua kali. 


“Bang!!” seru Juna dengan sangat keras. 
"Iya, kenapa? “tanya Raig dengan heran. 


“Lo lupa? Lo pernah nolongin gue dulu Bang! Yang di 
keroyok anak SMA banyak banget!” seru Juna mencoba 


578 


mengingatkan Raig tentang perbuatannya yang sangat 
menolong itu. 


“Lo? Bocah itu?” 


Juna mengangguk. Shinta teringat, hari di mana Juna 
di keroyok itu. Ternyata, penolongnya Raig. Mereka bertiga 
duduk dan bercengkerama. Menceritakan awal mula kejadian 
dan bagaimana cara Raig menyelamatkan Juna dari Rian dan 
kawa kawan hanya dengan selepetan majalah. 


“Ka, gue mau nikahin Renata.” Tiba tiba niatan itu 
tecetus, baik Shinta ataupun Raig terkejut. Topik serius seperti 
itu di bahas oleh Juna sekarang. 


“Kalo gitu, gue pamit dulu ya.” Ucap Raig meminta izin 
untuk pergi dengan terburu buru. 


“Bang! Dompet lo jatuh!” teriak Juna pada Raig, dan 
Juna meraih dompet yang terjatuh di tanah itu. Juna melihat 
dompet yang tak sengaja terbuka itu. 


“Makasih.” Raig meraih dompetnya dengan cepat. 
"Lanjutin aja ngobrolnya. Gue engga akan ganggu.” 


NAN 


Pagi itu, Juna sudah pergi tanpa berpamitan. Dika dan 
Seto sudah stand by di panti untuk memberikan penjelasan 
pada Renata. Gadis itu sudah takut. 


Tapi langkah Juna malah terhenti di depan gerbang 
rumah yang dulu sering ia lewati. Dengan langkah yang 


579 


mantap. Juna membuka gerbang itu dan berjalan menuju 
pintunya. Catnya selalu sama biru tua. Sepertinya, memang 
sengaja tak di rubah. 


Dengan ketukan pelan, Juna menyuarakan salamnya 
dengan lantang. Cukup lama pintu itu tak menyambut Juna. 
Begitu pintu di buka, sosok perempuan. Remaja dengan 
rambut panjang dan mata yang cerah menyambut Juna. Dulu 
pipi itu gembul. Sekarang sudah mengempis, entah hilang ke 
mana. 


“Ka Juna!!” pekik Asya kaget. Juna nyengirs, kalau saja 
ia tak melewatkan empat tahun dengan menghilang. Empat 
tahun itu sudah cukup baginya untuk menjahili Asya sampai 
puas. 


"Ayo Ka masuk...!!” Asya sudah mempersilahkan Juna 
untuk masuk. Laki laki itu menurut dan memasuki ruang tamu 
yang tak pernah ia singgahi itu. Belum sempat Juna duduk, laki 
laki yang menyambutnya dengan tak ramah itu sudah muncul. 


17 


“Mau apa kamu ke sini!” Adam takan melupakan sosok 
Juna. Walaupun mata tuanya hampir kesulitan mengenali 
Juna. 


n 


"Assalamu'alaikum Pak Adam...” sapa Juna sembari 
mengulurkan tangannya. Tapi di tampis. Karena bocah ingusan 
ini lah, empat tahun yang lalu. Menjadi akhir hubungannya 
dengan anak perempuan pertamanya. 


“Kamu mau apa ke sini, saya tidak punya banyak 
waktu.” Mata Adam menatap Asya dan seperti menyalahkan 


580 


remaja itu karena telah membuka pintu. Dengan cepat Asya 
menyingsing dan beranjak pergi. Tapi ia berhenti di balik 
tembok. Hendak mencuri dengar apa yang akan di katakan 
Juna ke sini. 


"Saya mau meminta izin dari Pak Adam. Selaku Ayah 
kandung Renata.” 


Adam tak bereaksi, ia mendengarkan apa yang hendak 
Juna katakan. Walaupun tak sudi. Izin apapun yang di minta 
laki laki itu. la takan memberikannya. 


“Saya hendak menikahi Renata.” Pungkas Juna dan 
amarah Adam memuncak. la mengepalkan tanganya 
menahan geram. 


"Apa kurang jelas? Empat tahun yang lalu saya bilang, 
jauhi anak saya. Sejauh jauhnya! Bahkan ujung Bumi!” 
teriakan Adam itu membuat Asya terkejut. la tak tau, alasan 
Kakanya pergi dan Juna menghilang. Penyebabnya ternyata 
Ayahnya sendiri. 


Juna tak menundukan kepalanya seperti dulu saat ia di 
pukuli oleh laki laki ini. la menatap mata itu, sejurus dengan 
manik matanya. 


"Saya kembali Pak, sebagai laki laki yang bisa 
mempertanggung jawabkan kata katanya. Bisa di pegang 
janjinya. Dan laki laki yang takan melepaskan tanggung jawab. 
Saya bukan lagi bocah. Saya pergi untuk memantaskan diri. 
Saya takut, akan ada banyak alasan dari Bapa yang 
mengatakan ketidak pantasan saya untuk Renata. Karena itu, 


581 


saya pergi untuk memperbaiki diri. Dan kepergian saya empat 
tahun yang lalu, berarti saya telah menepati janji saya.” 


Adam makin geram, tapi tubuh tuanya tak seperti dulu 
lagi. Juna malah sedang berada di usia matang. Bisa saja, dulu 
laki laki itu tak membalas pukulannya karena takut kalah. 
Sekarang, mungkin Adam yang akan kalah. 


"Apa kamu mau menghancurkan hubungan saya 
dengan anak saya untuk yang kedua kalinya. Arjuna 
Leksmana.” 


Kata kata dingin itu membuat sudut hati Juna 
terpanggil. la tersenyum, tak gamang tak juga dendam pada 
laki laki ini. 

“Saya tidak mematikan hubungan darah antara Bapa 
dan Renata. Tidak.” 


Juna menghela nafas berat, ini adalah topik yang takan 
di mengerti laki laki itu. Seperti cara Renata untuk membuat 
Ayahnya mengerti, tapi sia sia. Juna juga yakin, kalau 
perkataanya akan sia sia. 


"Saya hanya menghidupkan Renata. Renata yang Bapa 
bunuh menjadi sosok yang Bapa kehendaki. Renata yang 
sekarang sudah hidup. Dia sudah meraih mimpinya. Kalau 
yang hidup adalah Renata yang Bapa kehendaki.” 


Juna terhenti di kalimatnya. la mengulurkan tangannya 
menyalami tangan laki laki itu. 


582 


“Mungkin Renata tidak bahagia. Dan saya kemari, 
karena saya tidak akan menikahi Renata dengan cara kawin 
lari. Renata butuh restu. Agar kami menikah, dan sah.” 


Juna pergi dan amarah Adam makin meninggi. Entah 
kenapa. Kata kata laki laki itu, membuatnya tak bisa berkutik. 
Membuat Adam berpikir, akankah. Kalau saat itu Renata tak 
menjalani mimpinya, anaknya takan bahagia? 


583 


MY BOY 


Pagi terasa sangat dingin. Hembusan angin masih 
menerpa udara di sekeliling Renata. Tapi gadis itu sudah 
berjaga sedari subuh. Dengan kebaya putih dan riasan yang 
tak mencolok. Renata bersiap. 


7 


"Lo cantik Ren...” puji Titin jujur. Renata hanya 
tersenyum tipis. Ini hari bahagia yang di nantikan setiap 
pasangan. Renata beringsut dari kursinya. Tapi, tak ada restu 
dari Ayahnya. 


“Makasih Tin...” 


Pernikahan dengan singkat dan tak Renata ketahui. 
Yang ia lakukan hanya menurut. Saat Juna mengatakan, ia 
akan menjadi imamnya untuk seterusnya. Renata tak mampu 
berpaling. Ia juga ingin menatap punggung laki laki itu terus di 
setiap sholatnya. Jawaban Renata akhirnya membuat gadis itu 
berada di suasana ini. 


"Udah siap Ren?” tanya Sekar yang memperhatikan 
calon mantu hasil proyek mantu idaman anaknya. Cantik, baik, 
kurang apa lagi? Renata mengangguk mengiyakan tanpa 
banyak berkata. 


“Kita berangkat sekarang.” Seru Galang dari pintu 
masuk panti. Anak anak panti ingin melihat prosesi sakral yang 
bernama ijab gobul itu. Renata mengikuti arah Sekar untuk 
masuk ke dalam mobil. Tak ada satupun keluarganya yang 
datang. Nihil tak tersisa. Hari bahagia, seperti hari duka. 

584 


Renata berjalan ke arah mobil, Sekar dan Galang yang 
akan mengantarkan Renata ke tempat ijab gobul yang sudah 
Juna persiapkan secara singkat. 


“Ka Renata!!!” 


Seruan dari gadis berseragam SMP itu sambil mengejar 
Renata yang hendak masuk ke dalam mobil. 


“Asya ...” panggil Renata tak percaya. Adiknya datang 
menemuinya. 


"Tunggu Asya!! Asya mau ikut!!” Asya berlari dengan 
terburu buru untuk masuk ke dalam mobil. Renata masih 
tercengang dengan kehadiran Asya. Itu artinya, akan ada 
keluarga yang menyaksikan pernikahannya. 


"Jangan nangis, Asya minggat buat ikut ke nikahan Ka 
Renata loh...” ucap Asya sembari mengusap pipi Renata yang 
basah karena air mata. 


“Makasih ya dek...” ucap Renata. Nyatanya, ia tetap 
mewek. Asya memeluk Kakanya itu. 


“Asya tau dari Ka Juna, kemarin Ka Juna nemuin Papa. 
Minta izin buat nikahin Ka Renata.” Ucap Asya masih di 
pelukan Renata. Ayahnya mengetahui itu. Dan tetap tak 
memberikan izin. Renata mengangguk paham. 


“Kita berangkat sekarang... ucap Galang sambil 
memimpin rombongan mobil, tiga mobil. Di kemudikan 
Galang, Seto dan Dika. Semuanya mengarak Renata ke tempat 
di laksanakannya ijab gobulnya nanti. Sekarang, hati Renata 


585 


sedikit tertata. Juna tak menikahinya dengan diam diam. Laki 
laki itu dengan penuh tanggung jawab, memintanya langsung 
pada Ayahnya. 


"Kaka engga salah pilih...” bisik Asya di telinga Renata. 
Renata tersenyum dan sadar dari lamunannya. 


“Asya nanti kalo udah gede, mau cari suami kaya Ka 
Juna juga!” 


Renata terkekh geli, Sekar memandang mereka berdua 
dengan senang. 


NAN 


Mereka sampai di masjid yang besar. Di pelataran 
masjid itu, berdiri tenda yang sudah di penuhi orang orang 
yang memakai pakaian seperti Renata. Kebanyakan memakai 
kebaya dan yang laki laki berjas. 


“Ini engga salah kan?” tanya Galang dengan heran. Ia 
sepertinya salah alamat. 


“Ini kaya, nikahan masal deh Om.” Sahut Dika yang 
baru selesai memarkirkan mobil. Di depan mereka. Sudah ada 
banyak pasangan yang mengantri dengan sabar giliran di 
ucapkannya ijab gobul. 


Renata mencari sosok Juna, tak ada. Kecemasan 
menyebar di seluruh sarafnya. la sampai tak sadar kalau 
meremas tangan Asya sedari tadi dengan telapak tangan yang 
berkeringat. 


586 


Masih mencari Juna, sejak pagi Juna sudah pergi. la 
bilang, ia akan menunggu calon istrinya. la tak mau saat 
berlatih mengucapkan ijab gobul, ia terlihat menggelikan di 
depan Renata karena gugup. 


“Kalian engga salah alamat kok...” Juna muncul dengan 
setelah jas dan kemeja putih. Tanpa peci, tapi Renata tau kalau 
rambut Juna tak sependek itu saat pergi. Laki laki itu 
memangkas rambutnya. 


“Kita nomor antrian dua puluh lima.” Ucap Juna sambil 
meraih tangan Renata dari Asya. Renata tersenyum lega. 


“Ini akan jadi pernikahan yang paling di ridhai. Setiap 
satu pasangan menikah, malaikat turun buat ikut mendo'akan 
Ren.” Bisik Juna pada Renata. Perempuan itu setia 
mendengarkan ucapan Juna. 


“Dan hari ini, seratus lima puluh orang nikah di tempat 
yang sama Ren. Malaikat ngantri sampe tol Jagorawi Ren...” 


Renata terkekeh mendengar candaan Juna, entah 
mengapa. Pernikahanya ini terasa lebih spesial dari pada 
pernikahan yang pernah ia bayangkan sebelumnya. 


“Masih mau nikah sama Arjuna?” tanya Galang 
mengejek puteranya. 


“Jangan sampe, gara gara Papa ngeledek Renata kaya 
gitu. Juna gagal nikah, gagal debut malam pertama!” 


Galang terkekeh geli dan langsung mendapatkan 
cubitan dari Sekar. 


58/ 


"Renata udah yakin kok Om.” Ucap Renata, Juna 
tersenyum senang. 


“Udah siap nih jadi istri gue.” Canda Juna. Renata 
mengangguk dan menuruti arah langkah Juna. Di sana, di 
masjid yang pintunya di buka lebar.  Bersusul susulan 
pasangan yang melangsungkan ijab gobul bergantian. Renata 
duduk di samping Juna menunggu giliran. Laki laki itu bersikap 
tenang dan sesekali tersenyum geli melihat pasangan yang 
gugup mengucapkan ijab gobul. 


"Awas, kualat.” Hardik Renata. Juna hanya nyengir. la 
tak akan salah dalam mengucapkan ijab qobul. la sudah 
berlatih sepanjang malam. 


"Jangan takut, satu tarikan nafas. Ucap Juna 
menenangkan. 


Menunggu panggilan ke dua puluh lima. Mereka saling 
memegang tangan masing masing. Renata menggenggam erat 
tangan kekar itu. Sekali lagi, cara Juna membuatnya jatuh 
cinta. Bukan mengucapkan kata kata cinta, tapi Juna selalu 
membuktikan rasa cintanya. 


“Asya ikut duduk boleh?” 


“Boleh...” tutur Juna mempersilahkan agar Asya duduk 
di sampingnya membawa kamera yang entah dari mana. 
Mereka akan maju setelah pasangan di depan. 


Arjuna Leksmana, Renata Abigail. Panggilan dari 
penghulu itu membuat mereka sontak bangkit di ikuti Asya 


588 


yang masih setia memencet kamera mencoba mendapatkan 
momen yang bagus. 


“Asya inget, yang jelek hapus atau buang. Yang bagus 
simpen.” Pesan Juna tak di indahkan Asya. 


"Justru yang bagus di cetak, yang jelek di viralkan!!” 
ucap Asya dengan bersungut sungut karena bersemangat. 
Juna mencabik geli. Juna duduk di depan penghulu. Renata di 
dampingi Sekar dan Galang berada bersama saksi nikah Juna. 


“Wali nikahnya?” tanya sang penghulu saat tempat di 
sampingnya kosong. 


Renata menunduk dengan berat hati. Pernikahan ini 
mungkin tak di restui Ayahnya. Tanpa wali nikah, mungkin 
pernikahan ini hanya akan sah di mata hukum. 


Uu 


“Say- 


Renata hendak mengatakan kalau wali nikahnya di 
serahkan pada penghulu. Tapi Juna memotong kata katanya. 


“Sebentar lagi Pak.” Jawab Juna menenangkan. Renata 
tak tau, siapa yang Juna maksud sebentar lagi. Lagi lagi, Juna 
tersenyum. Renata hanya menunduk tak ingin tau siapa itu. 
Asya bilang, bahkan sampai kemarin. Ayahnya tak merestui 
mereka. 


“Sudah hadir Pak.” 


“Baik, saksi dan wali sudah siap.” Ucap sang penghulu. 
Lantunan do'a pengiring itu di aminkan. Renata tak sesekali 
menegakan kepalanya. la tertunduk menangisi hari ini. 

589 


"Mempelai pria, silahkan menjabat tangan wali nikah. 
Dan jawab pertanyaan dengan lantang dan satu tarikan 
nafas.” 


Juna dengan sigap, menjabat tangan itu. Menjalin 
tangannya dengan wali nikah Renata dengan sangat siap. 


"Ananda Arjuna Leksmana bin Galang Leksmana, saya 
nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan adik perempuan 
saya, Renata Abbigail binti Adam Suseno dengan maskawin 
berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai.” 


Renata menatap walinya yang menyebutnya adik 
barusan. Hanya satu orang yang menjadi walinya selain 
Ayahnya. 


“Bang Alif ...” panggil Renata dengan serak. Saat itu 
juga, pandangannya bertemu dengan Kakak yang ia rindukan, 
hampir dua belas tahun lamanya. 


“Saya terima nikah dan kawinya Renata Abbigail binti 
Adam Suseno dengan maskawin tersebut, di bayar tunai.” 


Jawaban lantang Juna menghentikan adu pandang 
mereka. Dengan bibir bergetar Renata ikut menyuarakan apa 
yang saksi saksi itu katakan. 


“Sah...” ucap Renata masih tak percaya. Pernikahanya 
sah. Dengan wali Kakanya sendiri. 


“Selamat ya Ren..” ucap Raig dengan berbinar. Ia baru 
saja mengambil alih tanggung jawab Ayahnya dengan 


590 


menikahkan adik perempuannya. Asya yang sejak tadi 
memotret nampak bertanya tanya. 


“Bang Alif...!!” 


Renata menghamburkan pelukannya pada laki laki 
yang meninggalkanyna tanpa kata perpisahan itu. Juna yang 
hendak mengecup kening istrinya itu tertahan, membiarkan 
Renata berada di momen haru ini sebentar saja. Sebentar. 
Renata pernah bilang, ia takut di tinggalkan. Juna membawa 
kembali sosok yang pernah meninggalkan Renata tanpa kata 
perpisahan itu. 


“Hai Asya...” Sapa Raig dengan senyuman tertahan 
karena wajah Asya yang lucu kebingungan. 


NAN 


Setelah pulang dari rumah Renata dengan kesia siaan. 
Juna tak habis akal. Entah ini adalah jalan Tuhan atau apapun 
itu. Cara Tuhan membuat takdir menjadi sebuah kebetulan 
yang masuk akal. 


Juna berjalan menyusuri jalan pagi itu, mencari cari 
asal muasal musik yang di mainkan. Dan laki laki degan 
kemeja lusuh dan topi caping dengan ukulele berdegung 
merdu itu tengah bernyanyi. 


Juna kembali terduduk menunggu laki laki itu berhenti. 
Benar saja, saat melihat Juna, Raig berhenti dan mendekati 
laki laki itu. Tersenyum dan duduk di tanah di samping Juna. 


591 


"Kenapa pagi pagi udah lesu?” tanya Raig berbasa 
basi. Tapi Juna diam untuk beberapa detik. 


“Di tolak calon mertua.” Jawab Juna dengan tenang. 
Dan mata Raig membulat. 


“Kenapa emangnya? Lo sampe di tolak?” 


Juna terkekeh, ia masih memfokuskan pandangan ke 
jalanan. Ke tempat yang tadi Raig jadikan panggung kilat. 


“Karena Pak Adam tau yang terbaik untuk anaknya.” 
Jawab Juna dengan kata kata pamungkas laki laki itu. 


“Bullshit!” tanpa sadar Raig memanas. la seperti di 
serang emosi, tapi juga rasa bersalah. Juna sudah menyulut 
sumbunya. 


“Gue engga mau nikahin Renata tanpa wali sahnya. Itu 
sama aja ngajak Renata kawin lari, ya kan Bang?” 


Raig mengangguk,”Bener. Laki laki emang harus 
bertanggung jawab. Ngelanggar aturan dengan kawin lari, itu 
bukan solusi.” 


“Bener Bang, dan besok gue akan tetep nikah sama 
Renata.” Tutur Juna. Raig kembali membulatkan matanya, tak 
percaya. 


“Bang Alif, mau jadi wali nikahnya Renata sama gue?” 


Raig terdiam. Panggilan itu hanya di berikan untuk 
orang orang rumah. Bahkan, hanya dua orang yang 
memanggilnya seperti itu sekarang. 


592 


U > M 


Sej 


“Sejak gue tau, kalau nama Abang itu Alif Ar-Raiq 
Abbigail.” 


“Lo liat KTP gue.” Tebak Raig, dan di tatapnya Juna 
dengan tak percaya. 


“Gue beneran Bang.” Ucap Juna mencoba meyakinkan. 
Kedok laki laki ini sudah terbongkar. Pantas saja Renata selalu 
menatap jalanan ini setiap naik angkot. Sosok yang pernah 
Juna cemburui pastilah Raig. Renata sedang mencari Raig 
Kakanya. Bang Alif. 


“Jangan buat pernikahan gue sama Renata engga sah 
di mata agama.” Pungkas Juna. la hendak berdiri untuk 
melanjutkan kembali perjalanan. Dan Juna di hentikan Raig 
dengan cepat. 


“Dimana, kalian nikah besok.” 


“Ayo 


593 


594 


MY BOY 


“Pilihan kamu tepat.” Ucap Raig sambil melepaskan 
pelukan. Berganti dengan Renata yang menatap Juna. 


"Jangan cuman makasih, butuh bukti konkret nanti 
malem. Perdana langsung sepuluh ronde!!!” 


Dan kepala Juna langsung di jedotkan ke ubin masjid 
oleh Raig dan Seto yang anti kata ronde. Jodohpun belum 
terlihat. Renata tersenyum geli tapi juga bahagia. Benar, ia tak 
salah memilih laki laki ini. Pilihanya tepat. 


12 


"Juna!!” pekik Shinta sambil menghamburkan pelukan. 
Pandangan orang orang langsung tertuju pada Shinta yang 
berteriak seperti orang gila. 


“Tolong di reka ulang ijab gobulnya!! Ma! Pa! Shinta 
engga bisa di giniin!!” 


Shinta baru saja kembali dari rumah sakit dan langsung 
menuju ke tempat akad nikah di langsungkang. Hari hampir 
menjelang siang, tapi tetap saja Shinta melewatkan momen 
sakral itu. la merasa gagal sebagai Kaka. 


Juna memandang Kakanya itu dengan engga. 


“Kita bukan kaka adek” Dan Juna langsung 
mendapatkan cubitan di ulu hatinya. Tepat di bagian yang 
sangat sakit. 


|” 


“Sakit!! Woy! Lo mau jaitan gue lepas 


595 


"Wah kebetulan, gue yang jait, gue yang lepas, gue 
yang obras. Gimana?” 


Juna langsung beringsut menjauh dari Shinta. Ia 
merasa ngeri berada di dekat Shinta yang rada mirip psikopat. 
Shinta terkekeh geli. 


"Juna operasi apa emangnya Ka?” 
Rupanya candaan mereka menarik perhatian Renata. 


“Oh itu, operasi usus buntu. Engga penting, usus Juna 
harusnya di bedel semua emang. Di jadiin sate usus.” Jawaban 
Shinta itu di percayai saja oleh Renata. Juna dan Shinta sama 
sama tersenyum lega. 


“Udah ayo kita balik ke panti, anak anak pada nungguin 
di sana. Gantian! Yang mau nikah bukan cuman kalian 
berdua.” Hardik Sekar yang melihat antrian mulai tak kondusif 
karena mereka. 


Juna langsung bangkit dan meraih tangan 
Renata,” Udah nepatin janji buat jadi imam di setiap sholat.” 
Ucap Juna. Dan Renata memegang tangan Juna seperti ia 
memegang janji laki laki itu. 


Raig meraih tangan Asya dan menatap adik kecilnya 
yang ia tinggalkan saat masih bayi itu. 


“Bang Alif.” Panggil Asya, dan Raig mengangguk. Asya 
memeluk laki laki itu. Tak pernah ia dengar masalah Kaka laki 
laki. Yang ia tau hanya, kamar di ruang depan kosong tak 
berpenghuni. Dan Renata yang selalu menyiapkan lima piring. 


596 


Satu untuk Ibunya, dan satu lagi untuk penghuni kamar depan 
yang kosong. 


“Asya seneng, ada dua Kaka yang ngelindungin Asya 
sekarang.” Ucap Asya dengan nada manja yang sama saat ia 
berbicara dengan Renata. 


NAN 


Mereka berjalan keluar dari masjid, dan anak anak 
panti ikut bersorak untuk mereka. Juna bisa melihat Seto juga 
berteriak. Mungkin juga tidak terima, atau frustasi. Dika 
terkekeh dan masih bersorak. Titin tersenyum dengan tulus. 
Kebahagiaan hari ini, tak perlu di liput. Tak perlu di sebar 
luaskan pada dunia. Mungkin ini egois, tapi Juna ingin 
menyimpannya sendirian dan hanya di bagi dengan Renata. 


Senyuman itu satu persatu surut saat laki laki 
berseragam dinas itu mendekati Juna. Dengan cengkeraman 
erat, Renata berusaha memegang Juna sekuat mungkin. Bisa 
saja, Ayahnya datang untuk menariknya pergi dengan Asya. 


Tapi Adam terhenti di depan Juna dengan kediaman 
tak bisa di jelaskan. Asya meringkuk ketakutan di balik tubuh 
gagah Raig. Ia juga melakukan kesalahan kali ini. Minggat dan 
juga mendukung hubungan Juna dan Renata adalah 
kesalahannya yang besar di mata Ayahnya. 


Pancaran mata mereka berserempetan. Bahkan, tanpa 
di sadari. Raig adalah penggambaran Adam di masa muda. 
Gagah dengan tubuh tegap dan kulit yang terbakar menjadi 


597 


cokelat. Darah memang lebih kuat dari apapun. Walaupun di 
usir. Raig tetap menganggap laki laki itu, Ayahnya. 


NAN 


Shinta berada di ruanganya dan bersiap untuk 
melakukan operasi satu jam lagi dan setelah itu, ia akan 
langsung secepat kilat ke pernikahan adiknya. Mungkin 
dengan burog kalau bisa. 


Dengan terburu buru, Shinta berlari untuk pergi ke 
ruanganya mengambil rekap medis pasiennya yang tertinggal. 
Tangan Shinta mencengkeram gagang pintu berwarna putih 
dengan nafas tersengal karena berlari. 


“Dokter! Ada pasien yang butuh pertolongan!!” 


Shinta menatap perawat yang menghampirinya 
dengan cemas. 


“Apa musti sekarang banget? Sekarang banget nih?” 
tanya Shinta dengan nada kesal sekaligus sebal. Ia sudah di 
pepet waktu, sekaligus di pepet pasien. 


"Ayo dok!” seret si perawat. Dan shinta hanya 
mengikuti arahan perawat itu. Dengan langkah tak teratur 
Shinta mendekati tubuh yang tak sadarkan diri itu. 


“Pak Adam?” Shinta mengernyit. Ia tak salah orang. 
Memang Ayah Renata yang terbaring di depannya. 


“Dia kenapa sus?” 


598 


“Katanya harus ada pemeriksaan ginjal dok, ini pasien 
yang dulu di tangani dokter saat operasi transplantasi ginjal 
empat tahun yang lalu.” 


Shinta tak perlu di jelaskan. la bahkan ingat betapa 
beratnya mengambil salah satu ginjal Juna untuk di berikan 
pada laki laki yang bahkan tak merestui Juna menikahi Renata. 
Tapi dengan ikrar seorang dokter. Shinta menghempar rasa 
tidak sukanya. 


"Oke sus, bawa ke ruangan sekarang. Biar saya periksa 
lebih menyeluruh.” 


Butuh beberapa waktu, dan operasi masih tinggal 
setengah jam lagi. Shinta masih memeriksa pasiennya ini. 
Kesadaran Adam kembali. Dengan memegangi kening yang 
terasa nyut nyutan itu, Adam beringsut. 


“Bapa hanya terlalu stress, banyak pikiran. Tidak ada 
gejala dari hasil operasi ginjal Bapa. Ginjal Bapa baik baik 
saja.” 


Adam tak tau kenapa ia berada di rumah sakit. Tapi ia 
mengenal dokter yang sudah merawatnya bertahun tahun itu. 
Wajahnya terlihat frustasi. Shinta memilih untuk tak peduli. 


“Saya gagal menjadi ayah, makanya saya banyak 
pikiran dok.” Ucap Adam dengan seringai menahan rasa sakit. 
Tanpa sadar, air muka Adam memerah kalau mengingat apa 
yang membebani pikirannya itu. 


“Dokter seumuran dengan anak laki laki saya.” Ucap 
Adam dengan gamang. 
599 


“Anak laki laki saya mengecewakan saya, anak 
perempuan saya mengecewakan saya, anak bungsu saya juga 
sama.” Ucap Adam lagi dengan frustasi dan merana. Shinta 
berbeda. Ia tak gamang mendengarkan cerita yang harusnya 
bisa membuat air mata siapa saja menetes. Shinta berada di 
sudut pandang yang lain. 


"Sampai kapanpun, saya tidak rela dok. Hari ini, anak 
perempuan saya menikah dengan laki laki tidak baik.” Adam 
menahan geram. Juna di matanya adalah anak laki laki paling 
buruk. Shinta mendengar itu, tak tahan dengan segala 
pemikiran pasiennya. Harusnya yang ia datangi adalah 
psikolog. Karena pola pikirnya yang menjadi penyebab segala 
penyakit. 


"Anak laki laki Bapa tidak bersalah, tapi Bapa pojokan 
dan salahkan tanpa mendengar penjelasan. Anak perempuan 
Bapa sudah mencoba yang terbaik tapi standar Bapa terlalu 
tinggi hingga ia memilih berhenti dan jadi diri sendiri. Dan 
anak bungsu Bapa. Dia melakukan yang seharusnya di 
lakukan.” 


Shinta mendekati Adam dengan pelan dan langkah 
yang senyap. la menatap laki laki itu sejurus dan lurus. 


“Raig tidak pernah tawuran. la ada di waktu kejadian 
itu, karena Raig membantu teman teman kami yang terluka. 
Raig bahkan tak melemparkan satu kerikilpun. Kematin istri 
Bapa, adalah takdir. Seperti takdir kematian Bapa yang 
harusnya terjadi empat tahun yang lalu. Tapi di selamtkan 
oleh orang yang Bapa anggap buruk.” 


600 


Shinta mengepalkan jari jemarinya dengan gemas. 
Bertahun tahun ia menyembunyikan kebenaran ini dan tetap 
diam. Tapi hari ini, sudah sepantasnya kebenaran itu ia 
sampaikan. 


“Saya teman sekelas Raig. Saya juga ikut tawuran. Raig 
hanya ingin bermusik, tidak ingin jadi dokter. Ia hanya 
menentang yang menghalangi mimpinya. Renata menuruti 
apa kata kata Bapa, tapi dia sadar. Yang terbaik untuk dirinya 
sendiri. Hanya ia yang menegetahui.” 


Adam menatap Shinta dengan tak suka, rasanya 
Shinta sedang sok tau mengenai masalahnya. 


“Dokter, di manapun. Orang tua adalah panutan dan 
penuntun.” Sanggah Adam. Ia merasa, di gurui oleh omongan 
Shinta. Seolah, setiap keputusannya dari awal memang salah. 


Adam menatap Shinta dengan sengit. la 
membicarakan masalah ini karena ia ingin mendapatkan 
dukungan dengan sudut pandang yang sama. 


“Bapa salah. Yang Bapa lakukan itu mengekang. Dan 
kalau Renata tak melepaskan diri. Selama sisa hidupnya, dia 
akan terkurung dalam ketidak bahagiaan.” 


“Tau apa kamu! Jangan sok tau! Walaupun kamu 
dokter. Saya tetap orang yang lebih tua dari kamu!” 


"Justru mengingatkan anak kecil lebih mudah Pak, dari 
pada mengingatkan orang tua yang egonya sudah terbentuk. 
Di ingatkan pada hal yang benar.” Shinta menatap lebih tajam 
dari sebelumnya,” Egonya merasa di rendahkan.” 

601 


Adam mendengus marah. Sembari memegang 
perutnya yang merasa di tusuk tusuk. Ia berusaha keluar dari 
ruangan. 


“Satu lagi. Sudut pandang Bapa selalu salah. Sudut 
pandang menilai, Raig, Renata. Ataupun Juna.” 


Mendengar nama laki laki yang sudah membuat 
hubungannya dengan anak perempuanya hancur lebur. Adam 
berbalik dengan marah. Tapi Shinta tak ingin kata katanya di 
potong. 


“Juna lebih baik dari laki laki manapun yang pantas 
untuk Renata!” 


"Tau apa kamu masalah bajingan tengik tak sadar diri 
itu!” 


“Saya Kakanya! Saya yang mengoperasi Bapa! Dan 
saya yang memindahkan ginjal adik saya ke dalam tubuh 
Bapa!!! Saya tau semuanya!” 


Teriakan Shinta itu membuat ia menarik nafas dengan 
kasar. Juna takan melawan orang tua. Tapi ia yang akan 
melawan orang tua ini. Sekarang lah waktu yang tepat. 


“Juna tau, kalau Renata tidak bisa hidup sendirian 
bersama Asya. Bapa sekarat dan masih memikirkan untuk 
memisahkan mereka. Apa bapa tidak malu? Heh?” 


“Jangan mengada ada!” 


“Buktinya memang ada dan nyata. Adik saya yang 
Bapa sebut bajingan tengik dan tidak pantas adalah laki laki 
602 


yang paling pantas untuk Renata. Dia menyelamatkan Bapa 
tanpa menunjukan jati dirinya. Merahasiakannya dari Renata. 
Dan saat Bapa meminta Juna untuk pergi. Juna masih 
memikirkan Renata. Meninggalkan Renata, membiarkan 
perempuan itu merasakan mimpi yang dari dulu di halangi 
oleh Ayahnya.” 


Adam mengabaikan rasa sakitnya yang menjadi jadi. 
Rasanya, bukan berasal dari ginjal atau yang lainnya. Tapi 
hatinya. 


“Saya permisi. Saya harus melakukan operasi. Resep 
obat ada di meja dan silahkan Bapa tebus.” 


Shinta membuka pintu, melewati Adam dengan kesal. 


“Yang terbaik menurut Bapa. Selama ini salah. Saya 
lega, akhirnya bisa mengatakan semua ini.” 


Gebrakan pintu, Shinta pergi begitu saja. Kesopannya 
terhadap pasien ini benar benar luntur. 


Dan Adam terdiam, mencoba merangkai semuanya 
dengan otak dingin dan nalarnya, dan seberapa banyak ia 
mencoba. la tetap tak bisa percaya. Laki laki badung yang 
selalu ia yakini sebagai biang kerok, dan akan membawa 
kerusuhan. Melakukan banyak hal yang di katakan Shinta 
barusan. 


Sepertinya, otak Adam yang menolak untuk 
menerimanya. 


603 


“Maaf...” pinta Adam dengan mata yang berkedip 
dengan cepat. 


Renata terdiam tak mengeluarkan suara sedikitpun. 


Adam beralih menatap Alif,” Maaf, semoga Abang 
masih nganggep Papa sebagai keluarga.” 


"Maaf untuk segala hal yang Papa kira. Papa tau yang 
terbaik, tapi nyatanya salah.” Adam meringis menahan 
sengsara. la mengacak rambutnya, melihat Renata dengan 
kebaya putih. Membuat ia teringat. Ia sudah menjadi Ayah 
yang buruk. Dengan berkali kali menghalangi kebahagiaan 
anak anaknya. 


“Maafkan Bapa. Arjuna Leksmana.” Ucap Adam dan 
kemudian laki laki itu pingsan tak sadarkan diri. 


“Pa!!” teriak Renata dengan sangat panik, saat melihat 
tubuh Ayahnya ambruk dan tak bergeming di tanah. Shinta 
dengan sigap memecah kerumunan dan memeriksa kondisi 
laki laki itu. 


Dengan pandangan serius dan tangan yang terus 
bergerak memeriksa tanda vital. Shinta mencoba mencari 
jejak jejak kehidupan di sana. 


“Maaf-“ ucap Shinta penuh arti. Juna langsung 
menopang tubuh Renata. Asya menangis terisak dan langsung 
di peluk oleh Raig. 


Laki laki yang menjadi cinta pertama untuk setiap 
perempuan di dunia. Telah berpulang. 


604 


MY BOY 


Renata mengusapkan kuas dengan sangat lembut di 
permukaan kanvas. Objek terbaru yang sering ia gambar kali 
ini adalah suaminya dengan anak mereka, jagoan kecil dengan 
gigi yang baru tumbuh satu. 


Sosok dominan itu sekarang di gambarkan menjadi 
sosok yang sangat penyanyang dan kebapakan. Renata 
menarik sudut bibirnya karena puas dengan hasil lukisannya. 


"Udah belum? Ini Bapa sama anak, bisa bisa jadi 
berhala kalo kelamaan diem.” Juna bersuara, ia protes karena 
sejak tadi hanya diam mematung tak bergerak, sedangkan 
Renata asik dengan dunia dan imajinasinya. Renata tak 
menjawab. la hanya meletakan kuasnya. Juna mendekati 
istrinya itu sambil menggendong anaknya. 


"Wah wah wah, emang ya. Kegantengan Bapaknya, 
pasti nurun ke anaknya. Pasti! Teruji secara klinis!” Ucap Juna 
dengan sombong natural saat melihat gambaran dirinya 
dengan tangan ajaib Renata. 


"Jangan nyombong, ini gambarnya emang udah bagus. 
Orangnya biasa aja.” Elak Renata sambil menyunggingkan 
senyum jahil. Juna nampak tak percaya. 


"Nak, Papa kamu yang berusaha buat anak kaya kamu, 
naik bukit menuruni lembah tiap malem, gimana Mama kamu 
engga takluk, kalau bukan karena kegantengan Papamu ini?” 
Juna mendekap puteranya yang baru berusia sembilan bulan 
itu dengan penuh kasih sayang. 


605 


“ Ayo! Jordan! Jordan jawab Papa, jangan diem aja!!! 
Jawab kalo Papa ini emang ganteng..!! Jorddaaaannn......” 
Juna seperti sedang menginterogasi kasus culametan met 
met. Padahal, anaknya bukan bernama Jordan. Tapi biarlah. 


"Juna!!” jerit Renata gemas karena Juna sangat konyol, 
memaksa bayi sembilan bulan untuk mengakui ketampanan 
se-sukabumi dan sekitarnya itu. 


“Ea!!!” jeritan tangis itu menggema di seluruh 
ruangan. 


“Gara gara kamu!” tuduh Renata, dan Juna hanya 
mengangkat alisnya dengan pasrah dan tersenyum jahil. 
Renata menghampiri keranjang bayinya yang ada di sebrang 
tembok berisi banyak lukisan Juna yang Renata gambar dulu 
saat di Yogyakarta. 


"Jamal bangun ya...?” sapa Juna, dan Renata melotot. 


"Anak kita engga ada yang namanya Jamal dan juga 
Jordan ya sayang...” ucap Renata dengan suara mendesis 
dengan nada yang mengancam. Dan Juna hanya nyengir, ia 
mengecup dahi Renata dan membuat pipi perempuan itu 
memerah. 


“Ya udah, besok kita buat lagi, selanjutnya, anak ketiga 
tunggal putera kita harus di namai Jamal!” sorak Juna penuh 
kebanggaan, justru mendapatkan gencetan di kepalanya oleh 
Renata. 


606 


“Sakit sayang... desis Juna dengan menahan sakit, 
tangannya masih menggendong anaknya yang satu lagi. Hasil 
kolaborasinya dengan Renata ternyata membuahkan hasil 
positif yang double. Ganda putera! Wah wah wah! 


Renata menggendong puteranya yang sudah anteng di 
dekapanyna itu, Nakula mau sama Ayah?” Renata bertanya 
dengan lembut, Juna seperti melihat pancaran bidadari. Tapi 
sesaat, Juna menyesali pujiannya itu. Renata sedang menatap 
Juna, penuh arti. 


“Berhubung Sadewa udah tidur, dan Nakula udah 
bangun. Kita buat lukisan Ayah sama Nakula, yee!!!” 


Juna langsung mendelik karena ia tak bisa 
membayangkan, satu lukisan, ia harus diam dalam pose 
selama dua jam. Dan ini? Dua jam lagi? Bersama Nakula yang 
suka sekali menendang selangkangannya? 


“Sayang, tau sendiri kan? Kalo Nakula suka nendang? 
Gimana kalo proyek tunggal putera kita jadi gagal? Nasib 
Jamaludin gimana??” 


Renata tak pikir panjang. la langsung meletakan 
Nakula dan merebut Sadewa, dan mengulurkan kembali tubuh 
Nakula ke Juna. Juna meringis, tapi Renata malah tersenyum 
sadis. 


“Nyenengin istri itu pahala. Mau buat ganda putera? 
Campuran? Kalo engga ada parternya? Mau sama lobang 
konci? Gimana sayang...?” 


607 


Saat menikahi Renata, Juna takan tau kalau Renata 
punya sisi ini. Sisi ibu ibu super galak seperti di selimuti duri 
landak. 


"Aku siap! Mau buat sepuluh lukisan? Aku engga 
kuat...” 


Tapi pada akhirnya, Juna tetap menahan pegal dan 
kesemutan sambil menggendong Nakula. 


1” 


“Tahan ya sayang..! Sepuluh menit lagi!!” teriak Renata 
sambil memulas warna biru ke kanvas, menjadikan latar langit 
yang terlihat dari balik jendela itu semakin indah. 


Juna hanya tersenyum pasrah, sepuluh menit dalam 
melukis, sama saja dengan satu atau dua jam. Tapi Juna tak 
bisa marah, saat ia hanya duduk dan bersila, menjadikan 
Nakula di gendongannya sebagai objek paling tampan. 
Melihat Renata yang tersenyum ringan dan bahagia ke arah 
kanvas. Rasanya, rasa kesemutan itu akhirnya berganti, 
dengan!!? Sensasi ...... hangat? Tapi nyeri?? 


"Nakula! Kamu udah mipisin Papa, terus nendang 
selangkangan Papa juga!!” jerit Juna dengan amarah tertahan. 
Di gendongannya, Nakula hanya tersenyum dengan gigi yang 
belum tumbuh satupun, tidak seperti Sadewa. 


“Sayang! Jangan gerak!!” teriak Renata memberikan 
ultimatum. 


“Sayang! Aku di kencingin!” 
“Tahan!!” perintah Renata, singkat. 


608 


“Pesing,” keluh Juna dengan sebal. Renata lupa 
memakaikan popok ke Nakula. 


"Udah, cium aja wanginya.” 


Dan Juna hanya bisa meringis sambil menicum aroma 
amoniak yang di keluarga anaknya, ganda puteranya yang satu 
ini. Memang, rada ngeselin. Nurunin sifat siapa sih!!?? 


609 


MY BOY 
Dengan buru buru, Juna berlari menarik Renata 


"Kenapa musti lari lari sih?” keluh Renata yang 
kelelahan saat merawat Nakula dan Sadewa. Sekarang, tengah 
malam ia justru di bangunkan Juna hanya untuk berlari lari 
keluar rumah tanpa alasan yang jelas. 


"Udah, nanti juga tau sendiri kok mau liat apa.” Dalih 
Juna dengan santainya ia masih menarik Renata yang 
terpelanting karena tak bisa mengimbangi langkah Juna. 


“Aduh!” keluh Renata kesakitan karena kakinya 
tersandung batu. Juna lantas berbalik menatap ke arah 
Renata. 


"Nah kan nah kan, kakinya sakit.” cecar Juna dan 
langsung berjongkok melihat jempol kaki Renata yang merah 
karena kulitnya lecet. 


“Udah engga sakit kok.” Dalih Renata mencoba 
menenangkan Juna. 


“Makanya jalan liat liat!” di luar ekspektasi, Juna malah 
menyemprot Renata, membuat perempuan itu harus 
memicingkan matanya. Karena tak percaya, kalau Juna baru 
saja memarahinya. 


"Kalo istri sampe kaya gini, aku kan musti ngeluarin 
berlian dua puluh empat karatnya sekarang.” 


Renata melotot mendengar ucapan Juna barusan, 
tangan Juna sudah terulur memperlihatkan tangannya yang 
610 


sudah tersimpul dengan cincin putih dengan hiasan berlian 
yang asing. Kapan ia memakainya? Seingat Renata, ia belum 
menerima apapun dari Juna? Bukanya laki laki itu baru saja 
melihat kakinya yang terluka? Iya kan? 


"Jangan bingung gitu dong. Itu di pakein waktu kamu 
lagi tidur tadi,” ucap Juna dengan santainya ia menarik Renata 
ke dalam dekapannya dan mengecup ujung kepala 
perempuan itu. Rambut Renata masih tergerai sebahu. 


"Kasian banget, istri siapa ini? Yang kecapean ngurusin 
duo Upin sama Upil?” 


Renata terkekeh, Juna sangat senang memberikan 
julukan Upil pada Nakula, entah kenapa alasanyna. 


“Istrinya Juna, Arjuna leksmana.” 


“Salah, istri pertamanya Juna!” ujar Juna mengoreksi, 
tapi tatapan Renata berubah tajam. 


"Mau nikah lagi emangnya!” 


Juna menggeleng, ia terkekeh geli dengan menahan 
suara tawanya agar tak membahana di tengah malam ini. 


“Engga lah,” jawab Juna singkat, raut kelegaan muncul 
di wajah Renata. 


"Tau engga? Kenapa malem malem di ajakin keluar?” 
Juna mengusap rambut Renata yang masih berada di 
dekapannya. Dadanya terasa di gesek karena Renata 
menggeleng geleng tidak tau di sana. 


611 


“Karena aku mau minta restu nikah lagi.” Oceh Juna 
dengan lancar. 


"Aduh! Duh! Duh! Becanda sayang! Becanda!!” kilah 
Juna meminta ampun tapi Renata tetap mencubit perut Juna 
itu sampai ia puas. Karena Juna selalu menggodanya dengan 
banyak hal. Mulai dari ia yang gendut saat baru melahirkan 
Nakula dan Sadewa, tapi ujung ujungnya Juna ikut diet 
bersamanya. Sekarang Renata menyesali keputusannya itu, 
karena Juna nampak lebih kurus lagi. 


K 


“Terus, apa.....?!” rengek Renata. 


Juna menatap Renata dengan serius,” Kamu bawa 
handphone kan??” 


Renata mengangguk dengan cepat. Juna tersenyum 
puas. 


“Main cacing yuk, aku udah level empat puluh 
lohhh....” 


Dan saat itu juga, Renata ingin merubah Juna 
jadi,” Mau aku jadiin pelet buat pakan si Oke?” 


Oke, sebutan untuk toke Juna, dan secepat kilat, Juna 
langsung mencium tangan Renata dengan cepat,” Jangan, 
apaan tadi? Main cacing? Mending kita tidur aja!!” 


Renata terkekeh geli saat melihat wajah panik 
Juna, Yuk aku temenin main cacingnya...” 


la ternyata tak tega dengan Juna. 


612 


Di luar ekspektasi, Juna dan Renata hanya duduk 
termenung di depan teras rumah mereka. Menikmati langit 
malam dengan bintang yang terlihat jelas karena tak ada 
polusi yang menghalangi. Tangan Juna terulur dan menarik 
tangan Renata dalam genggamannya. 


“Itu Pak Adam lagi di sana...” tunjuk Juna pada salah 
satu bintang yang terlihat di sebelah utara. Renata hanya 
mengangguk. 


“Dulu pernah bilang kan? Kalo kita pacaran kaya uji 
nyali?” Juna bertanya untuk mengulik memori masa lalu yang 
pernah ia lakukan bersama Renata. Perempuan itu hanya 
mengangguk. Juna nyengir. 


“Sekarang, udah kaya ujian kehidupan.” Ucap Renata 
dengan tenang. Lama tinggal dengan Juna, banyak sekali 
kelakuan bar bar Juna yang harus Renata hadapi. 


“Jadi harap tenang. Sedang ada ujian.” Sambung Juna 
dengan kekehan yang membuat Renata ikut terkekeh. Tapi 
mata Renata menatap Juna seperti hendak bertanya sesuatu. 


“Kenapa harus aku Jun?” tanya Renata, Juna menatap 
perempuan itu tak mengerti. 


"Apa yang apa Ren?” 


“Kenapa tiba tiba kamu muncul, dan hidupku berubah 
banget.” 


Mendengar itu Juna hanya diam, menunggu Renata 
menyelesaikan kalimatnya. 


613 


“Kenapa aku ngerasa, dari awal, kamu berusaha keras 
buat-” Renata tertahan di sana, ia tak ingin di anggap terlalu 
percaya diri. Tapi Juna melihat keraguan di mata Renata itu. 


“Dulu, tiap ada perempuan yang deketin aku rasanya 
kaya engga sreg gitu loh sayang ...” Juna meraih Renata dan 
mendekap perempuan itu. renata bersitatap dengan mata 
setajam elang yang dulu, bertemu dengannya pertama kali 
saat ia sedang bermain di mall. 


“Tapi waktu liat kamu, bukan cuman cantik, tapi baik 
tanpa perlu embel embel pujian. Aku yakin, kalo aku engga 
dapetin kamu saat itu juga, aku engga akan dapet yang lebih 
baik dari ini....” 


“Kalo kamu ngerasa, dari awal aku ngejar kamu, 
sampai akhirnya kamu mau sama aku. Selamat, kamu emang 
bener. Dan kamu musti bangga, dapet suami handsem se-Asia 
Timur Raya.” 


Renata terkekeh dengan kata kata Juna,” Kamu tau 
kenapa aku akhirnya mau sama kamu?” sambung Renata. Kini 
Juna yang melihat Renata penuh antusias. 


“Bukan karena kamu ganteng. Tapi karena keanehan 
kamu. Cara kamu dapetin nomor telfon, cara kamu gangguin 
aku dengan ngirim chat chat gaje kamu, cara kamu ngasih liat 
ke aku, dunia itu kaya apa. Karena kamu beda, kamu itu warna 
yang engga bisa aku lukis di kanvas. Kamu itu warna yang 
cuman bisa di temukan. “ 


614 


Renata menatap langit,” Orang yang beruntung itu 
bukan orang yang berhasil menemukan apa yang mereka cari 
Jun, tapi orang yang menemukan tanpa harus mencari. Dan 
aku beruntung, di temukan oleh kamu.” 


“Dan aku beruntung, aku engga perlu nyari sosok yang 
aneh, dengan chat chatnya, kelakuan anehnya, segala tingkah 
polahnya.” 


"Aku beruntung karena engga perlu mencari terlalu 
jauh, aku sangat beruntung karena menemukan kamu. Arjuna 
Leksmana.” 


Cinta adalah keadaan yang membuat seseorang 
melihat sesuatu tanpa keraguan sama sekali. 


Dan saat itu, melihat kamu dengan senyum dan 
rambut tergerai yang membuatku ingin mendekat, aku tidak 
ragu sama sekali untuk memperjuangkan kamu. Mungkin ini 
konyol, karena aku hanya bocah. Tapi aku membuktikan kalau 
aku pantas. 


Aku hanya menunggu seseorang yang sangat berani 
mendobrak hatiku. Dan kamu melakukannya. Dan sekarang, 
kamu juga menggenggam hatiku. Terimakasih untuk 
keberanianmu. 


-THE END- 


615 


